





Tarjamah 


Shahih | 
Bukhari 














, 





BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Kuan Thamrin No. 6 ' 
Telp. 327758 dan 324500 P.O. Box 3086 
JAKARTA 





.559URAT HEKOMENDASI 
Ho. 1?e ITI/KU-03- 1/110 /503/1993 


Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama RI 
Bailan Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASY-SYIFA | 
Mamat : Puri Anjamoro Blok A2 Kos 14 15 
Semarang. : 
» Pemerbit ASY-SYIPA telah menerbitkan buku-buku agama dan u- 
mun serta buku-buku terjemah (al-Gur'an dan Hadis/Kutub Sit- 
en 
2. Buku yang diterbitkan Penerbit AST-3YIFA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahu- 
'an dari bacaan manyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah v— 
nm. 
| Denikian surat rekomendasi ini kami beriken untuk dapat di- 
pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
KEPALA PUSLITBANG maa AGAMA 








Daftar Isi 


Hal. 
Kata Pengantar ....... mananannanneananaaa gan Ha as gia iii 
Data Sie RN An Una ia NN NE naa Nan v 
KITAB SHALAT JUM'AT 
1. Bab Fardhunya Shalat Jum'at ............... Bana ab 1 
2. Bab keutamaan mandi pada hari Jum'at dan apakah anak- 
anak wajib menghadiri shalat hari Jum'at itu, apakah orang- 
orang perempuan juga wajib menghadirinya ................. 2 
3. Bab mengenakan wangi-wangian untuk mendatangi shalat 
JUMPA men inn Un BNN Un 3 
4. Bab keutamaan shalat Jum'at ..............o.. 3 
5. Bab tertahan dari menghadiri shalat Jum'at pada awal waktu- 
PAN Ae ea NN NN NN NN An AN TAN TA Pa LN 4 
6. Bab mengenakan wangi-wangian untuk mendatangi shalat 
Tun at entus PAN NN NE Nan ai da hAme Pa 
7. Bab mengenakan sebagus-bagus pakaian yang ditemukan atau 
YAN AAN: 21 Penta Rent ra ea SUN B UU arah “6 
8. Bab orang yang bersiwak dengan menggunakan siwak orang 
KAIN 2 nba AA EN UR En UAN 8 
9. Bab yang dibaca (yakni sesudah Al Fatihah) dalam shalat fa- 
jar/Shubuh pada hari Jum'at .......... 8 
10. Bab shalat Jum'at di desaatau kota .................... .....9 
11. Bab apakah mandi itu ditentukan untuk orang tidak meng- 
hadiri shalat Jum'at, yaitu dari golongan orang-orang perem- 
puan, anak-anak dan lain-lainnya ....................... : 10 
12. Bab adanya keringanan jika seseorang itu tidak menghadiri 
. shalat Jum'at di waktu hujan turun .......... 12 
13. Bab dari mana Jum'at itu didatangi dan atas siapa diwajib- 
kan ..... en gu aa nh nata Pan Batal 13 
14. Bab waktu masuknya shalat Jum'at jalah apabila matahari 
telah tergelincir ...............coocooccocooWomooooo.. 13 
15. Bab apabila udara sangat panas pada hari Jun ton Dare 14 
16. Bab berjalan ke shalat Jum'at ......... ii... 15 









































19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


26. 
27. 
28. 
29. 


30. 


31. 
32. 


33. 


34. 
35. 


36. 
37. 


. Bab jangan memisahkan antara dua orang pada harj Jum rat . 
18. 


Bab janganlah seseorang itu menyuruh saudaranya berdiri atau 


'berpindah tempat lalu ia sendiri duduk di tempatnya Ht alaga ep P 


Bab adzan pada hari Jum'at ...... Pee an Kn an aa 
Bab juru adzan hanya seorang saja pada hari Jum'at ......... 


Bab duduk di atas mimbar ketika diserukan adzan ..... PKn 
Bab beradzan ketika hendak berkhutbah .................: 
Bab berkhutbah di atas mimbar .............. Jen debat 
Bab berkhutbah dengan berdiri ..................... EPA 


Bab menghadapnya imam kepada kaum dan menghadapnya 

orang banyak kepada imam di waktu berkhutbah ........... 
Bab orang yang mengucapkan '' Amma ba'du”' sesudah meng- 

ucapkan puji-pujian kepada Allah ............. Pan 
Bab duduk antara dua khutbah pada hari Jum'at ............ 
Bab mendengarkan khutbah ............eseetettt 
Bab jika imam melihat orang datang dan ia sedang berkhutbah 

maka imam memerintahkannya supaya shalat dua raka'at . 

Bab orang yang datang dan imam sedang berkhutbah supaya 

shalat dua raka'at yang ringan .............. ee 
Bab mengangkat kedua tangan di dalam khutbah ... Pane 
Bab mohon turunnya hujan waktu berkhutbah pada hari 
Jum'at Loose Na asn atm aneaa 
Bab mendengar khutbah pada hari Jum'at, sedang imam ber- 
khutbah dan berkata kepada sahabatnya: ”Dengarkanlah!', 

maka yang berbicara itu telah berbuat kekeliruan ........... 
Bab saat yang dikabulkan yang pada hari Jum'at ............ 
Bab kalau orang banyak sama lari meninggalkan imam sewak- 
tu shalat Jum'ah, maka imam boleh melangsungkan terus sha- 
lat itu. Jadi shalatnya imam dengan orang yang tertinggal itu 
adalah jawaz dan sah hukumnya ........... NN ENAK 
Bab shalat sesudah Jum'at dan sebelumnya ...............- 
Bab firman Allah Ta'ala: ” Apabila telah diturunkan shalat, 


maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia - 


Alah? 25 bane Denah an ann Serkan aan ee ANTAR Hn 2g 


16 


16 
17 
17 
18 
19 
19 
21 


21 


22 
27 


“21 


. 28 


29 
29 


30 


3 
32 


33 
33 


38. Bab shalat khauf (yakni karena takut) dan firman Allah Ta- 
'ala: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka ti- 
daklah mengapa kamu menggashar sembahyang (mu), jika 
kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang- 
orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila 
kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu 
hendak. mendirikan shalat bersama-sama: mereka, maka hen- 
daklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan 
menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat 
besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka 
hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghada- 
pi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang 
belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka de- 
nganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang 
senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terha- 
dap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu ka- 
mu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan 
senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan 
karena hujan atau karena kamu memang sakit: dan siap-siaga- 
lah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang 
menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.” (An Nisaa': 
JOfS TOL) An ban Na na ena Natan 
39. Bab shalat khauf dengan berjalan dan menaiki kendaraan, 
yang berjalan dengan berdiri ................ Mentan 
40. Bab shalatnya orang yang mencari atau mengejar musuh atau 
yang dicari yakni yang dikejar musuh, boleh dengan berken- 
daraan dan memberi isyarat ............... " 
41. Bab dalam hal dua hari raya dan deage akan yang indah- 
indah pada hari raya ............ aa 
42. Bab bermain-main dengan tombak dan tameng atau perisai 
pada hari raya ........... ena 
43. Bab sunnahnya apa-apa yang dilakukan dalam dua hari raya 
untuk para pemeluk agama Islam ........... 
44. Bab makan pada hari raya Fithri sebelum keluar ....... Tanda 
45. Bab makan pada hari raya nahar atau 'Idul Adlha ........... 
46. Bab keluar ke tempat shalat tanpa mimbar ................. 


3S 


37 


39 


41 


42 








47. Bab berjalan dan berkendaraan ke tempat shalat hari raya dan 
| bab tidak adanya adzan danigamah ....................... 
48. Bab berkhutbah sesudah shalat hariraya ..:................ 
49. Bab apa-apa yang dimakruhkan dari hal membawa senjata Pe 
da hari raya dan ketika berada ditanah suci ................ 
50. Bab menyegerakan untuk mengerjakan shalat hari raya ...... 
S1. Bab keutamaan beramal pada hari-hari tasyrig .............. 
$2. Bab bertakbiran pada hari-hari mina yakni tepat pada hari ra- 
ya Adiha dan bertakbiran kalau pergi ke Arafah untuk mela- 
kukan wukuf ........ inn 
53. Bab shalat dengan menggunakan tombak sebagai sutrah atau 
penghalang orang yang lalu ................ oo... 
54. Bab membawa tombak kecil atau tombak biasa di muka imam 
pada hari raya ............ io. Nana 
$5. Bab keluarnya kaum perempuan dan orang-orang yang ber- 
—— haidl ketempat shalat ................ oo. 
$6. Bab keluarnya anak-anak ke tempat shalat ..............:.. 
57. Bab-imam menghadap kepada orang banyak khutbah hari ra- 
YO naa Eu ea Ie En NU KE aa Da 
58. Bab bendera yang berada ditempat shalat ............ ma 
59. Bab imam memberikan nasihat kepada kaum perempuan pada 
hati TAYA Win ea oean andu semnn aan bana bana adakan 
60. Bab jika seorang perempuan tidak mempunyai baju kurung 
pada hari TAYA 0... se es ena an aa daria Ce onwa ta Pa na Ea 
61. Bab menyendirinya orang-orang perempuan haidl dan men- 
jauh sedikit daritempat shalat ............... 
62. Bab menyembelih pada hari raya kurban di tempat shalat ..... 
63. Bab pembicaraan imam dan orang banyak dalam khutbah hari 
raya dan jika imam ditanya mengenai sesuatu, sedangkan ia 
baru berkhatbab ..................oooooooo 
64. Bab orang yang menyalahi jalan jika Tulang pada hari raya 
dari tempat shalat ................ ion 
65. Bab apabila terlambat dari shalat hari raya jama'ah, bolehlah 
bersembahyang dua raka'at, begitu pula kaum perempuan, 
orang yang ada di rumah-dan desa ...................... 


viii 





68. 
69. 


70. 
1. 
72. 
3. 
74. 


75. 


76. 


3. 


78. 
79. 


80. 
81. 
82. 


83. 


. Bab shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat hari raya ...... 
67. 


Bab perihal keterangan-keterangan yang ada mengenai shalat 
Me na na an Ron na 
Bab saat-saatmelakukanwitir ................... SA baka 
Bab Nabi saw. membangunkan isterinya supaya mengerjakan 
shalat: WitiT 44an ende AR BEN SRI Maan aus 
Bab hendaklah seseorang itu menjadikan shalat witir sebagai 
akhir shalatnya (yakni di waktu malam) ................... 
Bab mengerjakan shalat witir di atas kendaraan ...... Tenan 
Mengerjakan shalat witir di perjalanan .................... 
Bab gunut sebelum ruku' dan sesudahnya .................. 
Bab shalat istisga' (yakni shalat mohon turunnya hujan) dan 
keluarnya Nabi saw. untuk mengerjakan shalat istisga' ....... 
Bab do'anya Nabi saw.: "Jadikanlah tahun-tahun ini mem- 
bawa bencana kepada mereka seperti tahun-tahun paceklik di 
zaman Nabi Yusuf as. .............. Jo. pasuaakaaa 
Bab orang-orang meminta kepada imam supaya berdo'a me- 
mohon turunnya hujan di saat mereka dalam keadaan terpu- 
tus dari turunnya hujan ............... on. 
Bab memindahkan atau membalikkan selindang di waktu me- 
ngerjakan shalat istisga” ................ 
Bab istisga' (yakni shalat mohon hujan) di masjid jami' ...... 
Bab istisga” (shalat mohon hujan) ketika khutbah jum'ah tan- 
pa menghadap kearah kiblat 20. (uno btn banan Funnasae 
Bab istisga' (yakni mohon turunnya hujan) ketika berada di 
MIMPAF: Hn nanas ia la DEA AK Aan NN 
Bab orang yang merasa cukup untuk mohon turunnya hujan 
dengan shalat jum'at .................... 
Bab berdo'a jika jalan-jalan mencari penghidupan sudah ter- 
putus karena banyaknya hujan turun ..................... 
Bab apa yang dikatakan bahwasanya Nabi saw. itu tidak 
mengalihkan selendangnya sewaktu mohon turunnya hujan 
pada hari Jum'at ............. nana 


75 



































, Bab apabila orang banyak sama meminta pertolongan kepada: 


imam supaya mereka dikaruniai turunnya hujan maka imam 
jangan sampai menolak permintaan mereka itu ....... Nan 85 


| 85. Bab apabila orang-orang musyrik meminta pertolongan ke- 
pada kaum muslimin ketika terjadi paceklik atau kekurangan 
makanan .........oooooococococooooooooooco io. 86 
86. Bab berdo'a apabila hujan terlampau banyak, supaya meng- 
ucapkan ”Hawaalaina walaa 'alainaa” ........:........... 87 
87. Bab berdo'a untuk mohon turunnya hujan sambil berdiri ..... 89 
88. Bab mengeraskan suara ketika membaca dalam shalat istisga' . 90 
89. Bab bagaimana Nabi saw. membalikkan punggungnya dan 
membelakangi para manusia ....................... Feaha 90 
90. Bab shalat istisga' duaraka'at ............... Manna 91 
91. Bab mohon hujan dalam mushalla .............. Lena T) 
92. Bab menghadap kiblat dalam shalat istisga' ................ 92 
93. Bab orang-orang mengangkat tangan-tangan mereka beserta 
imam dalam shalat istisga' ................ 92 
94. Bab imam mengangkat tangannya dalam istisga” ............ 93 
95. Bab apa yang diucapkan apabila hujan turun ............... 94 
96. Bab mandi dengan berhujan-hujan sehingga airnya menetes ke 
janggutnya ....... oo Dean nada GAB aa 94 
97. Bab apabila angin bertiup kencang ........................ 96 
98. Bab sabda Nabi saw.: "Aku diberi pertolongan dengan ada- 
nya angin timur” ..........o oo ooeeeekekkae SN aan 96 
99. Bab apa yang diucapkan jika terjadi gempa bumi dan ayat- 
ayat kekuasaan Allah............... eta 97 
100. Bab firman Allah Ta'ala: ''Kamu (mengganti) rezki (yang 
Allah berikan) dengan mendustakan Sa (Al Wagi'ah: 
BD). entin when Deen aa ONE AN PAS kp AAN BOR KUE 98 
101. Bab tiada seorangpun Hana kapan datangnya hujan 
melainkan Allah ............. Benanannnaa enek neaaaaaaa 99 
102. Bab shalat sunnah di waktu terjadinya gerhana matahari (juga 
gerhana bulan) .......... Loela 99 
103. Bab memberikan sedekah di waktu ada gerhana ............ 101 





104. B 


105. 


107. 
108. 
109. 
110. 


11. 


112. 
113. 


114. 
115. 
116. 


117. 
118. 


119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 


125. 


Bab berseru untuk bersembahyang sunnah dengan berjama'ah 
apabila terjadigerhana .................i............ 102 
Bab khutbahnya imam di waktu ada Geri ena LV... 103 

. Bab sabda Nabi saw.:”'Allah menakut- nakuti hamba-hamba- 

Nya dengan adanya gerhana” ............ 105 
Bab memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur di- 
dalam -shalat gerhana ..............oooosooooeoeatan 106 
Bab lamanya sujud dalam shalat gerhana .............:... 107 : 
Bab shalat gerhana dengan berjama'ah Nana & na Ata ml an - 108 
“Bab shalatnya kaum perempuan bersama-sama orang-orang  .- 
lelaki di dalam mengerjakan shalat gerhana ............... 110 
Bab orang yang suka memerdekakan hamba sahaya di waktu 
ada gerhana.matahari ......................... Led 112 
Bab shalat gerhana di dalam masjid ..................... . 112 
Bab matahari (dan juga bulan) itu tidak menjadi gerhana ka- 

rena kematian seseorang ataupun kehidupan (yakni kelahiran- 

Nya) Ls. Kaka Ben Pe Na NN AN 2... 114 
“Bab berdzikir di waktu terjadi gerhana ................... 115 
Bab berdo'a di waktu terjadi gerhana ................. Pp 16 
Bab ucapan imam dalam khutbah gerhana dengan mengata- 
kan ””' Amma ba'du? .... io... 116 
Bab shalat di waktu terjadi gerhana bulan ........... Bana 117: 
Bab raka'at pertama dalam shalat gerhana itulah yang ter- - 

- panjang (yakni paling lama bacaannya) ................... 118 
Bab mengeraskan suara ketika membaca dalam shalat gerha- 
MAN ea Bana Ba Dana aa 118 
Bab perihal keterangan-keterangan yang ada mengenai sujud 
Al Gur'an dan sunnah-sunnahnya ......... io... 119 
Bab sujud dalam surat Tanzil assajdah ................... 120 
Bab sujud dalam surat Shad .................... PMN 120 
Bab sujud dalam surat An Najmi ...................... 121 
Bab sujudnya orang-orang Islam bersama-sama dengan orang- 
orang musyrik ......... Deal MABA Rat ang Wara rana 121 
Bab orang yang membaca sajdah dan ia tidak bersujud (yakni 
tidak sujud tilawah) ............... Oa ana anna NN 122 


xi 



























































126. 


127. 
128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 
139. 
140. 
141. 
142. 


143. 


144. 


xii 





Bab bersujud dalam surat Al Insyigag yakni Idzas samaa-un 
SYAGORL (eni RAR Se LEN N EN EPA BNN NS ban Anam alana ga 122 
Bab orang bersujud karena sujudnya orang membaca ....... 122 
Bab berdesak-desaknya manusia ketika imam membaca surat 
yang didalamnya ada ayat sajdah ........................ 123 
Bab orang yang berpendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalia 
tidak mewajibkan bersujud tilawah ...................... 123 
Bab orang yang mendapatkan tempat bersujud disebabkan 
berjejal-jejal atau sesaknya tempat ....................... 125 


Bab perihal keterangan-keterangan yang ada mengenai meng- 
gashar shalat dan berapa jarak jauhnya boleh melakukan ga- 


shar shalat itu .................ooooooooooooooo. 126 
Bab shalat di Mina ............... . 126 
Bab berapa lama Nabi saw. bermukim dalam hajinya ....... 128 
Bab berapa jauhnya jarak bepergian untuk dapat menggashar 
SKAIAE «0 000122 05 200 PENA EN AN To Pn Talan 128 
Bab menggashar shalat apabila telah keluar dari tempat ting- 
galnya Lo... Neha ea aan Sa KIND Bae 129 
Bab shalat maghrib tiga raka'at dalam bepergian ........... 130 
Bab shalat sunnah di atas kendaraan dan ke arah mana meng- 
hadapnya kendaraan itu, ke arah itulah orang yang bersem- 
bahyang sunnah itu menghadap ......... io... 131 
Bab memberikan isyarat di atas kendaraan ................ 132 
Bab turun dari kendaraan untuk mengerjakan shalat wajib .. 132 
Bab'shalat tathawwu' (sunnah) di atas keledai ............. 134 
Bab orang yang shalat tathawwu' dalam bepergian, akan te- 
tapi bukan shalat rawatib sehabis shalat fardlu ataupun sebe- 
TUMNYA Ain ntu ta bana BENERAN aa Ken Gain aa ah 135 
Bab menjamak shalat dalam bepergian antara maghrib dan 

ISYAN Bina kas One Kn Nan Bu Mean NUN BNN OR ana nara 136 
Bab apakah beradzan dan berigamah jika menjama' antara 
shalat maghrib dan isya' .............. io... 137 
Bab mengakhirkan shalat Dluhur sampai waktu ashar apabila 
bepergian sebelum matahari condong kebarat............. 138 





145. 


146. 
147. 


148. 


149. 
150. 
151. 
152. 


153. 


154. 


155. 
156. 
157. 


158. 
159. 


161. 


Bab apabila bepergian sesudah matahari condong ke barat, 


beliau shalat zhuhur dulu lalu menaiki Gabe se ana aa 138 
Bab shalatnya orang yang duduk ........... oo... 139 
Bab shalainya orang sambil duduk dengan memberikan isya- 

KAL Le see inna PERAN UAN NB Bt Un 141 


Bab orang yang tidak kuasa duduk, maka boleh bersembah- 


.yang di.atas lambungnya .......... oo. 141 


Bab jika shalat dengan duduk lalu sehat kembali atau merasa 
tubuh ada ringannya yakni penyakitnya berkurang, maka me- 
nyempurnakan yang masih tertinggal yakni dengan berdiri ... 142 
Bab shalat tahajjud di waktu malam dan firman Allah Azza 

wa Jalla: "Dan dari sebagian waktu malam maka bertahajjud- 
lah sebagai shalat sunnah untukmu” ....... io. 143 
Bab keutamaan mendirikan shalat sunnah di waktu malam .. 144 
Bab panjangnya melakukan sujud di waktu mengerjakan sha- | 
lat malam ...... Na en Nan Nat ara en ena MN ANN ANU 145 
Bab meninggalkan berdiri untuk mengerjakan shalatul lail un- 

tuk OrANESAkIt “moon teka ba Ta ERA 146 
Bab menganjurkan Nabi saw. dengan sangat untuk mengerja- 

kan shalatullail dan shalat-shalat sunnah lain, tetapi tidak me- 


wajibkannya ...... AN AN NN SN MN 147 
Bab berdirinya Nabi saw. untuk shalat sehingga membengkak- 

lah kedua kakinya ............ nan 148 
Bab orang yang tidur di waktw'sahur yakni sebelum shubuh 
kurang sedikit ................ccococoooccoo—coowoo..... 149 
Bab orang yang bangun di waktu sahur tetapi tidak tidur se- 
hingga mengerjakan shalat shubuh ....................... 151 
Bab panjang (yakni lamanya) berdiri dalam shalatullail ..... 151 
Bab caranya shalat Nabi saw. dan beberapa raka'at shalatnya 

di waktu malam ..............coooocococoooooooo.om... 152 


. Bab berdirinya Nabi saw. pada waktu malam dan tidurnya 


serta pada bab apa yang 6 dihapuskan dari mengerjakan shalat 


MATA IU: SE EN Ea BENAR AN ARA SE 153 

Bab ikatan syetan pada tengkuk lehernya jika seorang itu tidak 

shalat MATAM:..» Hong Una iman aa 155 
xiii 









































162. 


163. 
164. 


165. 


166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 


179. 


.XiV 


Bab jika seseorang itu tidur dan tidak shalat maka syetan telah 


. kencing di telinganya ....................... Lan HASAN 


Bab berdo'a dan shalat pada akhir malam ......i 
Bab orang yang tidur di permulaan malam dan menghidup- 
kan (yakni bangun untuk shalatullail) pada akhir malam itu .. 
Bab berdirinya Nabi saw. diwaktu malam dalam bulan Rama- 
dlan dan bulan lainnya .......... Tn Sen No henna 


“Bab keutamaan bersuci di waktu malam dan siang serta keuta- 


maan shalat sesudah wudlu di waktu malam dan siang ...... 
Bab apa yang dimakruhkan dari hal mempersangatkan atau 
memberatkan diri sendiri dalam ibadah ..................: 
Bab makruhnya meninggalkan shalat di waktu malam bagi 
orang yang sudah biasa mengerjakannya .................. 
Bab keutamaan orang yang bangun dari tidur untuk shalatul 
lail lalu bersembahyang ben tb ba Ta an rn BA Biar 
Bab mengekalkan shalat dua raka'at shalat sunnah dua 1 ra- 
ka'at sebelum shubuh ..............eseeeteetataaaa 


Bab tidur berbaring pada sisi badan sebelah kanan sesudah 


mengerjakan dua raka'at fajar ........ Peel Aan dn Da 

Bab orang yang bercakap-cakap sesudah mengerjakan dua ra- 
ka'at sunnah fajar dan tidak berbaring KANE nan dn ata 
Bab keterangan-keterangan yang ada perihal shalat sunnah itu 
dikerjakan dua raka'at-dua raka'at ........... 
Bab bercakap-cakap sesudah mengerjakan shalat fajar seba- 
nyak dua raka'at ...........co.cooooooooooooooooooo.... 
Bab sangatnya memperhatikan dua raka" at sunnah fajar dan 
orang yang menamakannya kedua raka'at itu sebagai shalat 
sunnah .....ioococoooooooooooo. kanan Ha 

Bab apa yang dibaca dalam shalat sunnah dua raka'at fajar .. 
Bab mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat yang diwajib- 
kan Mena nonnemaa Pa PA Naa TM NE 

Bab orang yang tidak shalat sunnah sesudah mengerjakan sha- 
lat fardlu ........ooooooooooooooocoo##.a 
Bab shalat diuha di dalam bepergian eren Iebn aa Knp na sar 


156 
156 


157 
157 
159 
159 
161 


162 


169 


170 
170 





2 





180. 


181. 


182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 


191. 
192. 


193. 
194. 


195. 


196. 


197. 


198. 


199. 
200. 


201. 


Bab orang yang tidak mengerjakan shalat dluha dan berpen- 
dapat bahwa hal itu adalah mubah saja hukumnya ......... 173 
Bab mengerjakan shalat dluha di waktu hadiar yakni di waktu | 
sedang tidak bepergian ................. oo. 174 
Bab dua raka'at sebelum dluhur .......... genann na nannaa 175 
Bab shalat sebelum maghrib ................ Aa banana 176 
Bab shalat-shalat sunnah dengan jama'ah ................. 177 
Bab shalat sunnah dirumah .............tak 181 
Bab keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah ...... 181 
Bab masjid Guba' .............. In MA 182 
Bab mendatangi masjid Ouba' setiap hari Sabtu ............ 183 
Bab mendatangi masjid Ouba' dengan berjalan atau berken- 
daraan ................ BAE Ba NA TON 183 
, Bab keutamaan tanah yang ada di antara makam dan mim- 
bar ......... ang Mena Dena san PAN La beta Ban ank Maa 184 
Bab masjid Baitul Magdis .................o.. 184 
Bab meminta pertolongan tangannya sendiri dalam shalat 
jikalau yang dikerjakan itu termasuk urusan shalat ......... 185 


Bab hal-hal yang dilarang perihal percakapan di dalam shalat 187 
Bab hal yang dibolehkan perihal bacaan tasbih dan tahmid da- 
lam shalat untuk kaumlelaki ...................... Ka... 188 


Bab orang yang menyebut nama kaum dan memberi salam da- 
lam shalat kepada orang lain dengan berhadap-hadapan, pada- 
hal orang yang diberi salam itu tidak mengetahui Ma sa ana 189 
Bab bertepuk tangan itu adalah untuk kaum perempuan ..... 190 
Bab orang yang mundur ke belakangan dalam shalatnya atau 
maju karena ada perkara yang baru datang padanya ..... 5 . 191 
Bab apabila ibu memanggil anaknya dalam shalat .......... 192 - 
Bab mengusap batu-batu kecil dalam shalat ............... 192 
Bab membeberkan pakaian dalam shalat untuk digunakan ber- 
sujud ....... na An an ana Sa maan 193 
Bab apa yang boleh dilakukan dalam shalat ............... 193 
xv 






































202. Bab apabila binatang kendaraan lepas dan yang mempunyai 
masih sedang mengerjakan shalat ........................ 195 
203. Bab apa yang dibolehkan perihal meludah dan meniup tanah 
dalam Shalat 4.5.0 20 200 LEAN EN aa EA aN sn 197 
204. Bab apabila kepada orang yang shalat dikatakan: ''Majulah”” 
atau ''Nantikanlah”' lalu ia menantikan, maka tidak mengapa- 
lah yakni shalatnya tidak batal .......................... 198 
205. Bab tidak boleh menjawab salam dalam shalat ............. 198 
206. Bab mengangkat kedua tangan dalam shalat karena ada suatu 
perkara yang sedang dihadapi ....... ena done 199 
207. Bab meletakkan tangan di pinggang dalam shalat .......... 201 
208. Bab seseorang yang memikirkan sesuatu dalam shalat ....... 202 
209. Bab perihal keterangan-keterangan yang ada mengenai sujud 
sahwi yakni sujud sebab kelupaan, apabila telah mengerjakan 
dua raka'at shalat fardlu ................. oo... 204 
210. Bab jika shalat limaraka'at ...............J......... 205 
211. Bab jika bersalam dua raka'at atau dalam tiga raka'at, lalu 
| bersujud dua kali seperti sujudnya shalat atau lebih lama dari 
DM akankah 205 
212. Bab orang yang tidak bertasyahhud dan tidak bersujud dua 
kali karena lupa (yakni sujud sahwi) ...................... 206 
213. Bab orang yang bertakbir dalam kedua sujud sahwi ......... 208 
214. Bab apabila tidak mengetahui (yakni tidak ingat) berapa ra- 


215. 
216. 


217. 
218. 


219. 


“xvi 


ka'at yang sudah dikerjakan dalam shalatnya itu, yakni sudah 
tiga ataukah empat raka'at, maka hendaklah bersujud dua 


kali sujudan sambil duduk ..............okkaan 209 
Bab kelupaan dalam shalat fardlu dan shalat sunnah ........ 210 
Bab jika berbicara dengan orang dan sedang shalat lalu mem- 

beri isyarat dan mendengarkan bicaranya ................. 211 
Bab memberi isyarat di dalam shalat ..................... 213 
Bab dalam hal janazah dan orang yang akhir ucapannya 

”LAA ILAAHA ILLALLAAH" Jen 216 
Bab perintah mengikuti jenazah ......................... 217 








mo. 
21. 
222. 
223. B 
224. 
225. 


226. 
227. 


228. 
229. 


“230. 
231. 
232. 


233. 
234. 


235. 
236. 
237. 
238. 
239. 


Bab memasuki yakni membyka wajah mayit apabila ia sudah 
dibungkus dalam kafannya .......................... 218 
Bab seseorang yang mengabarkan kematian orang lain kepada 
keluarga dengan dirinya sendiri ................ 221 
Bab memberitahukan dengan kematian janazah bai bahwa 

si fulan meninggal dunia ............... aan »i 

Bab keutamaan orang yang kematian anaknya lalu ia sabar | 

serta ridla ................ ANA ee annenaan 223 
Bab ucapan seorang suami kepada isterinya di kubur: ”'Ber- 
sabarlah" 5... sen annnna naa una ena aan ANA 224 
Bab memandikan mayit dan mewudluinya dengan air bercam- 

PUT en sonia Oa Nan Bakalan SEA R AR PAN NUR AN ERA Dae 224 
Bab disunnahkan memandikan dengan hitungan ganjil ...... 225 
Bab sewaktu memandikan mayit @idahulikariah anggota- 
anggota yang kanan ............. Laka 226 
Bab tempat-tempat wudlu dari mayit .................... 227 
Bab apakah orang perempuan itu boleh dikafani dengan cadar 
atau sarung lelaki? ................ooooenn 227 
Bab menjadikan kapur pada penghabisan memandikan mayit 228 
Bab mengurai rambut perempuan Pe hdinta OA EN Be Ma 229 
Bab bagaimanakah cara memberi pakaian mayit yang bagian 
dalam sendiri yakni yang menempel pada tubuh ............ 229 
Bab apakah rambut mayit perempuan boleh dijadikan tiga 
IKATAN on Naba O nee ba banana SNN an Kena 231 
Bab meletakkan rambut kepala perempuan yang mati di bagi- 

an belakangnya wc. ika don Ona nensan nana ban ana 231 
Bab pakaian putih untuk dipakaikan sebagai kafan ......... 232 
Bab memberi kain kafan dalam dua lembar kain ........... 232 
Bab memberikan harum-haruman kepada mayit ........... 233 
Bab bagaimanakah orang yang sedang ihram itu dikafani .... 234 


Bab diberi kafan dengan kain kafan yang berupa gamis yang 
dijahit atau tidak dijahit dan bab orang yang dikafani dengan 
apa yang selain gaMis .................oooeseseetatata 235 






































241. 
242. 
243. 


245. 


tidak melarangnya) ...................o ocean 240 
241. Bab kaum perempuan mengikuti jenazah ................. 241 
248. Bab berkabungnya perempuan sebab kematian orang yang | 

selain SUAMINYA ..............ooooooees esa 241 
249. Bab berziarah kubur ....................o.. 243 
250. Bab sabda Nabi saw. bahwa rmnayit itu disiksa sebab tangis ke- 

luarganya karena kematiannya itu ........... Jo. 244 
251. Bab kemakruhan adanya ratapan atas mayit ............... 249 
252. Bab bukan termasuk golongan kita kaum muslimin orang yang 

merobek-robek pakaian (yakni ketika ditinggal mati keluarga 

atau orang lain) ..................owoooooooooooo.. 250 
253. Bab Nabi saw. menangisi kematian Sa'ad bin Khaulah ...... 251 
254. Bab adanya larangan perihal mencukur rambut kepala di wak- 

tu terkena musibah ....... Aa an Ma Na SO 252 
255. Bab tidak termasuk golongan kami orang yang memukuli pipi- 

NYA nee aa AA LL aa Aa EA NN AA NN NA AE 253 
256. Bab larangan perihal mengatakan Aduh celakanya dan ber- 

seru dengan seruan jahiliyah ketika mendapatkan suatu musi- 

Dah: 0 nat hana na naa bea ae BN an EN UN ela 253 
257. Bab orang yang duduk ketika mendapatkan musibah dan tam- 

pak adanya kesedihan di wajahnya ........ Menteub ab e nana 254 
258. Bab orang yang tidak menampakkan kesedihan apapun ketika 

mendapatkan musibah .............. ih. 255 
xviii 


. Bab memberikan kain kafan dengan selain gamis ....... aa... 236 


Bab memberi kafan tanpa sorban ............. snnananaaan 236 
Bab memberi kafan tanpa sorban ........................ 237 
Bab memberi kafan dari seluruh harta .................... 237 


. Bab jika tidak didapatkan melainkan hanya selembar kain ... 238 


Bab jika tidak menemukan kafan apa yang dapat menutupi 
kepala atau kedua kakinya, maka ditutupi sajalah kepala- 
NN na Pa PN Ba EN 239 


. Bab orang yang menyiapkan kafannya sebelum matinya yakni 


di zaman Nabi saw. lalu beliau tidak mengingkarinya (yakni 





dy 


259. 
260. 


261. 
262. 


263. 
264. 


265. 


266. 
267. 


268. 
269. 


270. 


2711. 
212. 


273. 
274. 
275. 
2176. 


277. 
278. 


279. 


Bab kesabaran itu hanyalah ketika kali yang pertama ....... 256 
Bab sabda Nabi saw.: ''Sesungguhnya kita semua bersedih ka- 
rena berpisah denganmu” ....... Na al NS eat Mel ala 257 
Bab menangis di sisi atau didekat orang sakit .............. 258 
Bab hal yang terlarang mengenai berteriak-teriak dan mena- 
ngis serta bolehnya membentak karena perbuatan itu ....... 259 
Bab berdiri untuk menghormat jenazah ................... 261 
Bab kapankah seseorang itu duduk jika berdiri untuk meng- 
hormati: jenazah: oma Kesan aan 261 
Bab orang yang mengikuti jenazah, maka janganlah duduk 


dulu sebelum jenazah itu diletakkan dari bahu orang-orang 
yang memikulnya dan jika ada yang duduk supaya diperintah 


DEKAN OP NABRAK UIN SARA SOLD LE EA 262 
Bab orang yang berdiri karena jenazah orang Yahudi ......: 263 
Bab orang-orang lelaki yang membawa jenazah, bukan orang- 
orang PEereMPUAN ......oooooooooooocoooooooooor.c.. 264 
Bab mempercepat dalam membawa. jenazah ....... ii... 264 
Bab Ucapan jenazah di waktu ia berada di keranda mayat 
(yakni mengatakan): '"Ajukanlah saya” .................. 265 
Bab orang yang membuat shaf (barisan) dua atau tiga shaf da- : 
lam shalat jenazah yang ada di belakangimam ............. '266 
Bab beberapa shaf (baris) dalam menshalati jenazah ........ 266 
Bab shafnya anak-anak lelaki bersama-sama dengan orang- | 
orang lelaki di waktu shalatjenazah ...................... 267 
Bab sunnahnya shalat pada jenazah ...................... 268 
Bab keutamaan mengikuti jenazah ....................... 269 


Bab orang yang menantikan jenazah sehingga dikebumikan .. 269 - 
Bab shalatnya anak-anak beserta orang banyak yang belum 
baligh terhadap jenazah ............ Luna name 270 
Bab mengerjakan shalat jenazah di mushalla dan di masjid .. 270 
Bab perihal apa yang dimakruhkan kuburan dijadikan seba- 
gai masjid ...... coco. Mean ane Dan one 271 . 
Bab shalat janazahnya orang nifas jika mati dalam nifasnya . 272” 
































280. 


281. 
282. 
283. 
284. 


Bab di mana seseorang itu berdiri ketika menshalati perem- 


PSN OA TENAKI ten bea BA Te en SRK Rn an 272 
Bab takbir untuk shalat jenazah itu empat kali ............. 273 
Bab membaca fatihah ketika shalat jenazah ............... 273 
Bab shalat jenazah di kuburan sesudah mayit dikebumikan .. 274 


Bab mayit itu dapat mendengar suara sandal para pengantar- 
MY, Mena a Den aa Ta ni nb an S3 


285. Bab orang yang ingin dimakamkan di bumi yang disucikan 
(seperti di Baitul Magdis Makkah atau Madinah) atau sebang- 
SANYA 2s AN Ba BEI Ta PU SNN BNN ana 216 
286. Bab memakamkan jenazah pada malam hari .............. 277 
287. Bab mendirikan masjid diatas kubur ..................... 278 
288. Bab orang yang masuk dalam kubur perempuan (yakni di liang 
TANKAN YA) seb red Nen Ewe Pa adan PAKE SEE 279 
289. Bab shalat atas orang yang mati syahid ................... 280 
290. Bab memakamkan dua dan tiga orang dalam satu kubur .... 281 
291. Bab orang yang berpendapat bahwa orang mati syahid tidak 
boleh dimandikan .......................... Ne tna 281 
292. Bab orang yang didahulukan memasuki liang lahad ......... 282 
293. Bab Idzkhir dan hasyisy dalam kubur .................... 283 
294. Bab apakah boleh mayit itu dikeluarkan dari kubur atau la- 
hadnya karena sebab? ......... Bean Na See ea Tan BN .. 284 
295. Bab liang lahad atau belahan tanah dalam kubur ........... 285 
296. Bab jika seorang anak masuk Islam lalu mati, apakah disha- 
lati jenazahnya dan apakah kepada anak itu ditawarkan untuk 
masuk Islam? ...........o cook 286 
297. Bab jika orang musyrik mengucapkan ''Laa ilaaha illallaah” 
di waktu hendak meninggal dunia .................... 2... 291 
298. Bab meletakkan daun di atas kubur ...................... 292 
299. Bab nasihatnya orang yang menyampaikan petuah agama dan 
kawan-kawannya sama duduk di sekelilingnya ........ AAN 293 
300. Bab hal-hal yang ada keterangannya mengenai orang yang 
membunuh dirinya sendiri (bunuh diri) ................... 295 
xx 








301. 


302. 
303. 


304. 
305. 
306. 


307. 


308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 


314. 


Bab hal-hal yang dimakruhkan dari masalah shalat atas orang- 
orang munafik dan beristighfar untuk orang-orang musyrik . 296 
Bab pujian atau celaan orang banyak kepada mayit ......... 297 
Bab keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan 
siksa kubur dan firman Ailah Ta'ala: '' Orang-orang yang za- 

lim (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang 
para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 
”Keluarkanlah nyawamu”'. Di hari ini kamu dibalas dengan 
siksaan yang sangat menghinanya.”' (Al An'am: 93). Dan fir- 
man Allah Ta'ala: Nanti mereka akan Kami siksa duakali ke- 
mudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar”. 

(At Taubah: 101). Dan firman Allah Ta'ala: ''Dan Fir'aun be- 
serta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada 
mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada 
hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat: ''Masuk- 
kanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat ke- 


. ras.” (Al Mu'min: 45-46) .... ana 299 
Bab Mohon perlindungan dari siksa kubur ................ 302 
Siksa kubur dari sebab mengumpat dan kencing ............ 304 
Bab apa yang diperlihatkan kepada mayit pada waktu pagi dan 
Aa NN Na UN An NN ORA TA ANN 304 
Bab ucapan mayit setelah menjadi jenazah (yakni akan di- 
KUDU Stan Kan LE Ne NA PRE ' 305 
Bab mengenai anak-anak kaum muslimin ............. an... 306 
Bab mengenai anak-anak kaum mugyrikin ................ 307 
Bab impian Nabi saw. .......... oo... 307 
Bab mati pada hari Senin ........ 2 1 sala dna Bata Hakan “308 
Bab meninggal dunia dengan mendadak .................. 309 
Bab apa-apa yang ada keterangannya mengenai makam Nabi 
saw., Abu Bakar dan Umarra ..................oco.. 313 
Bab hal yang terlarang mengenai mencaci-maki orang-orang 
yang telah meninggal dunia ........ PERMA Rina Hu 318 

xxi 





























315. 
316. 


317. 


318. 


319. 


320. 
321. 
322. 


323. 
324. 


325. 


326. 
327. 


xxii 


Bab menyebut-nyebutkan orang-orang yang telah meninggal 


dunia dan yang buruk kelakuannya ...................... 318 
Bab wajibnya zakat dan firman Allah Ta'ala: '' Dan dirikanlah 
shalat dan tunaikanlah zakat”. (Al Bagarah: 110) .......... 320 


Bab bai'at untuk menunaikan zakat dan firman Allah Ta'ala: 

” Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunai- 
kan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se- 
agama” (At Taubah: 11) ........... on 324 
Bab dosanya orang yang menolak untuk memberikan zakat .. 
dan firman Allah Ta'ala: '' Dan orang-orang yang menyimpan i 
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, 
maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipindahkan emas pe- 
rak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dari 
mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepa- 
da mereka: ''Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa 


yang kamu simpan itu?”. (At Taubah: 34-35) .............. 324 
Bab sesuatu yang telah dikeluarkan zakatnya, maka itu bu- 

kanlah harta simpanan ............. ian 326 
Bab menafkahkan harta pada haknya .................... 330 
Bab Pamer (Riya”) dalam bersedekah ..................... 331 


Bab Allah tidak menerima shadakah dari pengkhianatan dan 
tidak menerima melainkan dari hasil pekerjaan yang baik (yak- 


ni 'halal) 55.0 oke mena Dena Deen nun 332 
Bab memberikan sedekah sebelum ditolak ................ 333 
Bab takutlah kepada mereka meskipun dengan memberikan 

sedekah separuh butir kurma ............ ik. 335 
Bab sedekah makanan yang lebih utama dan sedekahnya 

orang yang kikir dan sehat tubuhnya ..................... 338 
Bab sedekah dengan terang-terangan ..................... 340 
Bab sedekah sirri (yakni dengan sembunyi) ................ 341 








328. 


329. 


330. 
331. 


332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 


341. 
342. 


343. 
344, 


345. 


Bab jika bersedekah kepada orang kaya dan ia tidak mengeta- 

hui bahwa yang diberi itu orang kaya ..................... 341 
Bab apabila bersedekah kepada anaknya sendiri tetapi ia tidak 
merasa (yakni tidak mengetahui bahwa yang diberi itu adalah 
ANAKNYAY an AAA LNG LIA EN KE Tia BEN 343 
Bab sedekah dengan tangan kanan ....................... 344 
Bab orang yang menyuruh pelayannya memberikan sedekah 

dan yang diserahi itu tidak mengambil sesuatu apapun dari se- 


dekah itu untuk dirinya sendiri ........................ 345 
Bab tiada sedekah kecuali dari punggung orang kaya ....... 346 
Bab menyebut-nyebut pemberian ............. 3 Keane KAI 
Bab orang yang menyukai menyegerakan pemberian sedekah 

pada hari memperoleh apa yang dapat disedekahkan ........ 348 
Bab suatu anjuran yang sangat agar bersedekah dan memberi- 

kan pertolongan .............. oom 349 
Bab bersedekah sesuai dengan kemampuannya ............ 350 
Bab sedekah itu dapat menebus kesalahan ................. 350 


Bab orang yang sedekah di waktu ia masih musyrik lalu masuk 
Islam 
Bab pahala pelayan apabila bersedekah dengan perintah Tu- 
hannya, tanpa membuat kerusakan ...................... 353 
Bab pahala perempuan jika bersedekah dan memberi makan 
dari rumah suaminya tanpa membuat kerusakan ........... 354 
Bab orang yang menafkahkan dan yang menahan hartanya .. 355 
Bab perumpamaan orang yang suka bersedekah dan yang ki- 
Ba PN Ta NAN TN NAN AA ... 356 
Bab sedekahnya pekerjaan dan perdagangan .............. 357 
Bab setiap muslim itu supaya sedekah, maka barangsiapa yang 
tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan supaya menger- 
jakan kebaikan ........... oo. 357 
Bab kadar berapa yang mesti diberikan dari zakat yang wajib 
dan sedekah yang sunnah, dan hukumnya orang yang mem- 
berikan seekor domba ............ccooooooooocoooo. 358 





346. 
347. 
348. 


349. 


“350. 
381. 


352. 
353. 


354. 
355. 


356. 


387. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 


363. 
364. 
365. 
366. 


367. 


368. 


xxiv 


Bab zakatnya Perak ................oooooooccococ... 389 


Bab masalah benda (selain emas dan perak) dalam zakat .... 360 


Bab tidak dikumpulkan orang yang memisah-memisah dan ti- 


dak dipisah-pisah orang yang mengumpulkan ............. 361 
Bab sesuatu yang terdiri dari dua campuran maka keduanya 

diambil secara sama .................... Mba aa R Nae 361 
Bab zakatnya onta ............... oo. 362 


Bab orang yang sudah sampai kewajibannya mengeluarkan 


zakat berupa bintu makhadi, tetapi ia tidak mempunyainya .. 362: 


Bab zakatnya kambing ......... Pen Oa ARK na... 364 
Bab tidak boleh digunakan sedekah binatang yang tua, buta 
sebelah dan pejantan kecuali yang dikehendaki oleh penarik 
DAKAk s0 ne nna Pu Rana mena ana N Pane Pane BU BNN BEN RN 366 
Bab mempergunakan anak kambing betina untuk bersedekah 366 
Bab tidak boleh diambil kemuliaan harta orang-orang dalam 


BAN aan NS Na Sa Nae RUN 367 
.Bab tidak wajibnya zakat untuk pemilik unta dibawah lima 
ekor LAUREN ANN N en nana Mena Bean Roar 367 
Bab zakatnya sapi .............. oo. 368 
Bab memberikan zakat kepada kenari kanan nasa aan Dana 369 
Bab tidak ada zakat atas seorang muslim pada kudanya ..... 372 
Bab tidak ada zakat atas seorang muslim pada hamba sahaya 372 
Bab sedekah kepada anak-anak yatim .................... 373 
Bab berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dalam 
pemeliharaannya .......... oo. 374 
Bab firman Allah Ta'ala: '"Wafirrigaabi wafii sabiilillah” .. 376 
Bab menahan diri dari meminta-minta .................... 377 
Bab orang yang dikaruniai oleh Allah sesuatu bukan sebab dan 
bukan karena jiwa yang la SN NA PENA ANN ROA 380 
Bab orang yang meminta orang-orang lain sebab ingin ber- 
harta DANYAK:». 05.2 coweaba nan ben an en ena 380 
Bab firman Allah Ta'ala: "Laa yas-alunnaasa ilhaafan” (me- 
reka tidak meminta kepada orang secara mendesak) ........ 381 
Bab jumlah perkiraan buah dalam kebun kurma ........... 383 





369. 
370. 


371. 
372. 
393. 
374. 


375. 


376. 
377. 


378. 


379. 
380. 
381. 


382. 


383. 
384. 


Bab zakat sepersepuluh pada sesuatu yang disiram dengan air 


yang mengalir seperti air sungai ......................... 385 
Bab tidak ada zakat pada (hasil tanaman) dibawah lima wa- 
TAG ian Mana aa aa EN Na RAL an AN CB Ra ARA 386 


Bab mengambil zakat kurma itu pada saat menuai (di masa 
panen) dan apakah anak-anak itu dibiarkan saja jika meng- 
ambil kurma sedekah wajib (zakat) ...................... 386 
Bab orang yang menjual buah-buahan, kurma, tanah yang ada 
buah-buahannya atau tanaman, padahal sudah wajib menge- 


luarkan zakat sepersepuluh atau sedekah .................. 387 
Bab bolehkah seseorang itu membeli sedekahnya sendiri ..... 388 
Bab sesuatu yang ada keterangan tentang bersedekah untuk 
Nabi saw. ............... Aa 389 
Bab bersedekah kepada para hamba sahaya isteri-isteri Nabi 
saw. yang telah dimerdekakan ......... oo... 390 
Bab apabila sedekah itu ditukar menjadi selain sedekah ..... 391 
Bab mengambil zakat dari orang kaya dan dikembalikan atas 
orang-orang fakir dimanapun mereka berada .............. 392 


Bab memohonkan rahmat dan mendo'akan kepada orang 
yang bersedekah yang dilakukan oleh imam dan firman Allah 
Ta'ala: '' Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
mendo'akanlah untuk mereka. Sesungguhnya 'do'a kamu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (At Taubah: 103) 393 
Bab sesuatu yang dikeluarkan dari laut ................... 394 
Babzakat rikaz itu seperlimanya ......................... 394 
Bab firman Allah Ta'ala: Wal 'aamiliina 'alaihaa” (Pengu- 
rus-pengurus zakat) dan perhitungan dengan para pengurus 


zakat dengan iMAM ........... oa 395 
Bab menggunakan onta sedekah dan air susunya untuk ibnus 
BAD be nana Dean nabi Nan aa Nan 395 
Bab memberi stempel besi yang dilakukan oleh imam ....... 396 
Bab kefardluan zakat fitrah ................. 397 
XXV 





385. 


386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 


392. 


Bab zakat fitrah itu diwajibkan atas hamba sahaya dan lain- 
nya dari kaum MUSIIMIN ...... ama. 397 
Bab satu sha' dari gandum ....... oo. 398 
Bab zakat fitrah berupa satu sha' makanan ................ 398 
Bab zakat fitrah berupa satu sha' kurma .................. 398 
Bab satu sha" dari kismis (yakni anggur kering) ............ 399 
Bab mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat 'Id .......... 399 
Bab zakat fitrah itu wajib atas orang merdeka dan hamba sa- 
haya ....... Ne Tn Man eneng De Kuna BNP Bina 400 
Bab zakat fitrah itu wajib atas anak kecil dan orang dewasa .. 401 
h KITAB HAJJI 
. Bab wajibnya hajji dan keutamaannya ................... 402 


. Bab firman Allah Ta'ala: ”'Niscasya mereka akan datang ke- 


padamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang 
kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya 
mereka mempersaksikan berbagai manfa'at bagi mereka.” (Al 


Haji: 27 “20 anna too ban Pa Pee DNS SNN n 403 

3. Bab melakukan hajji di atas kendaraan ................... 404 

4. Bab keutamaan hajji mabrur ............ oo. 405 

S. Bab kefardluan migat ibadah hajji dan umrah ............. 406 
6. Bab firman Allah Ta'ala: ''Berbekallah, dan sesungguhnya se- 

baik-baik bekal adalah tagwa””. (Al Bagarah: 197) ......... 406 

7. Bab tempat ihramnya penduduk hajji dan umrah ........... 407 
8. Bab migatnya penghuni Madinah dan mereka tidak boleh me- 

mulai berihram sebelum berada di Dzul Hulaifah ........... 408 

9. Bab permulaan tempat ihramnya ahli Syam ............... 408 

10. Bab permulaan tempat ihramnya ahli Najed ............... 409 
11. Bab permulaan tempat ihramnya orang yang tidak berada pa- 

da migat-migat yang tertentu ......... oo... 410 

12. Bab permulaan tempat ihramnya ahli (orang) Yaman ....... 410 

13. Bab Dzaatu Irgin untuk ahli Irak .................... 411 

14. Babshalatnya Nabi saw. di Bath-ha' yakni di Dzul Hulaifah 412 

15. Bab keluarnya Nabi saw. melalui jalan syajarah ............ 412 


xxvi 


16. 


17. 


21. 
22. 
23. 

dng dan in anang £.NG.oe-sc.ccco-ce Hana 418 
. Bab orang yang bermalam di Dzul Hulaifah sampai waktu | 
25. 
26. 
27. 


28. 


29. 
30. 


31. 
32. 


33. 


Bab sabda Nabi saw.: "Al 'Agig adalah lembah yang diber- 


Kahi eno keenaaka DUR sae aan 413 
Bab Nembak wangi-wangian dari pakaian sebanyak tiga 


kali ben ap nana nan ai ena Kant jakuka yaaa 414 


. Bab wangi-wangian ketika ihram dan yang dikenakan yakni 


yang dijadikan pakaian ketika berihram, perihal menyihir 
rambut dan menggunakan minyak ..........so io. 415 


. Bab orang yang memulai melakukan ihram dengan mengikat 


TAMbUL A03 na bau Kan SNN una 416 


Bab pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang ber- 
INTAM senin ea ata aa Rea BEN aN me nun 417 
Bab naik dengan membonceng di belakang ketika mengerja- 
Kama ae ab ena aman an Oa apa 417 
Bab pakaian yang boleh dipakai oleh orang berihram, selen- 


Pagi. MAT sea daaad an anna et NB na 419 
Bab mengeraskan suara dengan memulai mengerjakan ihram 420 
Bab KANOI YAN (a22 dana Rep ERA EA na SBN 421 
Bab bertahmid, bertasbih dan bertakbir sebelum mengerja- 
kan, yaitu ketika menaiki kendaraan ..................... 421 
Bab orang yang memulai berihram di waktu kendaraannya 

siap untuk berangkat dengan orang itu ................... 422 
Bab memulai berihram dengan menghadap kiblat .......... 422 
Bab mengucapkan talbiyah jika orang yang berihram itu turun 

Di lembah “55 SER ALA Tebet SNN NA 424 
Bab bagaimanakah orang haid dan nifas itu berihram ....... 424 
Bab orang yang berihram di zaman Nabi saw. adalah seperti 
ihramnya Nabi saw. ............ MX... 425 
Bab firman Allah Ta'ala: (Musim) hajji adalah beberapa bulan 
yang dimaklumi, barangsiapa menetapkan niatnya dalam bu- 

lan itu akan mengerjakan hajji maka tidak boleh rafats, ber- 


xxvii 














34. 


35. 


36. 
37. 


38. 
39. 
. Bab dari mana masuknya kota Makkah itu ................ 
41. 
42. 


buat fasig dan berbantah-bantahan didalam masa mengerja- 
kan hajji'”. (Al Bagarah: 197) dan Firman Allah Ta'ala: ''Me- 
reka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 
"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan 
(bagi ibadah) hajji””. (Al Bagarah: 189) ................... 
Bab hajji tamattu', igran dan ifrad dan menukarkan hajji de- 
ngan umrah jika tidak mempunyai hadyu ........... eat 
Bab orang yang bertalbiyah .hajji.dan menyebutkan namanya 
(yakni hajji atau umrah)... naa 


Bab firman Allah Ta'ala: ” Demikian itu (kewajiban memba- 
yar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada 
(di sekitar) masjidil haram (orang-orang yang bukan pendu- 
duk kota Makkah)”. (Al Bagarah: 196) ................... 
Bab mandi ketika memasuki Makkah .................... 
Bab memasuki Makkah pada siang atau malam hari ........ 


Bab dari mana keluarnya dari Makkah? .................. 
Bab keutamaan kota Makkah, membangunkannya dan firman 
Allah Ta'ala: ''Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan ru- 
mah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tem- 
pat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian magam Ibrahim 

tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim 
dan Ismail: ''Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang 
thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan sujud”. Dan (ingatlah), 

ketika Ibrahim berdo'a: ”'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, 
negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah- 
buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka 
kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: ''Dan ke- 
pada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, 

kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah se- 


— buruk buruk tempat kembali”, Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 


1 


xxviii 


428 


430 


435 
436 


436 
438 


439 


439 
439 


43. 


45. 
. Bab firman Allah Ta'ala: ''Dan (ingatlah), ketika Ibrahim ber- 


meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Isma'il 
(seraya berdo'a): ''Ya Tuhan kami terimalah daripada kami 
(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mende- 
ngar lagi Maha Mengetahui”. (Al Bagarah: 125 - 2D. .#L.. 

Bab keutamaan tanah suci (negeri haram) dan firman Allah 
Ta'ala: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan 
negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepu- 
nyaan-Nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya 

aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (An Nami: 
87). Dan firman Allah Ta'ala: Dan apakah Kami tidak me- 
neguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, yang dida- 
tangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tum- 
buh-tumbuhan) untuk menjadi rizki (bagimu) dari sisi Kami? 
Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Al Oashash: 
PA NN NN Oil PN AA NN MEA Rei 


. Bab mewariskan rumah-rumah di Makkah, menjual dan mem- 


belinya dan bahwasanya seluruh manusia di masjidil haram 
itu sama secara khusus ................. so... 


kata: ''Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri 
yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada 
menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya ber- 
hala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada ma- 
nusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguh- 
nya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang 
mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah 
yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Eng- 
kau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demiki- 
an itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati 


xxix 





47. 


43. 
49. 
50. 


s1. 
52. 
53. 
54. 
$$. 
56. 


57. 
58. 


59. 


61. 


62. 


sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah 
mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyu- 
kur”. (Ibrahim: 35 - 27) .......... ooh 449 
Bab firman Allah Ta'ala: ” Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah, 
rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) 
bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, ga- 
laid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, 
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Ma- 


ha Mengetahui segala sesuatu”. (Al Maidah: 97) ............ 449 . 
Bab selubung penutup Ka”bah .............. LL... 451 
Bab robohnya Ka'bah ............... 0... 452 
Bab apa yang ada sebutan (atau keterangannya) mengenai ha- 

jar aswad (batu hitam) ........... aan aan ma 452 
Bab ditutupnya Ka'bah dan bolehnya shalat di arah mana saja 

yang dikehendaki dalam Ka'bah ......................... 453 
Bab shalat di dalam Ka'bah ............. io... 454 
Bab orang yang tidak masuk Ka'bah ..................... 454 
Bab orang yang bertakbir di beberapa penjuru Ka'bah ...... 455 


Bab bagaimanakah permulaan disyari'atkannya berlari kecil . 456 
Bab menjabat hajat hajar aswad ketika datang di Makkah pa- 


da pertama kalinya berthawaf dan berlari kecil tiga kali ..... 456 
Bab berlari kecil dalam hajji dan umrah .................. 457 
Bab menjabat rukun yakni hajar aswad dengan tongkat yakni 
menyentuh sia. soo oooooooooorcoooooooimom. sena 458 
Bab orang yang menjabat abu menyentuh selain dua buah ru- 
KU YAMANI sa EN KAN KENA RN an bau 459 

. Bab mencium hajar aswad ............. 459 
Bab orang yang memberikan isyarat kepada rukun (yakni ha- 
jar aswad) jika datang ditempatnya ...................... 460 
Bab bertakbir ditempat adanya rukun .................... 460 


Pa yh j 
aa 


63. 


65. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


3. 
74. 


75. 
76. 
1. 
78. 


79. 


Bab orang yang berthawaf di Baitullah jika datang di Makkah 
sebelum kembali ke rumahnya kemudian shalat dua raka'at 


lalu pergi keluar ke Shafa .............................., 461 
Bab thawafnya orang-orang perempuan beserta orang-orang 
Sa ANN PN AN NN 462 
Bab bercakap-cakap di waktu mengerjakan thawaf ......... 464 
. Bab apabila melihat tali atau benda lain yang tidak disenangi, 
maka benda itu dipotonglah ............................ 465 
Bab tidak boleh orang telanjang berthawaf dan tidak boleh 
orang musyrik mengerjakan berthawaf dan tidak boleh orang 
musyrik mengerjakan ibadah hajji........................ 465 


Bab shalat Nabi saw. sebanyak dua raka'at untuk tujuh kali 
putaran thawaf ............. 466 
Bab orang yang tidak mendekati ka'bah dan tidak berthawaf 
sehingga keluar ke Arafah dan kembali sesudah thawaf perta- 


ma (yakni thawaf gudum atau baru datang) ............... 467 
Bab orang yang shalat dua raka'at thawaf di luar tanah haram 
atau Makkah .... oo. 467 
Bab orang yang shalat dua raka'at thawaf di belakang ma- 
OA A3 Nan MR ee AN ba BAN OR 468 
Bab mengerjakan shalat sunnah sehabis thawaf sesudah me- 
ngerjakan shalat fardlu shubuh danashar ................. 469 
Bab orang sakit lalu thawaf dengan berkendaraan .......... 470 
Bab memberi minum kepada orang yang sedang beribadah 
TAN “ea DOEL ANA KAN NN uan 411 
Bab perihal keterangan yang ada mengenai air zamzam ..... 472 
Bab thawafnya orang yang berhajji garin (giran) .......... 473 
Bab mengerjakan thawaf dengan mempunyai wudlu ........ 477 
Bab wajibnya sa'i antara shafa dan Marwah dan dijadikan sa- 
lah satu dari syi'ar (tanda) kebesaran Allah ................ 478 
Bab hal-hal yang ada keterangannya mengenai sa'i antara Sha- 
fa “dari Marwah ee an maa ala maan 481 
xx xi 





80. 


81. 


82. 
83. 
84. 
8s. 


86. 


87. 


88. 


89. 


91. 


92. 
93. 


94, 


95. 


97. 


Bab orang perempuan haid! boleh menyelesaikan semua amal- 
an hajji kecuali thawaf dan orang yang bersa'i antara Shafa 
dan Marwah tanpa berwudlu ...................... 484 
Bab berihram dari Bath-ha' dan lain-lain untuk orang yang 
berdiam atau bertempat tinggal di Makkah dan untuk orang 


yang berhajji apabila telah keluar ke Mina ................ 488 
Bab dimanakah shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah ......... 489 
Bab shalat di Mina ...............oooooooooooocoo. 490 


Bab berpuasa pada hari Arafah (yakni tanggal 9 Dzul hijjah) . 491 
Bab bertalbiyah dan bertakbir apabila berangkat dari Mina ke 


Naah aan Dan un tenan pena an AG 

Bab berangkat di tengah hari pada hari Arafah ............ 492 

Bab melakukan wuguf di atas kendaraan di Arafah ......... 493 

Bab menjama' atau mengumpulkan antara dua shalat di Ara- 

Ke PENAK SUNAN NAN ON UAN 493 

Bab bersegera ke tempat wuguf dan memendekkan khutbah 

di Arafah ......... Ae AT TR Kere ne an Na Da UU 494 
. Bab berwuguf di Arafah ..................U...... 495 

Bab jika pergi berangkat dari Arafah ..................... 497 

Bab singgah atau istirahat antara Arafah dan Jami' ..... La 491 


Bab perintah Nabi saw. agar selalu tenang ketika pulang kem- . 
bali dari Arafah dan isyarat beliau saw. kepada para shahabat- 

nya dengan ceME€ti ............cocoocooo coco 499 
Bab shalat jama' (yakni mengumpulkan) antara dua shalat di 
Muzdalifah ...... en ln K Ga Den lha Oa 500 
Bab orang yang berjama' antara shalat Maghrib dan shalat 
Isya' dan tidak mengerjakan shalat sunnah apapun ......... 500 


. Bab orang yang bernadzar dan berigamah untuk setiap shalat 


dari kedua shalat yang dijama'kan .... 501 
Bab orang yang mendatangkan orang-orang yang lemah dari 
golongan keluarganya di waktu malam, lalu mereka berdiam 
di Muzdalifah dan berdo'a dan ia mendatangkannya itu sete- 
lah di saat bulan telah hilang ................. Na aah 503 


xx xii 





98. 


100. 


101. 


Bab orang shalat fajar (shubuh) di jami' .................. 505 
. Bab kapankah orang hajji itu berangkat dari jam'i (Muzdali- 
KAN en Kena mara MN HA Ta Se Da BB 507 


Bab mengucapkan talbiyah dan takbir pada pagi hari Nahar 
(hari raya kurban) ketika melontar jumrah dan naik dengan 
membonceng sewaktu bepergian ......................... 507 

Bab firman Allah Ta'ala: ''Bagi siapa yang ingin mengerjakan | 
umrah sebelum hajji (di dalam bulan hajji), (wajiblah ia me- 
nyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak 
menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib 
berpuasa tiga hari dalam masa hajji dan tujuh hari (lagi) apa- 
bila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang 

sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi 
orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) masji- 


'dil haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)” 


(Al Bagarah: 196) ..........ooooo nana, 508 


. Bab orang yang menggiring unta untuk hadyu bersama-sama 


dengan dirinya dari tanah halal ketanah suci .............. s11 


. Bab orang yang membeli hadyu dari jalanan baik di tanah 


Halal atau tanah suci .................cooooooo. 513 


. Bab orang yang memberi tanda dan mengulangi hadyu di Dzul- 


hulaifah kemudian berihram .......................oo.. 515 


. Bab.beberapa tali untuk onta dan sapi .................... 516 
. Bab memberi tanda kepada onta yang akan dijadikan hadyu . $17 
. Bab orang yang mengalungkan kalung pada hadyu dengan ta- 


ngannya Sendiri ......... conan 517 

. Bab memberi kalung kepada kambing .................... 518 
. Bab membuat tali dari bahan berupa kapas atau bulu ....... 519 
. Bab mengalungkan sandal pada leher hadyu ............... 520 
. Bab pelana untuk onta hadyu atau kurban ................ 520 
xxxiti 





113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 


120. 
121. 


XXXiV 


Bab orang yang membeli Ana yanya dari jalanan dan dikalung- 


Kah Tali nie na ee anna Kana 521 
Bab seorang lelaki yang menyembelih sapi untuk para isteri- 

nya tanpa perintah isteri-isterinya itu ..................... 522 
Bab menyembelih di tempat penyembelihan milik Nabi saw. 

Gi MINA: 6 Seto a nana Sea ena BEN Sen na oli 523 
Bab menyembelih unta dalam keadaan terikat ............. 523 
Bab menyembelih unta dengan berdiri .................... 524 
Bab orang menyembelih itu tidak diberi sesuatu dari hadyu- 

nya Na NN BN Pa NN PN NS NN Un AA 525 
Bab disedekahkannya kulit hadyu ....................... 526 
Bab disedekahkannya pelana onta ............... Pee nan 526 


Bab firman Allah Ta'ala: ''Dan (ingatlah), ketika Kami mem- 
berikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan 
mengatakan): ''Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu- 
pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang- 
orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan 
orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan bersucilah kepada ma- 
nusia untuk mengerjakan hajji, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai onta yang 
kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya me- 
reka mempersaksikan berbagai manfa'at bagi mereka dan su- 
paya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah diten- 
tukan atas rezki yang Allah telat berikan kepada mereka be- 
rupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripada- 
nya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang : 
yang sengsara lagi kafir. Kemudian, hendaklah mereka meng- 
hilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendak- 
lah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hen- 
daklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu 
(Baitullah). Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 
mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu 
adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya”. (Al Hajj:26-30) $27 


at Men 


Lain 13 Tenaga 


122. 


123. 
124. 


125. 


126. 


127. 
128. 


129. 


130. 
131. 


132. 
133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


139. 


140. 


Bab apa yang dapat dimakan dari unta kurban dan apa yang 
mesti disedekahkan ......... PN AA Na PENA 528 
Bab menyembelih sebelum mencukur rambut .,............ 529 
Bab orang yang mengumpulkan rambut kepalanya ketika ber- 
ihram dan Mencukur ....... oo 531 
Bab mencukur dan memendekkan rambut di waktu bertahal- 


Ta en Ra ne Bana ana 531 


Bab orang yang memendekkan sesudah mengerjakan umrah . $33 
Bab berziarah pada hari nahar (yakni hari raya Idul Adiha) .. 533 
Bab apabila melontar sesudah waktu sore (yakni sesudah ling- 
sir atau tergelincirnya matahari) atau mencukur sebelum me- 


nyembelih hadyu karena lupa atau bodoh ................. 535 
Bab memberi fatwa dengan mengendarai kendaraan di waktu 
berada dj JUMIAh 012i ea Dea EN DEKAN Gala 536 
Bab berkhutbah pada hari-hari Mina ..................... 537 ' 


Bab apakah orang-orang bertugas memberi air minum kepada 
orang-orang lain itu boleh bermalam di Makkah pada malam- 


malam hari Mina ........... Nk an Na EN UN Bu 541 
Bab melontar JUMPIAK ee at Damn Rana mn 542 
Bab melontar beberapa jumrah di bawah lembah (Bathnul 

WAROI) Meneer nana ale Te BN BNN Ta ban naa 542 


Bab melontar jumrah-jumrah itu dengan tujuh batu kecil .... $43 
Bab orang yang melontar jumrah agabah lalu menjadikan Bai- 


tul Haram di sebelah kirinya ........................:.... 543 

Bab mengucapkan takbir beserta setiap lontaran batu ke- 

Cik en inen Kanan BN ban Santana asn OA 

Bab bila orang yang melontar dua buah jumrah menuruni ju- 

rang lalu berdiri sambil menghadap kiblat ................. 545 

Bab mengangkat kedua tangan pada jumrah dunya dan wus- 

JA an PN NN Mann EN aa NN PN AN UE SA 546 

Bab berdo'a di kedua jumrah dunya dan wustha ........... 547 

Bab mengenakan wangi-wangian sesudah melontar semua 

jumrah dan mencukur sebelum berthawaf ifadah ........... 548 
XXXV 





141. 
142. 


143. 


144. 
145. 


146. 
147. 


148. 


 xxxvi 


Bab thawaf wada' (mohon diri) ......................... . 548 
Bab perempuan jika berhaidl sesudah mengerjakan thawaf ifa: 


Bab orang yang shalat agar ashar pada hari Nafar (yakni hari 
kembali dari Mina), yaitu di Abthah ..................... ss2 
Bab Muhashshab ............. oh 553 
Bab singgah di Dzi Thuwa sebelum memasuki Makkah dan 
singgah di Bath-ha' yang berada di Wilayah Dzul Hulaifah 


apabila kembali dari Makkah ....:...................... 553 
Bab orang yang singgah di Dzi Thuwa apabila kembali dari 
MAkKkAh: Loose kn en nansan ena ab aula 555 
Bab berdagang pada hari-hari musim hajji d dan membeli di 
pasar-pasar Jahiliyyah ............... oo... 555 
Bab berjalan di waktu malam hari Muhashshab ............ 556 


HN daa um 


mm 233 . . 
KITAB SHALAT JUM'AT 


KAN .x Ar 


BAB 
FARDHUNYA SHALAT JUM'AT 


Z5 Tan 0... PN Mae KUA Sy na 
NGERI NG GA TER 
3 LP , AK “ Ls Ted “ 
Laos COBAIN AYAT BA 
Allah Ta'ala berfirman: ” Apabila diseru untuk menunaikan sem- 
bahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat 


Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui.” (Al Jum'ah 19) 


Aa Ie AN AN CE AN "Xt 
Kan RP yaaa na Ape Lang Sage 
SA DLS Mis 135 
SANGE LN mengena nge 


GL a90 


ALI 
. 


840. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: '' Kami adalah orang-orang kemudian yang mendahului 
pada hari giyamat. Akan tetapi mereka diberi kitab dari sebelum kita. 
Kemudian harimu ini yang telah difardlukan oleh Allah telah diperse- 
lisihkan mereka. Orang-orang mengikuti kami di dalamnya, orang- 
orang Yahudi besok, dan orang-orang Nashrani besok lusa.” 





Kaka Y AAA SAN EA La DAUN 


: BAB 
KEUTAMAAN MANDI PADA HARI JUM'AT DAN 
APAKAH ANAK-ANAK WAJIB MENGHADIRI SHALAT 
HARI JUM'AT ITU, ATAU APAKAH ORANG-ORANG 
PEREMPUAN JUGA WAJIB MENGHADIRINYA 


Pan ae IA AAN JAE —- NN 


TEMA LAMA IA 


841. Dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah s.a.w ber- 
sabda: ”'Jika seseorang dari kamu semua mendatangi shalat Jum'at, 
maka sebaiknya hendaklah ia mandi.” 


Ha MEA MA 5, Shu LN 
HA KAK IS Ia yag ena IA 
Mn naa acak KAA 


Le “a12 


TAN $ TN MERE 
Ti WAK LTE SA IS SA 153 


842. Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Umar bin Khaththab mem- 
peringatkan, yaitu ketika Nabi s.a.w berdiri di atas mimbar sewaktu ber- 
khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang lelaki dari go- 
longan kaum muhajirin awwalin (yakni orang-orang yang ikut berpin- 
dah dari Mekah ke Madinah dan yang terdahulu sekali masuk Islam) 
dari shahabat Nabi s.a.w., lalu-orang itu dipanggil oleh Umar dan 
berkata: ''Saat apakah ini?” Orang itu menjawab: ” Aku disibukkan 
oleh sesuatu hal, maka tiada kesempatan bagiku untuk pulang ke tempat 
keluargaku, sehingga aku mendengar suara adzan. Oleh sebab itu aku 
tidak dapat berbuat lebih daripada hanya wudhu saja.” Umar berkata: 


"Juga hanya berwudlu saja (yakni tanpa mandi). Padahal tentulah anda 


2 





mengetahui bahwasanya Rasulullah s.a. w itu memerintah supaya man- 
di. ,, 


ISA IA uga Na 


NA SA era ria” PA PA 1 Neng araN 


843. Dari Abu Sa'id Khudri r.a. ah, Rasululiah s.a.w. ber- 
sabda: "Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah ber- 
mimpi (yakni baligh).” 


Pee Aga 3. SBI 2 


BAB 
MENGENAKAN WANGI-WANGIAN UNTUK 
MENDATANGI SHALAT JUM'AT 


— 


IEEE IE LAN ANA NS Mt 
aa AA NA ATA AN 
KN SEN AS sari ANC 3 


844. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata: Saya bersaksi atas 
Rasulullah saw. beliau bersabda: ”'Mandi pada hari Jum'at itu wajib 
atas setiap orang yang dewasa, mencabut (bulu ketiak atau mencukur 
rambut dan juga rambut kemaluan — SS dan menyentuh (memakai) 
minyak harum jika ada.” : 

KAS SL 
' BAB 
KEUTAMAAN SHALAT JUM'AT 


So. P3 Ia Is 


PN say BRI A0 
esa PI ea an AR AS 
n, ae phoe3 En K3 TOY as Ka 





PAN AR AAA PH OLEH Ya 
CRM AE EKA 


Kanto A0 AN AN Ba 2 
Hingga ANT Sena GA A3 F3 
845. Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda: 
”Barangsiapa yang mandi Jum'at seperti mandi junub kemudian ber- 
angkat maka seolah-olah ia berkorban onta. Barangsiapa yang ber- 
angkat pada saat yang kedua maka seolah-olah ia berkorban lembu. 
Barangsiapa yang berangkat pada saat yang ketiga maka seolah-olah ia 
berkorban kibsy yang bertanduk. Barangsiapa yang berangkat pada saat 
yang keempat maka seolah-olah ia berkorban ayam. Dan barangsiapa 
yang berangkat pada saat yang kelima maka seolah-olah ia berkorban 
telur. Apabila imam keluar (datang ke masjid) maka malaikat ber- 
datangan untuk mendengarkan petunjuk.” 


me aa GT INA 2 2. 
IN AI aa AAL YIS 
BAB “ ara 


TERTAHAN DARI MENGHADIRI SHALAT JUM'AT 
PADA AWAL WAKTUNYA 


TA az LAN AN ana ANE AA 

PIN £ Pn c”5, .X - Pd 2 
ISIS LALN FB EN 
AANG KINI LE AE LIS NAK 


IEENKAN ANN EA Gasa 


846. Dari Abu Hurairah bahwasanya Umar r.a. memperingatkan, - 


yaitu ketika Nabi saw. berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada se- 
orang lelaki masuk dalam masjid, lalu Umar berkata: ”'Mengapa anda 
tertahan (yakni tidak datang pada awal waktunya shalat Jum'at). Orang 
itu menjawab: "Apa maksudnya itu? Aku ini tidak lain hanyalah men- 





dengarkan seruan adzan, lalu aku berwudlu.?” Umar berkata: ”' Apakah 


- anda tidak.mendengar Nabi s.a.w. bersabda: Jika seseorang dari kamu 


semua itu berangkat ke shalat Jum'at, maka hendaklah mandi.” 


2 JIN 23, - 
area IN 
| BAB 
MENGENAKAN WANGI-WANGIAN UNTUK 
MENDATANGI SHALAT JUM'AT 


3 Pet Oa PA SA NS Lu LO | 

PN ANE AAN MI MIN Lengra -NN 
2 3 B1, N Nela dg AJ Led 
ARI Pe LE MEA SA 


LB MA Aa 3 
La 2 AAA DAS TA FAN PAI AS 


mm 
- 


KAP) L La Ag DG P. nata Pe a02 
SIARAN SA KIS FA ES 


Pr 


- 


847. Dari Salman Al Farisi r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
''Seseorang yang mandi pada hari Jum'at, bersuci menurut kemampuan- 
nya, memakai minyak rambutnya atau memakai minyak harum keluar- 
ganya kemudian keluar serta tidak memisahkan antara dua orang yang 
duduk, lantas ia shalat yang difardlukan untuknya dan diam apabila 
imam, berbicara, sungguh ja diampuni dosanya antara jum'at dan jum- 
'at yang lain.” | 


JI GEA ME E-NN 


LP 4 an & ma“ JI PLN 
- 


III hay ay SG AA 
, $ — “ 
$$ Jokuwel9 Kala go lok: Jia PAN 
2 LING P3 P3 TAN 233 T ala 
PA ep 019 
9 "TA tw Tera Lea | “4 3 
“na WE Sada Lag 23 Jala 
848. Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya dikatakan kepadanya: Mere- 
ka menyebutkan bahwasanya Nabi saw. bersabda: ?' Mandilah pada hari 
Jum'at, cucilah kepalamu, meskipun pada hari Jum'at, cucilah kepala- 
mu, meskipun kamu tidak junub, dan kenakan minyak harum.” Ia ber- 


) 





kata, '' Adapun mandi memang ya, sedangkan minyak harum saya tidak 
tahu. ”, & 


4 isak aa le AW 
Wes ae SA MEN EA Hu ak 


2 Po 


ANE AN Ts & I | 


849. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa ia menyebutkan sabda Nabi saw. 
perihal mandi pada hari Jum'at. Kemudian aku (yakni Thawus) ber- 
. tanya kepada Ibnu Abbas: '' Apakah seseorang itu menggunakan wangi- 
wangian ataupun berminyak-minyak kalau berada di tempat keluarga- 
nya? Ibnu Abbas menjawab: '' Aku tidak mengetahui hal itu.” 


Pp) (Ea aa KAA 
"aer BAB 


MENGENAKAN SEBAGUS-BAGUS PAKAIAN 
YANG DITEMUKAN ATAU YANG DIMILIKI “ 


PAP 


SELAT AS CN ES - 
Pelan Pn Ia Uta ap 
NN 1 A5 
Gal SANA EN ga Pap to 
pa BE: SENJA AS ale 
AE Naam er DRA TI PAN 2 
BSN KI Akan jasa 
| | EN ERA SEN 


850. Dari Abdillah bin Umar r.a, bahwasanya Umar bin Khaththab 
mendapatkan pakaian dari bahan yang bercampur sutera di pintu mas- 


6 


jid. Ia berkata: '” Wahai Rasulullah, seandainya engkau beli kain ini lalu 
engkau kenakan pada hari Jum'at, dan apabila ada dua utusan datang 
kepada engkau." Beliau bersabda: ”' Yang mengenakan kain ini hanyalah 
orang yang tidak mendapat bagian di akhirat.” Kemudian datanglah 
kepada Rasulullah yang di sebagian dari padanya adalah pakaian-pa- 
kaian, beliau memberi Umar bin Khaththab yang sebagian dari pada 
pemberian itu adalah pakaian. | 

Lalu Umar berkata: ”' Wahai Rasulullah engkau ame pakaian ke- 
padaku sedang engkau telah menyabdakan tentang pakaian atharid 
(kain sutera) dengan apa yang telah engkau'sabdakan.” Rasulullah saw. 
bersabda, ”' Aku memberikan kepadamu bukan untuk kamu pakai.” La- 
lu kain itu dipakaikan kepada saudaranya di'Mekkah, seorang musyrik. 


“ 
Na "SAN LI we 
- 


Kal Jonas LA 
FE PA TEAN TA IA ta es 
0 aa 


851. Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


'' Seandainya tidak karena menyulitkan ummatku atau atas manusia nis- 
caya aku menyuruh mereka untuk bersiwak setiap shalat.” 


Isa, PAN ANAP ALA GEN S -.NX 
MAKE 


852. Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: '' Aku mem- 
perbanyak (dorongan) atasmu untuk bersiwak.” 


SABUN IKEA 
BEA YA 


853. Dari Hudzaifah, ia berkata: ''Nabi saw. itu bangun malam un- 
tuk mengerjakan shalat, belan saw. senantiasa menggosok mulutnya 
Li gigi-giginya.' 








14 p, nh, -- 
ENG Pe 


— BAB | 
ORANG YANG BERSIWAK DENGAN MENGGUNAKAN 
SIWAK ORANG TAI 


“1 IA - Ata S3 “ 5 £ 
eta PAN OAR He aa Ta Iii 
HPA YP areas Aa badan 
33 Haag Haa KUA 
Hanan agan Fara Gn KAIN Ina 
D3 PAI 18X 
nata Is PAPAN YAN SANG 
MU) 
854. Dari Aisyah r.a., ia berkata: ” Abdurrahman ibn Abu Bakar 
datang membawa siwak untuk membersihkan gigi. Rasulullah saw. me- 
mandang saja kepadanya. Maka saya berkata kepadanya: '' Wahai Ab- 
durrahman, berikanlah kepadaku siwakmu itu!” Setelah diberikannya 
kepadaku, lalu kupecahkan ujungnya dan kukunyah, kemudian kuberi- 


kan kepada Rasulullah saw. Beliau membersihkan giginya dengan siwak 
itu, dan ia bersandar di dadaku.” 


KANG Ia SA 
BAB 


YANG DIBACA (YAKNI SESUDAHNYA AL F ATIHAH) - 
DALAM SHALAT FAJAR/SHUBUH PADA HARI 15 AT 


AN Aa AA SK TERANG RN 30 -AD8 
Jetis SA RN DNA Hasta 
ye 


855. Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw, selalu mem- 


baca Alif Lam Mim Tanzil dan Hal ata'alal insan pada (shalat) Shubuh 


. pada hari jum'at .” 


", 3,” “2 Lg Ie .- 
TN NASI 
BAB 
SHALAT JUM'AT DI DESA ATAU KOTA 


- MEP LA 
eU AAA A3 
3 
856. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata: Psesunaguhnya per- 
tama-tama shalat Jum'at yang diadakan sesudah shalat jum'at yang di- 


lakukan di masjidnya Rasulullah saw. ialah di masjid milik kabilah Ab- 
dul Oais di desa Juwatsa yang termasuk kawasan Bahrain.” 


GAN 5 LENSA 2... ALE -NN 


g" - Pa TAN 4 Nara “4 35 Ns 
pang TA TE ELING t3 


Rea SA ee gada Ae 
PEP La 4 9”. 8 
SS on Sa PA NG ana 
Gaia sc 5 A3 PSRIN PAC MAYA Ken AC 


PA PE AP ta 


BAY OP, 


857. Dari Ibnu Umar r.a berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: '"Masing-masing dari kamu adalah pemimpin dan masing- 
masing dari kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam itu 
adalah pemimpin dan bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Se- 
orang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya dan bertanggung jawab 
akan kepemimpinannya. Perempuan itu pemimpin dalam rumah suami- 
nya dan bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Pelayan itu pe- 





mimpin dalam harta tuannya dan bertanggung jawab akan kepemimpin- 
annya.'' Ia berkata: Dan saya menduga bahwa beliau telah bersabda: 
”'Seorang laki-laki (anak) adalah pemimpin dalam harta ayahnya dan 
bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Dan masing-masing dari 
kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab akan kepemimpinan- 
nya.” 


.7 9. 5 A1 Wr LSI ” aa, Pa In | 
MAAN AAA K3 INA 


: “ea BAB 
— APAKAH MANDI ITU DITENTUKAN UNTUK ORANG 
YANG MENGHADIRI SHALAT JUM'AT, YAITU DARI 
GOLONGAN ORANG-ORANG PEREMPUAN 3: 
ANAK-ANAK DAN LAIN-LAINNYA 


A 
202 22 JG 


NN TOR ana 20 NA NA 
DT Lag Ia Pe KE TA SOAP ADA 
ML KE ea ya dala 


- 858. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya ia mendengar Abdullah 


Ibnu Umar ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa di antara kamu semua itu mendatangi shalat Jum'at, 
. maka hendaklah ia mandi.” ' 


“aa SN tag V1 LO Jan AL W SA KL, 
ISA GAS SN AA 3 EA GAN ea HS - A04 
« : JI AP LI NS, 
FEE KAN nj 
859. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: Mandi pada hari Jum'at (yakni Orang yang akan mendatangi 


shalat jama'ah Jum'at) itu wajib atas setiap orang yang sudah mimpi 
sampai mengeluarkan mani.” 


pe PA KPR LT NI LA SIKA YN 2g 2. 
KALA SA SETEL NN 3 BANI NN. 
AIA Son BEM BA AAN ISA AN ML 


Ong Denga AA TIK Mn En ana 
EN ANA PA AN 3 Up 1 320 


10 


MIE YHYng 





PENA, KA ena IA ee EL CN 

BEI SETEL 

| BINA ab Ian 
860. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”'Ki- 
ta adalah umat yang akhir datangnya di dunia, tetapi dahulu yakni me- 
lebihi dalam hal keutamaannya pada hari kiamat. Orang-orang yang 
datang sebelum kita itu telah diberi kitab suci sesudah mereka itu. 
Adapun hari ini yaitu hari Jum'at adalah hari yang mereka perselisihkan 
untuk mengagungkan hari Jum'at itu. Maka hari esoknya (yakni hari 
Sabtu) adalah yang diariggap agung oleh orang-orang Yahudi dan esok 
lusanya (yakni hari Ahad) adalah yang dianggap agung oleh orang-orang 
Nasrani.” Sesudah bersabda itu, kemudian bersabda lagi: ' Sudah men- 
jadi hak ketentuan atas setiap orang Islam supaya ia mandi dalam setiap 
tujuh hari pada hari Jum'at ini. Ia hendaknya membasuh sampai sem- 

purna akan kepala serta seluruh tubuhnya.” 


2 ten PJ 


9 & yr Pa aa Pa SNN 3 
9: AAA NN AA AN 2 HRINS -AN 
P LK oybu ... 21 AP IOI 1S 
NASI Ka 13 mo Ganda Ye 


861. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: " Diten- 
tukan atas setiap orang Islam suatu hak kepastian yang harus ditentukan 
semata-mata karena Allah Ta'ala, agar orang Islam mandi dalam tujuh 
hari (yaitu pada hari Jum'at). 


“& » Ker Pa Oa UN ,. “ eat NU KA R X 

pula Mp al: IS Ang ale san areal hya SEA AV 

— na AI 

862. Dari Ibn Umar dari Nabi saw., beliau bersabda: ”Izinkanlah 
olehmu semua kepada kaum wanita (yakni isteri-isterimu) untuk pergi di 
waktu malam ke masjid.” 


. P/ PP AL. P3 rd Ps 2 Lp. Le . 
ACA 5 SISA A5 LIS Sugeng 


aa Pa Ta AN 
2 


Lg AN, un 2 
WEI GASE TANGAN YAA 


. 
bi | 


1 | 











Aa aa ATAP AA TE ANTA TAI 

: 53 - TN . 7, 74 e # 

“HW Jala JAN pera pu 29 
863. Dari Ibnu Umar, ia berkata: ”' Ada seorang wanita yaitu isteri 
Umar menghadiri shalat shubuh dan 'isyak dengan berjama'ah di mas- 
jid. Kemudian kepada istri Umar itu ditanyakan: ''Mengapa anda ke- 
luar, sedangkan anda tentu mengetahui bahwa Umar itu tentu suka cem- 
buru.” Perempuan itu menjawab: ”'Kalau begitu apakah yang meng- 
halang-halangi untuk mencegah aku pergi malam ke masjid?” Orang itu 
berkata: ” Yang menghalang-halangi Umar sehingga tidak mau men- 
cegah andai ialah sabda Rasulullah saw.: "Janganlah kamu semua men- 
cegah hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid 

Allah.” 


PAGE AG 
BAB 


ADANYA KERINGANAN JIKA SESEORANG ITU TIDAK 
MENGHADIRI JUM'AT DI WAKTU HUJAN TURUN 


. Kena PJ Pe, . Bad - 2 ", 3 & $ 
8: 3 uas AJE Nari II Eu HI BIKE 
LAPIS an AN - 


zYs LAGI SAP AE Bang LN 
oD | Ao WN Ja AR LAI SISA ana 
. s # - 
KTA Dar GARA EN AL ALA PA CA YEL PAR AI INUL PUT 
TEA PA BIO EN JENIS TEMPAG 
LL Per Pata ha Ar KS Pa S PAT 
— HE AS AT LES EL LI 
Gt 
| LA 
864. Dari Abdullah bin Harits putera 'amnya Muhammad bin Sirin, 
ia berkata: ''Ibnu Abbas berkata kepada juru adzannya di waktu hari 
“hujan turun lebat. "Jikalau kamu selesai mengucapkan Asyhadu anna 
Muhammadar Rasulullaah, maka janganlah diteruskan dengan meng- 
ucapkan Hayya 'alash-shalaah, tetapi ucapkanlah: ”Shalluu fii 


buyuutikum”” (Bersembahyanglah kamu semua dalam rumahmu sendiri- 
sendiri). Orang-orang agaknya sama mengingkari apa yang diperintah- 


12 


kan oleh Ibnu Abbas kepada juru adzannya itu. Kemudian Ibnu Abbas 
berkata: ” Hal itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku 
(yakni Nabi Muhammad saw.) Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah 
wajib dan aku tidak senang kalau membuat kamu semua keluar untuk 
berjama'ah di masjid sebab kamu semua tentu akan berjalan di tempat 
berlumpur dan mungkin tergelincir karena licinnya jalan.” 


Pj PA an lt. 
PEN RASA 
BAB | 


DARI MANA JUM'AT ITU DIDATANGI 
DAN ATAS SIAPA DIWAJIBKAN 


Pa .. LP any ta ar “ea 
BAE AGE ME EN LAN m3 KSS - 
PA ap , .. aa) Pants Lb 2 £ Para Pm JI 
NASA END AN G3 
22» pe "Legit SA LAI Ja Kap P Sabat 
PE IN KANAN SE SAN AA TA 


Ny . 
aa PN LA AOA IN DEPA aaPU 
NINA Par KESAN AI gais 


865. Dari Aisyah r.a berkata: Orang-orang berdatangan ke Jum'at 
dari rumah-rumah mereka dan tempat-tempat yang tinggi (di timur 
Madinah). Mereka datang melewati debu sehingga terkena debu dan be- 
kas jalan onta, maka keluarlah peluh mereka. Datanglah kepada Ra- 
sulullah seseorang dari kalangan mereka dan ia di tempatku. Lalu Nabi 
saw. bersabda: "Seandainya kamu bersuci untuk harimu ini.” 


,- Tt no “JI, 9 .. P 
AN SU AI 3 
“BAB 
WAKTU MASUKNYA SHALAT JUM'AT IALAH 


APABILA MATAHARI TELAH TERGELINCIR 
2 IIA AA Su AP PA AL. . 
BP, Ag —» ) TK AE 35 : Kesan sp o) SERA Pegr -AN 
aa AL KO a30 & 8 La JIN CP Ia 
AE A33 Peng NITA 











.866. Dari Aisyah r.a berkata: Orang-orang adalah melayani Jah 
mereka, apabila mereka berangkat ke Jum'at maka mereka ana 
dalam perilakunya (englehnya - Jawa). Lalu dikatakan kepada mereka: 


"Seandainya kamu sekalian telah mandi.” 


PP ra 
8 P3 PA KLAN 2. na Kp 
EF 2g 4 KAN vega WAN SA elo -AW 
“aa - 5.2 3 La” 


233 .. “0 
GERAK 


867. Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Rasulullah saw. selalu 
shalat Jum'at, ketika matahari condong (ke barat). 


868. Dari Anas, ia berkata, ” Kita semua itu suka menyegerakan un- 
tuk mengerjakan shalat Jum'at, (yakni mengerjakannya para awal wak- 
tunya), lalu kita tidur siang sesudah shalat Jum'at itu. 


9 79 La A0 - 
KAN PENIS 
BAB 


APABILA UDARA SANGAT PANAS PADA HARI 
JUM'AT 


j 1. - la Ka "3 paud Pa - (bapa 
4A6 MISS : a mt) Nu PA -N 
z sai PER gai “- 
- PI ad ter Lo S2 SS 
SA GA (ALAN AAN K PANEN 39 
s 2, Pa " LI » 2 
869. Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi saw. apabila sangat 


i k 
dingin maka beliau menyegerakan shalat. Apabila sangat Lu Fe a 
LAN menjalankan shalat yakni Jum'at apabila sudah aga' gin. 


N 


os” 


N 


Pa 9... 4 ALI 2 
AE IKEA SE Aam 


aa Naa Ge ka 


N 


14 


870. Dari Abu Khaldah, ia berkata kepada kami: Amir shalat de- 
ngan kita (yakni shalat Jum'at), kemudian ia berkata kepada Anas r.a: 
Bagaimanakah Nabi saw. kalau mengerjakan shalat Dhuhur?” Lalu 
Anas menjawab sebagaimana hadits di atas, yakni kalau udara dingin 
segera melakukannya dan kalau panas menantikan sebentar sampai agak 
dingin. 


ALAN MK 
BAB 


BERJALAN KE SHALAT JUM'AT 


LI : Je, 0 IA Gta “ni. . 
KAN LNG PE SN TERAS STA 
“G. LA 


& -3 e - 9 Pa PAMA ee. Ahh Sit 
SA SEA PA Tenda AN LIL 
Janin aya 


871. Dari Ibayah bin Rifa'ah dari Abu Absin r.a. bahwasanya ia 
berkata di mana ia sedang pergi ke Jum'at: ”'Saya mendengar Nabi saw. 
bersabda: ''Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan 
Allah maka Allah mengharamkan neraka atasnya.” 


S.9 2 (DN Lag “1 “— a49 2 y 12 1. PA 1 
KI RAK ABE SIA LI 
ii PA LAN AA 
APE PTN TAA AKA Ta Ya 


872. Dari Abu Hurairah, ia berkata: '' Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Jika shalat sudah dibacakan igamahnya, maka jangan- 
lah kamu semua mendatanginya sambil berlari-lari kecil, sebab membuat 
kelelahan tubuh, tetapi datangilah dengan sambil berjalan saja. Juga 
hendaklah kamu semua itu bersikap tenang. Maka dari itu, manapun 
raka'at yang kamu temui kerjakanlah shalatnya dan mana raka'at yang 
kamu terlambat sempurnakanlah.”” 


Pa £ an ea Laga LA Lt. “ PX 
SEGI SMA SEM ASN Is al ES ae 


“ Joe ah NP Aap I Peak Pa aa: . 
HN gala ANA AAN yan Sae JG S3, DIN IE AM 


is 





























3 IL 0 La 
KSEI PASI Ts Kanya KIE 
873. Dari Abdullah bin Abu Gatadah, aku tidak tahu Abdullah me- 
lainkan yang aku ketahui ialah keadaan ayahnya, dari Nabi saw. ber- 
sabda: ”' Janganlah kamu semua berdiri dulu meninggalkan tempat sha- 
lat sehingga kamu semua melihat aku berdiri. Hendaklah kamu semua 
bersikap tenang.” 


aL 0), Pp 
Ko Ia ta 


BAB 
JANGAN MEMISAHKAN ANTARA DUA ORANG 
PADA HARI JUM'AT 


NIA Ge 


og 5 ANIS In JG 3 sai JAS wr 
Ban ENG A3 AAS Tn 


Lo. # AIA Kz AAN 
SAE Ps SIA AH BRP ag 
KAN kata MA PANAI 


874. Dari san Al Farisi r.a, ia Pena ”Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan ia bersuci menurut 
kemampuannya dalam bersuci dan ia berminyak rambut atau memakai 
minyak wangi, kemudian ia berangkat dan tidak memisahkan antara dua 
orang, kemudian ia menjalankan shalat yang diwajibkan atasnya, se- 
sudah itu lalu mendengarkan jika imam sudah keluar dan berkhutbah 
maka ia diampuni dosanya antara Jum'at itu dan jum'at yang lain.” 


3 Kom III (& P 3 & 
SA BLN APN 23 Kerana uan 
| BAB 
JANGANLAH SESEORANG ITU MENYURUH 
SAUDARANYA BERDIRI ATAU BERPINDAH 


TEMPAT LALU IA SENDIRI DUDUK DI 
TEMPATNTA 


ANA 5 .. 45 Sasa Il. aula ND 


16 


SUS dpi peri 
TELAK 


875. Dari Ibnu Umar r.a berkata: Nabi saw. melarang terhadap 
seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian 
tempat itu didudukinya.” Ditanyakan: '' Apakah Jum'at?” Beliau ber- 
sabda: ””Jum'at dan lainnya.” 


IIA Ni 
And e RE op AA 1 
BAB 
ADZAN PADA HARI JUM'AT 


ARYAS IAI (3 WE KE EN - NX 
PSA Due YAN YAI 
MIS ANE Ai 

GANGA 


876. Dari Sa-ib bin Yazid r.a berkata: Ana adzan pada hari 
Jum'at, permulaannya adalah apabila imam duduk di atas mimbar yakni | 
pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar. Ketika (masa) Uts- 
man dan orang-orang sudah banyak, ia menambahkan adzan yang ke- 


tiga di Zaura.” 
Pes 0... 
Kdi aa 33 S3 2 


BAB 
JURU ADZAN HANYA SEORANG SAJA 
: PADA HARI JUM'AT 


Kanaan 

. »M. 0. - - 2. 7, "9. 

T- y SP Aa NV 
aan Kedata Ud In ISA 

SEBELAAI (GA Sma PARA EA 
Ae an NY RAN 

, ?, OLX yg -. , PP Eat 

2G EA AN 3 31152635 Na 3 


17 






































Pe unt DN Ong 

| ae 
877. Dari Abdul Aziz bin Abu Salamah Majisyun dari Zuhri dari 
Saib bin Yazid bahwasanya yang menambah adzan ketiga pada hari 
Jum'at ialah Utsman bin 'Affan r.a. ketika telah bertambah banyaknya 
penduduk Madinah. Bagi Nabi saw. muadzdzin (tukang adzan) itu ha- 
nyalah seorang adzan pada hari Jum'at adalah ketika imam duduk di 


atas mimbar. 
Ia aa PP | 0" LSN. 
SELNAN KAK A33 AA Ab LINA 
p s3 Pena end 


SN no an ny NS NIAS AIA 
2 AI ASET ALAN KAN 


P3 ee Pad . La IL te beat L Jae 434 14 
LEE RL AI KJ Gee 
— TN 


ar a .. 11 PAN LN IN 
BTS LISA NG GA BIA 


LAIN ad SA 
1 aki pke Pn AAL NT 


878. Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan r.a bahwasanya ia duduk di 
atas mimbar pada hari Jum'at. Ketika muadzdzin itu adzan dengan 
mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar (Allah Maha Besar 2x). Mu' 
awiyah mengucapkan, ” Allahu akbar (Allah Maha Besar 2x). Muadz- 
dzin mengucapkan: ” Asyhadu alla-ilfha illallah (Saya bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan melainkan Allah), Mu'awiyah mengucapkan: ”' Dan 
saya?” Muadzdzin mengucapkan: Asyhadu anna Muhammadar Rasulul- 
lah (saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah). 

. Mu'awiyah mengucapkan: '' Dan saya”. Ketika adzan itu selesai ia ber- 
kata: "Wahai manusia, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw. 
di majlis ini ketika seorang muadzdzin adzan beliau mengucapkan apa 


yang kamu dengar dari perkataanku.” o 
0 aya 2 png AI IP 
: anda AG 
BAB 


DUDUK DI ATAS MIMBAR KETIKA DISERUKAN ADZAN 
LP LL YON Lg “LN SG peta La. -. 
JA ITE MAN da 


18 


LA YA 3 033 Taka 
- ANA GAN 
879. Dari Ibnu Syibah bahwasanya Sa-ib bin Yazid memberitahu- 
kan kepadanya bahwa adzan kedua pada hari Jum'at itu diperintahkan 
oleh Utsman ketika sudah banyak sekali orang-orang yang mendatangi- 
nya di masjid. Adzan itu diadakan pada hari Jum'at ketika imam duduk 
(yakni sebelum berkhutbah).'” 
#13 & . . "5 3 7 
AAA AAA) S4 
"L pa 


Pat, Ka 


BAB 
BERADZAN KETIKA HENDAK BERKHUTBAH 


TAIL INSAN LAN NG 
SPS ANEKANGAM AE KASI 
KIS IS edge KIA 
ME IKAN EA AS 


880. Dari Zuhri, ia berkata: '' Aku mendengar Sa-ib bin Yazid ber- .. 


kata: ''Sesungguhnya adzan pada hari Jum'at pada permulaan kalinya 
ialah ketika imam duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah yaitu di 
zaman Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar r.a dan kaum muslimin 
sudah semakin banyak, lalu Utsman memerintahkan pada hari Jum'at 
untuk menyerukan adzan yang ketiga. Kemudian dilakukanlah adzan 
lagi di Zaura'. Untuk selanjutnya keadaan itu tetap seperti apa yang ada 

di zaman khalifah Utsman tersebut.” 
AGEN 

BAB 

BERKHUTBAH DI ATAS MIMBAR 


Pa 


- — Panen PET 5 £ . oo... : 
Sal AL HN SU AE EN 


Z 


19 


















































rd 


Kat MN NAN 3 Ia NE P1 rt ta DA MEI - 
CNN YES M3 bar AN ART CGakiah 


KN AE man SN NA 3, BAB 
rae : BERKHUTBAH DENGAN BERDIRI 
Arngaae an 


i An Te (24 Ke aed “3 Pee 

881. Dari Abu Hazim bin Dinar bahwasanya ada beberapa orang Eat an J6 Na s C3 p- Me 
yang mendatangi Sahl bin Sa'd As Sa'idiy. Orang-orang sama-sama ber- GUA: PA II SESI, kB: PA 
bantah-bantah perihal mimbar dari mana tiangnya itu dibuat. Maka | — g 1 (22 dan en REI 
mereka sama menanyakan kepadanya mengenai hal itu, kemudian Sahal 
menjawab: '"Demi Allah, aku ini orang yang paling tahu tentang hal ini. 
Aku sendiri telah betul-betul mengetahuinya pertama-tama hari mimbar 
itu diletakkan dan pertama kalinya Rasulullah saw. duduk di atas mim- ! 
bar itu. - 





884. Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Keadaan Nabi saw. berkhutbah 
dengan berdiri, kemudian duduk, dan berdiri sebagaimana kamu laku- 
kan sekarang. 


ERA EA 3 


La Pad 


AI gag Lo AL .. 3 -.. 

AA YA AA TP PN PIK -NN 

did BMA dear ataa 
TEA Sendapusk tis 


3 BAB 
2 sc Tag sar 12 | Pn Ce ane H-0 LP 
882. Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata: Batang (kayu) yang men- Je apa Aca CI PSS. Mb 


MENGHADAPNYA IMAM KEPADA KAUM DAN 
MENGHADAPNYA ORANG BANYAK KEPADA 
IMAM DI WAKTU BERKHUTBAH 


jadi tempat berdirinya Nabi saw. ketika diletakkan di mimbar, kami PG .. Fe 5 Ken 5 Pp an .- Para, “1 
mendengar seperti suara wanita hamil sepuluh bulan sehingga Nabi saw. aa SSS IA SERU 


turun, lalu beliau meletakkan tangan beliau di atasnya. 
885. Dari 'Atha' bin Yasar bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id 
Khudri berkata: ''Sesungguhnya Nabi saw. itu pada suatu hari ketika 


berkhutbah, beliau saw. duduk di atas mimbar dan kita semua duduk di 
| sekitarnya.” 


para AN ole 37 SAR sela 1 y NA Ng 
JEANS Ea 2G, 


883. Dari Zuhri dari Salim dari ayahnya, ia berkata: ?'Aku men- 
dengar Nabi saw. berkhutbah di atas mimbar lalu bersabda: '' Barang- 
siapa yang datang ke shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi.” | 


20 | i | | 21 








22 


SEN ak SB Pat Ea 


BAB 
ORANG YANG MENGUCAPKAN ' AMMA BA'DU" 
SESUDAH MENGUCAPKAN PUJI-PUJIAN 
KEPADA ALLAH 


$ 


Te IG AA 


aa MERE PEN La Ne 
e PA ep Para SEKEN 
KAN NUN Kei aa Ken aa 
Pasang U 
MA S3 LAN IE 163. apem 
ae AS EA SEE AN AA 
HIP SEE SPAN HN SK 
ag aa 1 SEN SISA SI ai 
233 BAN NA 
en SAN YES BP YEN ea 3 Sa 


Pad 


2 saga JAN ANA SAS EGG 


- 


-1 


Pi -. 


Kau SE ea Pat Da 
ES “sem SALA SIB 
SIA 2 3S SENTER anda 





LE PAN KIA PN aa Dag 
EA ea KELAS E gs Sta JB La 
Kana 


886. Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: Aku memasuki 
rumah Aisyah r.a. sedangkan orang-orang sama shalat. Aku bertanya: 
"Bagaimana keadaan manusia?” Aisyah memberikan isyarat dengan ke- 
palanya ke arah langit. Aku berkata: ”' Ada suatu tanda datangnya siksa 
atau kekuasaan Allah, sebab pada saat itu sedang terjadi gerhana mata- 
hari” Maka Aisyah mengisyaratkan kepalanya yang menandakan 
seolah ia berkata: ”'Ya””. Rasulullah saw. memperpanjangkan sekali 
shalatnya, sehingga aku seakan tidak sadarkan diri. Di dekatku ada 
sebuah girbah tempat air yang di dalamnya terisi air, lalu aku membuka 
tutupnya dan mulailah aku menuangkan dari sebagian air itu ke atas ke- 
palaku. Rasulullah saw. kemudian pergi, sedangkan matahari sudah 
tampak sebagaimana semula. Beliau lalu berkhutbah di muka orang 
banyak, bertahmid (memuji) kepada Allah dengan pujian yang memang 
sebagai pemiliknya. Selanjutnya beliau mengucapkan: Amma ba'du”. 
Asma' berkata: "Orang-orang perempuan dari golongan kaum Anshar 
berganti-ganti mengutarakan suaranya mengatakan ini dan itu, lalu aku 
menolehkan wajahku ke arah mereka itu untuk mendiamkan percakap- 
an mereka. Lalu aku berkata kepada Aisyah: ''Apa yang disabdakan 
beliau?” Aisyah berkata: ''Beliau bersabda: "Tiada sesuatupun yang 
aku tidak pernah diperlihatkan, melainkan kini aku telah melihatnya itu 
semua di tempatku ini, sampaipun sorga dan neraka. Sesungguhnya te- 
lah diwahyukan kepdaku bahwa kamu semu akan memperoleh fitnah 
yang ditimbulkan oleh Dajjal. Seseorang di antaramu akan ditanya: 
"Apakah yang kamu ketahui mengenai orang lelaki ini?” Adapun orang 
mukmin atau orang yang berkeyakinan teguh, Hisyam yang meriwayat- 
kan hadits ini agak ragu- ragu apakah beliau mengatakan dengan lafadi 

mukmin” atau ''muugin” Orang yang mukmin akan mengucapkan: 
"Ta adalah utusan Allah, yaitu Muhammad saw. yang datang kepada 
kita dengan membawa petunjuk. Kitapun lalu beriman, mengiakan se- 
ruannya, mengikuti serta mempercayainya.” Kepada orang mukmin itu 
kemudian dikatakan: "Tidurlah kamu sebagai manusia yang shalih. Ka- 


23 





mi telah mengetahui bahwa sebenarnya kamu itu memang orang yang 
beriman kepadanya. Adapun orang yang munafig atau murtab, Hisyam 
ragu-ragu apakah beliau mengucapkan dengan lafadl munafig atau mur- 
tab, maka ketika kepadanya ditanyakan: '' Apakah yang kamu ketahui 
mengenai lelaki ini?” Orang itu lalu menjawab: '' Aku tidak mengetahui. 
Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, begini dan begitu, 
maka akupun juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang 
banyak itu.” Hisyam berkata: ”'Fathimah benar-benar telah mengata- 
kan kepadaku, lalu aku simpan baik-baik dalam lubuk hatiku. Hanya 
saja ia telah menyebutkan sesuatu yang amat memberatkan atas diriku.” 


TAS AN Ip) NIS 9 EYE AA 
Laga ng er 22,4 - 3 


AA IA hi ES ASI 


- raba 


z1 .a IN P3 been 


IA ES CNP LAI AGAR 
SELANG ANA 
MA er pa3 NK RA 


HA AAN AN PAP ON PER APA 


887. Dari Amr bin Taghlib r.a. bahwasanya Rasulullah saw. diberi 
harta atau tawanan lalu beliau membaginya. Beliau memberi kepada 
beberapa orang dan tidak memberi kepada orang. Lalu sampailah ke- 
pada beliau, bahwa orang-orang yang tidak diberi menjadi marah. 
Beliau memuji Allah dan bersabda: '' Adapun selanjutnya, demi Allah 
aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain. 
Orang yang aku tinggalkan itu adalah lebih tercinta olehku dari pada 
Orang yang aku beri. Tetapi (barang-barang) itu diberikan kepada be- 
berapa kaum (orang-orang) yang aku lihat dalam hati mereka terdapat 


24 








ketidaksabaran dan kegelisahan. Dan aku lewati beberapa kaum (orang- 
Orang) karena Allah telah menjadikan dan baik di dalam hati mereka, di 
antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Demi Allah aku tidak senang 
bahwasanya binatang yang kemerah-merahan menjadi milikku karena 
kata-kata Rasulullah.” 


IL LL Kap PP ae 


BRA 2 HAN me apyS AMA 
KAS AA Aa Ea 
Keno Petang ana 


CI UAP Mr 


KE ISI2, GAN ab Isa, xA 
KAN RN 3, 
Aa aa 


888. Dari Ibnu Syihab, ia berkata: ”'Aku diberi tahu oleh 'Urwah 
bahwasanya 'Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah 
saw. itu pada suatu malam keluar, yaitu di tengah malam, kemudian 
mengerjakan shalat. Selanjutnya ada beberapa orang lelaki yang shalat 
menjadi makmum kepadanya. Setelah waktu pagi orang banyak sama 
memperbincangkan apa yang terjadi pada malam harinya itu. Maka 
orang-orangpun berkumpul dan jumlahnya lebih banyak dari pada yang 
kemarin. Mereka lalu shalat sebagai makmum beliau. Pagi hari semua 


orang mempercakapkan peristiwa malam harinya. Oleh sebab itu lalu 


makin banyaklah ahli masjid pada malam. ketiga kalinya. Rasulullah 
saw. keluar dan orang-orang pun mengerjakan shalat sebagai makmum- 
nya. Setelah tiba malam keempat masjid menjadi sunyi sebab tiada yang 
mengunjunginya. Demikianlah halnya sampai beliau saw. keluar untuk 
mengerjakan shalat Shubuh. Sehabis menyelesaikan shalat Fajar (yakni 
Shubuh), lalu beliau saw. menghadapi orang banyak, lalu mengucapkan 


25 















































syahadat di permulaan khutbah, terus mengucapkan: '' Amma ba'du.” 
Selanjutnya beliau saw. bersabda: "'Sebenarnya bukannya rahasia lagi 
bagiku perihal pada shalat malam itu, tetapi aku menguatirkan kalau 
sampai shalat malam itu akan dijadikan shalat yang difardhukan atasmu 
"semua. Jikalau demikian, tentu kamu semua akan lemah (yakni tidak 
kuat mengerjakannya).” 


beat Ka 


2S M2 25310 AE AAN - AM 
AS - Maa KRS AN GEA La 1G 


2 


S SA Nee 


889. Dari Abu Humaid As Sa'idi r.a bahwasanya Rasulullah saw. 
berdiri sore-sore setelah shalat, lalu memuji dan memuji Allah, kemu- 
dian beliau mengucapkan: Amma ba'du (adapun sesudahnya). 


IIS AE Je £ ade Ne 
2 IE “13 Ta 33 4 SANG, 


890. Dari Miswar bin Makhramah, ia berkata: ”' Rasulullah saw. 


berdiri berkhutbah, lalu aku mendengarnya Ketika selesai mengucapkan 
Ammaa ba'du.” 


Ba Jaga 2 BEN SP BELA 
ai Eh: Ar 2 TA SAE IA Ng eegura 


“a. aa 
aga ai 25 1L 9. —- 


Saka 9 Asep K3 Ham Tang Las 3 
SNN EBASN EF. AN 3 21 sana 
Pa TAN PAN CAN Le Teja 
Bea aa PPA Gebang 


3 ANA Pena "I . pa 


Au, aa SATA 


26 





891. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi saw. naik ke mimbar dan 
itu merupakan majlis yang terakhir bagi beliau, dengan mengenakan 
selendang kain besar di kedua bahu, beliau mengikat kepala beliau 
dengan ikat hitam, lalu beliau memuji Allah kemudian bersabda, '' Wa- 
hai manusia, berkumpullah kepadaku” kemudian beliau bersabda, 
"Adapun selanjutnya, sesungguhnya perkampungan ini adalah dari 


orang-orang Anshar. Mereka sedikit dan orang-orang (selain Anshar — 


pen) banyak. Barangsiapa yang mengurusi sesuatu urusan Muhammad 
dan ia mampu untuk berbuat madharat atau manfa'at terhadap sese- 
orang maka terimalah terhadap orang yang baik dari mereka dan am- 
punilah terhadap orang yang buruk dari mereka. 


"es Tag PRO Inna, Dean Loh 
pel Ba 


BAB 
DUDUK ANTARA DUA KHUTBAH 
PADA HARI JUM'AT 


J0 


2 Ss KANAN PEPANA AA PIA ATARNA 
N KAN HM nang Sea 


. 892. Dari Abdullah, ia berkata: ”'Nabi saw. berkhutbah dua kali, 


sedang di antara kedua khutbah itu beliau duduk (yakni dalam waktu 
yang tidak lama tetapi cukup untuk dinamakan thuma'ninah).” 


KENA 


BAB 
MENDENGARKAN KHUTBAH 


ANA NAN ea Lx 
AN YEN 3 KAI Sai aa 


PN AA NG BEN SAK 


27 
























































Aa ALIS 
Is 
- 


. SAB A 2 c,: “Je, Pa Hip 
Ob tang CS PES An ala 
. T- Miryera Ag 23 LI ANA TA 


. 893. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
” Jika sudah tiba hari Jum'at, maka para malaikat sama berdiri di pintu 
masjid sambil mencatat orang yang datang dahulu, lalu yang dahulu 
pula sesudah itu. Perumpamaan orang yang datang pada waktu yang 
awal sekali, maka ia seolah-olah mengorbankan unta, kemudian seperti 
mengorbankan sapi, kemudian seperti mengorbankan kambing kibas, 
kemudian seperti mengorbankan ayam dan selanjutnya seperti mengor- 
bankan sebutir telur. Kemudian apabila imam sudah keluar, para malai- 


kat itu sama melipat buku-buku catatannya dan mendengarkan dzikir 
(yakni khutbahnya imam).” 


KP Ai aa O Per IL IL, LAI IT Al Ja 
KAA NP IT YAN PABA P3 WA Ta 
BAB 
JIKA IMAM MELIHAT ORANG DATANG DAN IA 


SEDANG BERKHUTBAH MAKA IMAM MEMERINTAH- 
KANNYA SUPAYA SHALAT DUA RAKA'AT 


SANTA DEMAK Ma 
Aa Ge AI 5 LA PNG (Aa, 
JB IE ISU SAT Jas MA Aa aa 29 


25. 


LL, 
. 53 


894. Dari Ibrahim bin Abdullah ra. berkata: Seorang laki-laki da- 
tang dan Nabi saw. sedang berkhutbah kepada para manusia pad hari 
Jum'at. Beliau bersabda: '' Apakah kamu telah shalat, hai Fulan)” Be- 
liau bersabda: ”"Tidak”', Beliau bersabda: ”'Berdirilah dan shalatlah.” 


28 








onta Mean aa PE 3 3") pn ", PPN IP: 

HE ESA RENA AN 
—— BAB 

ORANG YANG DATANG DAN IMAM SEDANG 

BERKHUTBAH SUPAYA SHALAT 


2 LIL 


L NA AT "LA LI. 


IEEE LIA AN PS LAS 
1 ha 1 nang 
KE AWAN 


895. Dari Sufyan dari 'Amr, ia mendengar Jabir berkata: '' Ada 
seorang lelaki datang pada hari Jum'at, sedangkan Nabi di saat itu 
sedang berkhutbah, lalu beliau bertanya: ” Apakah anda sudah shalat?” 
Ia menjawab: ''Belum””. Nabi saw. bersabda: ''Shalatlah dua raka'at 
yang ringan.” 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN DI DALAM KHUTBAH 


SEN BN AS - KA 
Ea TEKI, La LAYAN SN JI PIL 
Sis SNI JEDA KAN Gi Dat 2 


Aa ng Nala AG Aa IL 
M3 ISSN AN EN lap. | 
896. Dari Anas, ia berkata: ”' Pada suatu ketika Nabi saw. berkhut- 

bah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri lalu berkata: 
” Ya Rasulullah. Banyak kuda yang musnah (yakni mati), juga kambing 


menjadi punah, maka berdoalah kepada Allah agar mengirimkan siram- 


an (yakni hujan) kepada kita. Kemudian beliau memanjangkan kedua 
tangannya dan berdoa.” 


29 






























































KAN ALAN ENI 


BAB 
MOHON TURUNNYA HUJAN WAKTU BERKHUTBAH 
PADA HARI JUM'AT 


JAN ERA IK IS tv 
pn ena ad ata 
SNISNANKE SIKAA 
BEAN UBIN GI Sila 
BEAN EF on NE 
EN SRI JL 
ASIA Gale Tea ya 
SATU AMA Arda gg 
ASIN SE KINI ESEK 


na .. 


ASN AN BU 


Gs 


$ 


- 
— ee 


MIN SI EA GL oa 


Ke enak 21 Lg. LL Na, PAN mp, 
NN AN ESA Ah 


SNN Ta Ge. 
“3: 2 dh om / 


897. Dari Anas bin Malik ra. berkata: Tahun menimpa orang-orang 
(terserang paceklik) pada masa Nabi saw. Ketika Nabi saw. sedang ber- 
khutbah pada hari Jum'at, seorang kampung berdiri dan berkata: '' Wa- 
hai Rasulullah, harta benda binasa dan keluarga kelaparan maka ber- 


30 


ng 


PN tata 


Naa 


doalah kepada Allah untuk kami”. Lalu beliau mengangkat kedua ta- 
ngan beliau dan kami tidak melihat segumpal awanpun di langit. Demi 
Dzat yang jiwa saya di tangan-Nya (di bawah kekuasaan-Nya) beliau ti- 
dak meletakkan kedua tangan beliau sehingga awan berarak seperti gu- 
nung, kemudian beliau tidak turun dari mimbar sehingga saya melihat 
hujan mengalir pada jenggot beliau. Kami dituruni hujan pada hari itu, 
esoknya, esok harinya dan hari yang mengiringinya sampai Jum'at yang 
lain. Orang kampung itu berdiri, atau orang lain berkata: katanya: 
Wahai Rasulullah bangunan roboh dan harta benda terbenam, maka 
berdo'alah kepada Allah untuk kami.” Beliau mengangkat kedua ta- 
ngan beliau dan mendo'a: ”' Wahai Allah, (hujanilah) sekeliling kami, 
namun jangan membahayakan atas kami.” Beliau tidak menunjukkan 
dengan tangan beliau ke suatu arah awan kecuali terbelah dan Madinah 
menjadi seperti tempat yang dilingkari awan dan lembah Oanah meng- 
alir selama sebulan. Dan tidak ada seseorang dari suatu daerah kecuali ia 
menceriterakan dengan kebaikan. 


P 24 2 -J P pesat Pd 2 L ja 3 2 ng , CI - 
Ae CJ JBS RELA ARI 3 HL La 
25 LN 9g 1. 
Ga Tanpa! 
BAB 
MENDENGAR KHUTBAH PADA HARI JUM'AT, SEDANG 
IMAM BERKHUTBAH DAN BERKATA KEPADA 


SHAHABATNYA: ” DENGARKANLAH!”', MAKA YANG 
BERBICARA ITU TELAH BERBUAT KEKELIRUAN 


CK ST Pn APU Any3 7 
KA 5 SAK SIS -AMA 


IN Ama 1. 2 pn PEP AP A0 5 
Ba Sa TA PAPAN "jer 


Pan kota 5 Ba 
898. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila kamu mengatakan: ”' Dengarkanlah kepada temanmu'' pada- 
hal imam sedang berkhutbah maka kamu telah terhapus (pahalanya — 
pen).” 


31 

























































































KAN PENA NS 


BAB 
SAAT YANG DIKABULKAN YANG 
PADA HARI JUM'AT 


Che RAF been #GOI 9,9. 
(ena Tenan HAN NA 
2 2. Am II 1 a.n 
4 TAG ABIS: LA 2 3 5 19 
. Fa ». KAN DINI IA 
MIA Ya Lapar Kere “859 
“2 is 9 
899. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Sesungguhnya Rasulullah 
saw. menuturkan tentang hari Jum'at. Beliau bersabda: ''Di dalamnya 
ada suatu saat yang tidak seorang muslimpun sedang shalat seraya me- 
mohon kepada Allah Ta'ala akan sesuatu bertepatan dengan saat itu 


kecuali Allah mengarunianya”' dan beliau mengisyaratkan dengan jari- 
jari beliau karena mensedikitkannya. 


32 





2 YAA (NI - .,J3 eng & £ " A3 ad | 
2, NIA SAR3 AM YEN 1 2G 
BNP | 
ja 
BAB 


KALAU ORANG BANYAK SAMA LARI MENINGGALKAN 
IMAM SEWAKTU SHALAT JUM'AT, MAKA IMAM BOLEH 
MELANGSUNGKAN TERUS SHALAT ITU . 
JADI SHALATNYA IMAM DENGAN ORANG YANG 
TERTINGGAL ITU ADALAH JAWAZ 
DAN SAH HUKUMNYA 


23) PNP La Seat z pat 4. 
GAN NE A Bana 


- 
LG 


RA NE BEA SINI Dag Naga 
PRP) PAN dok Tp s1 P3 , 
Katak TAN ag, 1 SANA 


900. Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Ketika kami sedang 
shalat bersama Nabi saw. tiba-tiba datang sekelompok onta yang mem- 
bawa makanan, lalu mereka menujunya sehingga yang tingga! bersama 
Nabi saw. hanya dua belas orang laki-laki, maka turunlah ayat ini: Wa- 
idza ra-au tijaaratan au lahwan infadhdhu ilaiha wa tarakuka gaima 
(Apabila mereka melihat barang dagangan atau permainan mereka ber- 
lari-lari kepadanya dan meninggalkan kamu yang sedang berdiri.” 


EA AGAN 


BAB 
SHALAT SESUDAH JUM'AT DAN SEBELUMNYA 


ASI dna mona Ate 8. 


HS ui Lea 


33 











He HE bala KANAN NG 
MEA DL pa KAK 


901. Dari Ibnu Umar r.a. Banana Rasulullah saw. selalu shalat 
dua rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua 
raka'at sesudah Maghrib di rumah beliau, dan dua raka'at sesudah 
Isya'. Dan beliau tidak shalat sesudah jum'at sehingga beliau pergi, lalu 
beliau shalat dua rakaat. 


IR 


Sg LIA MAL 
ANE SMAN KS. SE I,S 2G 
2. Pi 


Apa 
BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA "APABILA TELAH 
DITUNAIKAN SHALAT, MAKA BERTEBARANLAH 
KAMU DI MUKA BUMI, DAN CARILAH 
KARUNIA ALLAH” 


NEK S5 K5. he ax 
Lae, akan 
Gb AAA AS ea 
NIA SNI TE KIA FO 
pe KEREN aah sg 


Be nan 


902. Dari Sahl, ia berkata: '”' Ada seorang wanita menanam Saldari 
di tepi parit kebunnya. Bila hari Jum'at, dicabutnya batang saldari itu 
dan direbusnya dalam periuk serta dicampurnya dengan segenggam 
tepung gandum. Maka batang saldari itu merupakan daging. Apabila 
kami kembali dari shalat Jum'at, kami datang mengucapkan salam ke- 


34 





padanya, lalu dihidangkannya makanan tadi kepada kami dan kami 
mengambilnya dengan sendok. Kami ingin supaya hari Jum'at cepat 
datang, karena hidangan wanita itu.” 


KAN 2 JL A A 
Ia 3 


903. Dari Humaid, ia berkata: ''Aku mendengar Anas berkata: 
”'Kita semua itu menyegerakan untuk mengerjakan shalat Jum'at, ke- 
mudian setelah datang kembali (yakni di rumah) kita lalu tidur siang.” 


La AL CN Tatuaket - 
SIB SL G2 SAS kana At 
- LIS & P3 Pn Pa Narer 
ANA GBK SESI 

Bar | 
904. Dari Sa'id bin Abu Maryam, ia berkata: ” Aku mendengar 
Anas berkata, "Abu Ghassan memberitahukan kepada kami, katanya: 
Abu Hazim memberitahukan kepadaku dari Sahal, katanya: ”'Kita 


semua bersembahyang dengan Nabi saw. shalat Jum'at, kemudian se- 
sudah itu di rumah barulah kita beristirahat dengan tidur siang hari.” 


Mak P3 42 3 
DANG 
BAB 
SHALAT KHAUF (YAKNI KARENA TAKUT) 


ja KAA, IE 
SDS KN SY Bas 


Ka Na P/ 5 23 z Ng 
sg MeeR 35 
134 Serta - IS IL Oon parka SEA 32 LAI 2G 


35 









































Haha MAA pran 
HN SN GAN ajaa 
A3 TIMAH, ir Sa taa: Ten AAA 
bas 3 Gank more Ken Kn 

EL WES AA KN WE EA 


Dan firman Allah Ta'ala apabila kamu bepergian di muka bumi, maka 
tidaklah mengapa kamu menggashar sembahyang(mu), jika kamu takut 
diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah 
musuh yang nyata bagimu. Dan Apabila kamu berada di tengah-tengah 
mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama 
mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) beser- 
tamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mere- 
ka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah 
datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersem- 
bahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan 
menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah ter- 
hadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu de- 
ngan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjata- 
mu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena 
kamu memang sakit, Dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah 
menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu” 

(An Nisa' : 101-103) 


Jen PE: TAN Bapanaea - 10 
AS KAI SPA PA Kara Head 
HE CRT A Kan I En Sa ad Ng 
Na mean 2311 , AG Pan ls 
Aur eat Kari aa 3 ya dn) A3 


36 


Lidah 
PPA PNS ma sea 


Yes ee, 


905. Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: ”'Saya berperang ber- 
sama Rasulullah saw. di arah Najd, kami bertemu musuh, kami mem- 
buat shaf dan Rasulullah saw. berdiri mengimami shalat kami. Seke- 
lompok berdiri bersama beliau dan sekelompok menghadap kepada 
musuh. Rasulullah saw. ruku' dengan orang yang bersama beliau sujud 
dua kali. Kemudian mereka pergi ke tempat kelompok yang belum sha- 
lat. Mereka datang, lalu Rasulullah saw. shalat bersama mereka serekaat 
dan sujud dua kali kemudian membaca salam. Lalu masing-masing dari 
mereka shalat sendiri satu rakaat dan sujud dua kali. 


YAN KE SEN AAN 


“ 


BAB 
SHALAT KHAUF DENGAN BERJALAN DAN MENAIKI 
KENDARAAN, YANG BERJALAN DENGAN BERDIRI 


0 OA. “3 S5 LG, Ha . 
Jera: Sa Pe | deg aga 
A7 3 G6 e, 
NS, s3 
906. Dari Ibnu Umar sebagaimana yang diuraikan oleh Mujahid, 
yaitu: "Apabila pertempuran-pertempuran telah bercampur (yakni ber- 


kecamuk dengan dahsyat), maka shalat itu dapat dikerjakan dengan ber- 
diri.” Ibnu Umar menambahkan dari Nabi saw.: "Jika mereka lebih 


37 








banyak daripada itu maka hendaklah mereka shalat dengan berdiri dan 
berkendaraan.” 


Naga Saba ng 8 Law 


“42,2 IL NIA A5 5 2 


Dn Ta Pengen . 

MEA AA AG 
JI NA 2 a 

Man prana Ia A3 


907 . Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: '' Pada suatu ketika Nabi saw. 
memimpin shalat khauf (yakni karena takut), dan orang banyak berdiri 
di belakang beliau. Nabi membaca takbir (Allahu Akbar), orang banyak 
pun takbir pula. Kemudian Nabi ruku', maka sebagian mereka ruku' 
pula. Kemudian sujud, lalu sebagian yang tadi sujud pula. Sesudah itu 
Nabi berdiri untuk raka'at yang kedua, maka berdiri pula makmum 
yang telah sujud tadi, dan mereka mengawali bagian yang belum ruku' 
dan belum sujud. Bagian yang kedua ini mendekat, lalu mereka ruku' 
dan sujud bersama Nabi. Mereka semua sedang shalat, tetapi mereka 
saling mengawal pula sesama temannya.” 


FE EN en AG JENIS LAS ALA 
JELITA YNA 3 
daa ara uga LAS sa 
KA AE NY TEA ALAP 
SULE Tea FAN 

908. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: ''Pada suatu hari ketika 


perang Khandag, Umar datang mencaci maki kafir Ouraisy, dan berka- 


38. 





a: Wahai Rasulullah, saya belum shalat Ashar. Sedangkan matahari 
Ca hampir terbenam.” Maka Nabi saw. bersabda: '' Demi Allah, aku 
juga belum shalat.” Lalu beliau pergi ke Buth-han, mengambil wudlu 
dan shalat Ashar ketika matahari telah terbenam. Sesudah itu beliau 
langsung shalat Maghrib.” 


TGT AG MEA AK 


BAB 
SHALATNYA ORANG YANG MENCARI ATAU YANG 
DICARI YAKNI YANG DIKEJAR MUSUH, BOIEH 
DENGAN BERKENDARAAN DAN MEMBERI ISYARAT 


LANE. JElesa engenang taA A 4 
Lalai ANN BW aaak 


2 73- se Sea 


na Lai Maa AN 
Ye egi pe atmpa Hen sean a- 
aa Sa LA SEN 


909. Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata Nabi saw. bersabda 
kepada kami ketika pulang dari (perang Ahzab: ” Janganlah seseorang 
shalat Ashar kecuali di Bani Ouraizah. Sebagian dari mereka melaksana- 
kan shalat Ashar di jalan, sebagian lagi berkata: ''Kami tidak shalat 
sehingga sampai di sana.” Dan sebagian dari mereka berkata: ”' Bahkan 
kami shalat, karena tidak sampai di sana (pada waktu Ashar). Lalu 
mereka menyebutkannya kepada Nabi dan beliau tidak memakai salah 
seorangpun dari mereka. 


"13 3 gaya - K 3 ae 
KAA SA CK NS - 


27 


Geng LA NE SE .. SA AE 


39 





Na Letad JL ana ON AA LX 2 
Boga 2533 OA SS BALI 


PA ENG NONA TERBO Tr2LAUA PI SN 
KAN RENA 
BAY AI SA 
MAN A3 
EA IL AT 


€ 


22 
s2. » 
“ 


910. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah saw. shalat Shu- 
buh ketika pagi masih gelap. Kemudian beliau menaiki kendaraan beliau 
dan berkata: ” Allahu Akbar! Khaibar jatuh. Bila kami telah masuk ke 
daerah lawan, maka amat siallah bagi mereka sesudah mereka diberi an- 
caman '' Penduduknya keluar dan berjalan-jalan. Mereka berkata: 
”Muhammad dan tentara!” Rasulullah saw. dapat mengalahkan 
mereka, membunuh orang-orang yang melawan, serta menawan para 
wanita dan anak-anak. Shafiyah dapat ditawan oleh Dihyah Al Kalbi, 
lalu diserahkannya kepada Rasulullah saw. Kemudian tawanan ini di- 
kawini oleh Rasulullah, dengan mahar, memerdekakannya dari per- 
budakan.'” Abdul Aziz berkata kepada Tsabit: Apakah anda pernah 
bertanya kepada Anas, apakah yang digunakan oleh Nabi saw. sebagai 
maskawinnya (maharnya)?” Ia menjawab: ” Maskawinnya ialah dirinya 
(yakni semula menjadi budak lalu dijadikan merdeka)”, Kemudian ia 
tersenyum.” 


PEMAI Ma MAPAN. 5m ee Ln 





« 3-4 » ... 7 bad 
2 An PE upil 2 
BAB 


DALAM HAL DUA HARI RAYA DAN MENGENAKAN 
YANG INDAH-INDAH PADA HARI RAYA 


2" » TGT “ ay» 9 Henna 3 1 
AA SN er AI 
“ 37 I C0 H 


. In 913 LX et. 2 
SESALI, EL AN b 
LN ae NN: Men Oa 
Ge Jin aa Pa SSK ESA 
NA AI sm NN 
DI IS ON Lon Sl S5 
Gea RAN GAN SI 22 Ah EL eren 
PEN NS Ia oat Ia Aca Ka 


- 
- - 
AA NT 


HE YNN U AL Sarae 
2 IE Na TA Ka Any. Naa AN AP - 
AN Pa Ya SE Gatal Eh 


Peda Pad 
SEN IA NN AL AA La 
NN AA ok SS SA aa SL G3, 
LIA NIA gn A2 Pa , - 
Fs (EA ai MAN Ma PO 
AAA SAN Jom Jas elo Me SAT ah 
gr ea Pa ga AL IG v - 
- TA Li 3 K5 AS »4 
911. Dari Zuhri, ia berkata: ” Aku diberitahu oleh Salim bin Ab- 
dullah bahwasanya Abdullah bin Umar berkata: Umar mengambil 
Yakni melihat-lihat) sebuah jubah yang terbuat dari sutera tebal yang di- 
jual di pasar, lalu dibeli oleh Umar, kemudian mendatangi Rasulullah 
saw. terus berkata: "Rasulullah, belilah jubah ini dan gunakanlah untuk 
keindahan diri pada hari raya dan manakala ada tamu yang datang!” 
Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Sesungguhnya pakaian dari 
Sutera ini adalah untuk orang yang tidak mempunyai bagian mengena- 


kan pakaian sutera (yakni di akhirat). Selanjutnya Umar berdiam diri 
selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian pada suatu ketika 


INN 


GC 


41 





Rasulullah saw. mengirimkan kepada Umar selembar jubah yang terbuat 
dari sutera halus, lalu Umar datang dengan membawanya itu ke tempat 
Rasulullah saw., terus berkata: "Rasulullah, sesungguhnya anda telah 
mengatakan bahwa hanya orang yang tidak mempunyai bagian di akhi- 
rat saja yang mengenakan pakaian sutera itu, tetapi kini anda mengirim 
kan jubah ini kepadaku.” Maka Rasulullah saw. bersabda: ”'Boleh saja 
jubah itu anda jual lalu harganya anda pergunakan untuk memenuhi 
apa-apa yang anda hajatkan.” 
KL PLS AIA 
Ad ap DANG LG 
BAB 
BERMAIN-MAIN DENGAN TOMBAK DAN TAMENG 
ATAU PERISAI PADA HARI RAYA 


DIA DEKAN Ar 
TEE KS exe ken anfa 
MISS KI AE 
Senat PAN ADANAPA Un 
Pa AAN Haa ANA 
IEEE IE ESL ara 
SAE S3 PS Tae SIB Ae 
IN K3 aka Elang 
| PPA SEA ae RAI 

912. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. masuk padaku, 


dan disisiku ada dua orang anak perempuan yang menyanyi dengan nya- 
nyian Bu'ats. Beliau berbaring di atas hamparan dan memalingkan wa- 


| 


42 


jah beliau. Abu Bakar mengekang saya dan mengatakan: ” Seruling 
syaithan menurut Rasulullah saw.” Lalu saw. menghadap kepada Abu 
Bakar dan beliau lupa, saya mengisyaratkan kepada keduanya, dan dua 
anak perempuan itu keluar. Hari itu adalah hari raya, di mana orang 
Sudan bermain pedang dan perisai. Entah aku yang meminta atau 

: barangkali Nabi sendiri yang mengatakan kepadaku: ”' Apakah engku 
ingin melihat?” Saya berkata: ”'Ya””. Aku disuruhnya berdiri di bela- 
kangnya dan pipiku dekat dengan pipi beliau. Dia berkata: "Lagi! La- 
gi ...! Bani Afridah!”” Akhirnya aku bosan melihat. Beliau bersabda: 
Sudah cukup?” Aku berkata: ”Cukup.” Beliau bersabda: ”'Kalau 
begitu, pergilah.” 


: La 2 .a P 2 a 
| PENIS 
BAB 


SUNNAHNYA APA-APA YANG DILAKUKAN DALAM | 
DUA HARI RAYA UNTUK PARA PEMELUK 
AGAMA ISLAM 


- 


: Sa PA St 0... Lt 
1 ME EN AA 25 JEANS Ar 


LA 


LARAS AN aa) NN MX #5 
AA pon GBU ala ASUS IS 
ES SIS 


913. Dari Bara” r.a, berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
berkhutbah dan beliau bersabda: "Sesungguhnya awal dari apa yang 
kita mulai pada hari kita ini adalah kita shalat kemudian pulang lalu 


menyembelih (korban). Barangsiapa yang melakukannya maka ia telah 
membenarkan sunnah kami.” 


pa OI 9 ASIN 22 a 
Snes YK 3 NE AA At 
Lay 1 LO LA at cad 2 5 7 AL. “ e 
(AN El NM Ea 
“5 1 Lan Ang ne oya LAMA GL Lt 
Kesal SNI ee Eng 


- — 
. 
2-2 . - 


43 








i & “ & “ 
ag 3 1 Pa MA Sd — 13 Pad 1JL gA 
Aa AT MIA NI ANU Ta 
. - La £ - P br 2 5 
3 PN at DAU AN ear P, Se GR MAH SL ag Ah. 9— 
bana Ken AN KUE an kada 
914. Dari Aisyah ra., ia berkata: Abu Bakar datang ke rumahku. 
Ketika itu didekatku ada dua orang perempuan kaum Anshar. Keduanya 
sedang melagukan cerita peperangan Bu'ats. Dan Keduanya bukan 
perempuan tukang menyanyi. Lalu Abu Bakar mengatakan: Seruling 
syetan di rumah Rasulullah saw.” Padahal hari itu adalah hari raya. 


Maka Rasulullah bersabda kepadanya: ''” Wahai Abu Bakar, masing- 
masing kaum ada hari rayanya. Dan hari ini adalah hari raya kita. 


aJI 2.2 2. ?',9.. 0 "7 - 
BARANG 
BAB” 
MAKAN PADA HARI RAYA FITHRI SEBELUM KELUAR 


yA LS MEI LA 
KENA ISA san ae “110 
Le) 


PI ara 

Su CE SES ball Ap AAN 9 
4 AL Ia, LE LIS NS 

AA AA SER SIS Asa J3 


- -—. 


29 LIL AN 
My AE Ang an 
915. Dari Anas, ia berkata: ''Rasulullah saw. itu tidak pergi dulu 
pada hari raya Fithri (yakni ke tempat shalat) sehingga beliau makan 


beberapa buah kurma.” 
Murajjak bin Rajak berkata: ” Ubaidullah memberitahukan kepadaku, 


katanya: '' Aku diberitahu oleh Anas dari Nabi saw. bahwa Nabi saw. itu 
makan kurma dengan hitungan ganjil. 





. SG Pi ae 9J 
LA aa 
BAB 
MAKAN PADA HARI RAYA NAHAR ATAU 'IDUL ADL-HA 


ra 


PENANTIAN, Lan 
- $ Pi 5 P3) 
P3 


ac ata 3 L 0 ica pad 2 Petai 2” 
SL ANA EN TER YAAN YA 
SIA ANE KASN NE R2 “A 


- 2 5 A4 21 , sx 9 AS La TN 
Lg PA aa NIS ia Te 
5 (4 


ee anis 
IT ognysA A IE, Inalcati ka 


916. Dari Anas, ia berkata: ” Nabi saw. bersabda: ” Barangsiapa 
yang menyembelih kurban sebelum Shalat, maka hendaklah ia meng- 
ulangi penyembelihan kurbannya.” Kemudian ada seorang diingini 
makan daging.” Orang itu juga menyebut-nyebutkan keadaan para te- 
tangganya. Tampaklah sesudah itu seolah-olah Nabi saw. membenarkan 
keterangan orang tersebut Orang itu berkata lagi: ?" Aku mempunyai se- 
ekor kambing yang hampir mencapai usia dua tahun dan kambing itu 
lebih kusenangi dari pada daging dari dua ekor kambing biasa, sebab 
lebih nyaman dagingnya. Maka Rasulullah saw. memberikan kelonggar- 
an kepada orang tadi. Tetapi aku tidak memahami, apakah kelonggaran 
penyembelihan kurban yang dilakukan sebelum shalat 'idul Adh-ha itu 
juga diperuntukan Orang selain yang bertanya itu saja ataukah tidak. 


LA IA UMR A2 La 
Plan aa fa 
AA Sara EA Ie EKA uap 


ed 


Be Ana TAN ra 


& 


45 





7... AL . LAN MAA ap Lega 
SKA BE LI SESUAI 
-.. - Ig 9 3”, Lp 9 yo. LA 
UN BE NI NAN 


MET Gn TTL EL na Ian aa IL 
MAN IN 3 TE EL 3 
- £ aura Lg NAN AJA La mede IL 
«IA BER UBA Jo JG SLS LAS 
NANGA teka Aang DNA TE nn 
Oo yA OB Sa ya an IIS 
LOL 


917 . Dari Bara' r.a. berkata, Nabi saw. berpidato kepada kami pada 
hari raya korban (Idul Adh-ha) setelah shalat. Beliau bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang shalat dengan shalat kita dan menyembelih dengan sem- 
belihan kita, maka ia telah benar dalam berkorban. Barangsiapa yang 
berkorban sebelum shalat, maka sesungguhnya sembelihan itu sembelih- 
an shalat (menyembelih biasa) dan tidak ada korban baginya. Abu Bur- 
dah bin Niyar paman Bara' berkata: ” Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
Saya berkurban dengan kambing saya sebelum shalat dan saya mengeta- 
hui bahwa hari raya ini adalah hari makan dan minum, dan saya senang 
kambing saya itu sebagai permulaan untuk disembelih di rumahku, lalu 
saya sembelih kambing saya dai: saya makan sebelum mendatangi sha- 
lat.” Beliau bersabda: '' Kambingmu adalah kambing daging.” 
la berkata: '”Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai kam- 
bing kecil, kami punya anak onta yang lebih kami sukai dari pada dua 
ekor kambing. Apakah itu mencukupi terhadap saya?” Beliau berdo'a: 
''Ya, tetapi tidak akan mencukupi seseorangpun sesudahmu.”” 


-. an Prd 3 "IP PJ 
PINJA IBAN 
BAB 
KELUAR KE TEMPAT SHALAT TANPA MIMBAR 


NI ALA HSPA, 5, 
Sita ATT VAN ana 3 Pa & G 3 
DIA PPL 2 AAN adil 


ET 





INC PUT Pore rn Ia 13, 
Heh KELANA ENI 
AL NS 03 It 9 9935 , 3-0, .. 3 
MA LE BN 


HAN CE NA AN Lan, 7 
SPA AS 
(- LL IP” 


DEA EL NE PA Jalan 
JI . Ira IL 9 Lag LI), 
AAN Pan EA ls SA Aa, 


AA aran ANA) DNA II 
MA 3 na PIA KAN YA 0 
J3 ge 


AA ea NN na an 
J Llaia Ja IE II 
” AN Pep TP Katana AL - sand an 
Ke ASUS LN dat 
A5 Haa bing BJL dh ARE 
aa Pe oa Pa Karat PLN PN ANTA PN APU a- Si 
HA AE Era 
KN LAI 


918. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata, Rasulullah saw. keluar 
pada hari raya Fitrah dan Hari Raya Adh-ha (Besar) ke Mushalla. Yang 
pertama-tama beliau lakukan adalah shalat. Kemudian beliau berpaling 
dan berdiri menghadap manusia, dan manusia duduk di shaf-shaf 
mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat, memberi wasiyat dan 
memberi perintah kepada mereka. Jika beliau mau menetapkan utusan 
maka beliau mengutusnya atau menyuruh sesuatu maka beliau menyu- 
ruhnya kemudian beliau pergi. Abu Sa'id berkata: Orang-orang masih 
demikian itu sehingga saya keluar bersama Marwan gubernur Madinah 
pada hari Raya Adh-ha atau Fithrah. Ketika kami sampai di musholla 
yang dibuat oleh Katsir bin Shalt, tiba-tiba Marwan mau naik mimbar 
sebelum shalat, maka saya menarik pakaiannya lalu ia menarikku, dan 
ia naik lalu berkhutbah sebelum shalat, dan saya katakan kepadanya 
” Demi Allah kamu telah merubah.” Ia berkata: ”' Wahai Abu Sa'id, apa 
yang kamu ketahui telah ketinggalan (usang).” Saya berkata kepadanya: 
''Demi Allah, apa yang saya ketahui adalah lebih baik dari pada apa 


47 





yang tidak saya ketahui.” Lalu'ia melanjutkan perkataannya: ?' Sesung- 
guhnya orang-orang yars tidak duduk bersama-sama kita sesudah sha- 
lat, maka saya jadikan khutbah itu sebelum shalat.” 


ASASI AA sh 


BAB 
BERJALAN DAN BERKENDARAAN KE TEMPAT 
SHALAT HARI RAYA DAN BAB TIDAK ADANYA 
ADZAN DAN IOAMAH 


Kn akan sat SN Pena ANA 


NK AN 2 han P8 VE 


919. Dari Abdullah bin Umar sea Rasulullah saw. pada 
hari Idul Adlha dan Idul Fithri, lebih dahulu beliau shalat, dan sesudah 
shalat beliau berkhutbah. ”? 


3-7 0/1 aa. . Pa 
La ag Na Taman Aae 215 
3 nd £ Tea 24, ee Ph 0, 
KEL DAN bay Ong '9 AJE 
920. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Saya mendengar ia ber- 


kata: ” Sesungguhnya Nabi saw. keluar pada hari raya Fithri, lalu beliau 
mulai shalat dulu sebelum berkhutbah.” 


en Ig Mn ap - Ai 
PO AA as na 
BEUSAD a SIA Yadi 23 

2 BTOA Temerun gaga atng 


Ra PESAN SELASA ME 


48 





Arta Ig LX 2 A23 

alan Lela 183 
921. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: '' Aku mendengar ' Atha' 
berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. itu berdiri, lalu memulai shalat, 
kemudian berkhutbah di muka orang banyak sesudah shalat itu. Setelah 
selesai nabiyullah itu dari khutbahnya terus turun. Seterusnya menda- 
tangi orang-orang perempuan, memberi nasehat kepada mereka dan 
beliau di saat itu sambil bersandar pada tangan Bilal. Bilal membeberkan 
bajunya dan di baju itulah Orang-orang perempuan itu sama meletakkan 
sedekah mereka.'” Aku berkata kepada 'Atha': ” Apakah anda berpen- 
dapat bahwa pada zaman kita sekarang ini agama Islam menganggap 
benar kalau imam itu mendatangi kaum perempuan, lalu memberi nasi- 
hat kepada mereka jika telah selesai shalat dan berkhutbah?” 'Atha" 
berkata: ''Yang demikian itu sebenarnya adalah hak baginya. Kalau 
tidak boleh, maka apakah sebabnya tidak boleh mengerjakan demi- 

kian?” 


. “5 - "7 ,» - 
BAB 
BERKHUTBAH SESUDAH SHALAT HARI RAYA 


aa 3 Ta naa Bole Law 
ANU ast Tapa 
AR (33 An P2 AA 


922. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya BATA hari Raya 
bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar dan Utsman. Masing-ma- 
sing dari mereka selalu shalat sebelum sea 


ES BANGSA» Arr 
JIN ELARENEA PGA AAN 


49 





923. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw., Abu Bakar dan 
Umar r.a. itu shalat dua hari raya sebelumnya mengucapkan khutbah.” 


DIN ENS A1 
Manu kan CNN EA Janda Ie 


PI Ca 


Pa TA SA maya Gilas Gub K3, BII 


924. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. melakukan shalat Idul 
Fithri dua raka'at. Beliau tidak shalat sebelum atau sesudahnya. Ke- 
mudian beliau pergi ke tempat para wanita bersama Bilal. Beliau me- 
nyuruh mereka bersedekah. Maka mereka bersedekah, ada yang me- 
nyedekahkan antingnya, dan ada pula yang menyedekahkan kalung- 
nya.” 


Ordik Le INA OA P aro 

LA 20 Ae MN PAK Ua 
Una AS ap Mas G3 
AN Lay Kenya ASEAN NE aa WONG 


y 


DI KAN IE 3 AL Sa II 
DAR AN er RKA ana 
IX ON ESAI 33 napa JASA 


925. Dari Bara” bin 'Azib, ia berkata: ''Nabi saw. bersabda: ”'Se- 
sungguhnya pertama-tama amalan yang kita lakukan pada hari kita ini 
(yakni hari raya Adl-ha) ialah supaya kita shalat, kemudian kembali ke 
rumah lalu kita menyembelih kurban. Maka barangsiapa yang menger- 
jakan itu, betul-betul ia telah menetapi sunnahku. Adapun orang yang 
menyembelih sebelum melakukan shalat, maka itu hanyalah merupakan 
daging yang hendak dipergunakan untuk keluarganya saja, bukannya 
termasuk amalan ibadat penyembelihan kurban.” Kemudian ada se- 
orang lelaki dari golongan kaum Anshar berkata dan namanya ialah 


50 


Abu Burdah bin Niyar: ” Wahai Rasulullah, saya telah menyembelih dan 
saya mempunyai seekor kambing jadza'ah (yakni kambing umurnya se- 
tahun lebih), tetapi yang itu lebih saya senangi dari pada kambing musin- 
nah) (yakni yang umurnya sudah dua tahunan).” Beliau saw. bersabda: 
"Jadikanlah yang sudah kamu sembelih itu sebagai ganti kurban yang 
semestinya disembelih sehabis shalat. Tetapi penyembelihan itu hanya 
cukup bagimu saja, artinya tidak akan mencukupi seseorangpun sesu- 
dahmu.” 


"gp e F . 3. 
Ar Dipa SL 
BAB 
APA-APA YANG DIMAKRUHKAN DARI HAL MEMBAWA 


SENJATA PADA HARI RAYA DAN KETIKA BERADA 
DI TANAH SUCI 


DAN IN 36) Ia 
ALA Hana SS J8 INA 211 


en 3-3 aL tp ... 


SSI RE aa BAE 
INN an 
Tea LA SENSASI 
SES PAN PETI ro Ye ANTA LAI 

KP: kearer Ii 


926. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku bersama Ibnu Umar 
ketika ia tercocok oleh ujung tombak yang tajam di tapak kakinya 
bagian dalam, maka menempellah tapak kakinya itu pada sanggurdi. 
Aku telah turun dan mencopotnya. Kejadian itu ada di Mina. Peristiwa 
itu didengar oleh Hajjaj, kemudian iapun meninjaunya. Hajjaj berkata: 
"Kalau kita mengetahui siapa orang yang menyebabkan anda terkena 
bencana itu tentulah lebih baik. Ibnu Umar berkata: ” Anda membawa 


.senjata pada hari yang senjata apapun sebenarnya tidak boleh dibawa. 


Anda mengeluarkan senjata di tanah suci, padahal senjata itu tidak 


s1 





boleh dimasukkan di tanah suci.” 


KAA Pura AN av 
Te DANA SU en ERELIAS IE 
Ias3e Ah date 3 sx MA A2 


Ka aa Ja £ 


EN Ea 


927 . Dari Ishak bin Sa'id bin KS bin Sa'id bin 'Ash dari ayahnya, 


ia berkata: ''Hajjaj masuk ke tempat Ibnu Umar untuk meninjaunya 
karena sakit dan saya ada di tempat Ibnu Umar pada waktu itu.” Hajjaj 
bertanya: "'Bagaimanakah sakit anda?” Ibnu Umar menjawab: ”'Ah, 
baik-baik saja.” Hajjaj bertanya lagi: ''Siapakah yang menyebabkan 
anda terkena bencana itu?” Ibnu Umar menjawab: ” Yang menyebabkan 
luka itu ialah orang yang memerintah membawa senjata pada hari yang 
sama sekali tidak dibolehkan membawa senjata (yakni hari raya) dan 
yang memerintahkan itu adalah Hajjaj.” 


or . w 
ANIS 
ap” Lan, 56 


BAB 
MENYEGERAKAN UNTUK MENGERJAKAN 
SHALAT HARI RAYA 


PENA SEA Aya 


earja FIB UYA BLINIIE 
- KEPRI ARA Kena yee SI M5 


ANN SEMEN Sa IN EL 
ema TAS aa In Aan uri 


PELAN Gee 2 


52 


HitisvHang 


La LA 

.3 A5 Ao 
928. Dari Bara', ia berkata: ”'Nabi saw. berkhutbah pada hari raya 
Kurban, beliau bersabda: ''Sesungguhnya pertama-tama amalan yang 
kita lakukan pada hari ini (yakni hari raya Adh- ha) ialah kita shalat, 
kemudian kembali ke rumah lalu menyembelih kurban. Maka barang- 
siapa yang mengerjakan itu, betul-betul ia telah menepati sunnahku. 
Adapun orang yang menyembelih sebelum melakukan shalat, maka itu 
hanyalah merupakan daging yang hendak dipergunakan untuk keluarga- 
nya saja, bukan termasuk amalan indah penyembelihan kurban.” Ke- 
mudian ada seorang lelaki dari golongan kaum Anshar berkata dan na- 
manya ialah Abu Burdah bin Niyar: Wahai Rasulullah, saya telah me- 
nyembelih dan saya mempunyai seekor kambing jadza'ah (yakni kam- 
bing yang umurnya setahun lebih). tetapi yang itu lebih saya senangi dari 
pada kambing musinnah (yakni kambing yang umurnya sudah dua ta- 
hun).” Beliau lalu bersabda: ?' Jadikanlah yang sudah kamu sembelih itu 
sebagai ganti kurban yang semestinya disembelih sehabis shalat. Tetapi 

penyembelihan itu tidak akan mencukupi seseorangpun sesudahmu.” 


PETA NEGARA 
KAS PANAS 
BAB 
BENTAMAAN BERAMAL PADA HARI-HARI TASYRIO 


MN NAN REA PAN UAN ANE, 
Hobosh3 gaga Ta NE 3 AAN JAS 


AG PAP MEN N Pa pen UN Palaran 
13 


929 . Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. bersabda: ”' Amal apakah 
pada hari-hari lain yang lebih utama dari pada sepuluh hari ini?” Mereka 
menjawab: "Bukankah jihad (berjuang)?” Beliau bersabda: ““Bukan 
jihad, kecuali seseorang yang keluar dengan menaruhkan jiwa dan har- 
tanya, namun ia tidak kembali sedikitpun.” 


53 





BEA ae 


BAB 
BERTAKBIRAN PADA HARI-HARI MINA YAKNI TEPAT 
PADA HARI RAYA ADHA DAN BERTAKBIRAN 
KALAU PERGI KE 'ARAFAH MELAKUKAN WUKUF 


. e£ 2 1. LA. 
JBtg S3 & NE Te PAN Ie ae a. 
(52 ,. £ Pa 5 - 
IS Tap k Gada FAR GA KA 
Ps AA 220132 22.3 
Pa Ups Ke Pn 5 LS 
Ie NA CNN 
930. Dari Anas bin Malik r.a Pan ia ditanya tentang 
talbiyah: '' Bagaimana kamu lakukan bersama Nabi saw?” Ia menjawab: 
"Seseorang yang bertalbiyah dengan membaca talbiyah tidak diingkari 


(oleh Nabi) dan seorang yang bertakbir dengan membaca takbir juga 
tidak Bea (oleh Nabi). 


Pa re 3, rap (3 
Pe AI -5 H6 Bs ANN 
ALA LN 1 ra 12. TN P. 4 
NE AN PAN LA - 
“en 1 en 9” (Ca 2 He S3 
Prana EIECA PPP AA Oo 
931. Dari Ummu Athiyyah, ia berkata: ? Kami diperintahkan pergi 
shalat 'Id, bahkan anak-anak gadis keluar dari pingitannya. Begitu juga 
wanita-wanita yang sedang haidi, tetapi mereka ini hanya berdiri saja di 


belakang orang banyak, turut takbir dan mendo'a bersama-sama. 
Mereka mengharapkan beroleh berkat dan kesucian pada hari itu.” 


54 


KA LAN 


BAB 
SHALAT DENGAN MENGGUNAKAN TOMBAK SEBAGAI 
TAN ATAU PENGHALANG ORANG LALU 


Ta Aa “3 IA pe 
AN SANG Kail ag ANT 
Ne ba ea 2G 
0g LA BN ABGA NE 
932. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw. itu di hadapannya di- 


tancapkanlah sebuah tombak pada hari raya Fithri dan Adha, kemudian 
beliau shalat.” 


AAA YES Hehe 


BAB 
MEMBAWA TOMBAK KECIL ATAU TOMBAK BIASA 
DI MUKA IMAM PADA HARI RAYA 


SENYAIS SK AN Se Ar 
23 2 0293 ,L . 
Hall 2 2 2 ana SAN NA 2 


“3 PETA Pan Pd 
GAS 

933. Dari Ibnu Umar, ia berkata: ”' Nabi Muhammad saw. pergi ke 
tempat shalat, sedangkan di mukanya di bawalah sebuah tombak kecil 
dan didirikan di tempat shalat itu di hadapannya untuk menghalang- 
halangi orang yang hendak berjalan di mukanya, kemudian beliau shalat 
dengan Na tombak tersebut.” 


KAN 9 SAN 2 an 
BAB 


KELUARNYA KAUM PEREMPUAN DAN ORANG-ORANG 
YANG BERHAID KE TEMPAT SHALAT 


PING Lo LA. An, “4, LAN “3 
mbah Bi ot LA D3 “sal yS Att 


55 





LL EN 1g GLL 02 erna 


Pena : 3330 Taun 
- & "La, 2 LL ago —— 
4 | 2 PAN Ha AN SI 


Ng 
N 


934. Dari Ummu. kiai ia berkata, ”Kita kaum perempuan di- 

perintah supaya menyuruh keluar gadis-gadis dan perempuan- 
perempuan yang masih muda.” 
Juga dari Ayyubdari Hafshah dengan lafadi seperti di atas dan di dalam 
hadits riwayat Hafshah ada tambahannya, yaitu kata Ayyub atau kata 
Hafshah: ” Yang disuruh keluar itu ialah gadis-gadis dan perempuan- 
perempuan muda, bahkan orang-orang yang berhaidl, tetapi yang ber- 
haidl ini supaya memencilkan diri dari tempat shalat hari raya itu.” 


233, 
ea Ta 2 pr RAN 
BAB 
KELUARNYA ANAK-ANAK KE TEMPAT SHALAT 


.. 3 ae 


OA EA Ia LA K0 
SEA Fa AI Jas Aa PN aa AN cal 
"Nu man 33 GS AMAN 


935 . Dari Abdurrahman, ia berkata: ”” Aku mendengar Ibnu Abbas 
berkata: ”' Aku keluar bersama-sama dengan Nabi saw. pada hari raya 
Fithri atau hari raya Adl-ha, lalu beliau saw. shalat, terus berkhutbah. 
Selanjutnya beliau mendatangi kaum perempuan, lalu mereka itu diberi 
nasehat dan diperintahkan mengeluarkan sedekah oleh beliau. 


2 Aa AS x - 5 LA , 1 JK 
A33 SENANG 
BAB 
IMAM MENGHADAP KEPADA ORANG BANYAK 
PADA KHUTBAH HARI RAYA 
Abu Said berkata: '”Nabi saw. berdiri menghadap manusia (yakni 
ketika berkhutbah).” 


56 


Eyang SANG: ye 
BEA TPA LL PEP NN AN 


LL a.l " 


j3 pala Ea MASA PK 
CAN GI Sa 


£ 


Na PO MAMPU! 
SEA NBA PERS Sate 
ana La Eng 


936. Dari Bara', ia berkata: Nabi saw. keluar pada hari kaya Adha 
ke Bagi' lalu shalat dua raka'at, kemudian menghadapkan wajahnya 
kepada kita semua dan bersabda: ” Sesungguhnya pertama-tama amalan ' 
yang kita lakukan pada hari ini (yakni hari raya Adha) ialah kita shalat, 
kemudian kembali ke rumah lalu menyembelih kurban. Barangsiapa 
yang mengerjakan itu, maka ia betul-betul telah menetapi sunnahku. 
Adapun orang yang menyembelih sebelum melakukan shalat, maka itu 
hanyalah merupakan daging yang hendak dipergunakan untuk keluarga- 
nya saja, bukan termasuk amalan ibadah penyembelihan kurban.” Ke- 
mudian ada seorang lelaki berkata: ”” Wahai Rasulullah, saya telah me- 
nyembelih dan saya mempunyai seekor kambing jadza'ah (yakni kam- 
bing yang umurnya setahun lebih), tetapi yang itu lebih saya senangi dari 
pada kambing musinah (yakni kambing yang umurnya sudah dua ta- 
hun).” Beliau lalu bersabda: ? Jadikanlah yang sudah kamu sembelih itu 
sebagai ganti kurban yang semestinya disembelih sehabis shalat. Tetapi 
penyembelihan itu ndak Pon paka PEENNARSPUN sesudahmu.” 


“BAB 
BENDERA YANG BERADA DI TEMPAT SHALAT 


4) K3 2 SA 2 LL PENA AKN 


S7. 





SI: get AA Susi 


2 


BAYANA PS Ke AAU 3S Esai LEAN Ga 
SEA ES SMA AAN TP AE Aa 


-4 Ah INA Aa 1G 


PN PO STAN 
Pein 


937. Dari Abdurrahman bin Abis, ia berkata: '' Aku mendengar Ib- 
nu Abbas bahwa kepadanya ditanyakan: ”' Apakah anda pernah meng- 
hadliri shalat hari raya beserta Nabi saw?” Ia menjawab: "Ya, tetapi an- 
daikata bukan sebab dekatnya kedudukanku kepada Nabi saw. tentulah 
aku tidak menghadlirinya sebab aku masih kecil Nabi saw. datang de- 
ngan disertai bendera yang diletakkan di tempat Katsir bin Shalt, beliau 
shalat, kemudian berkhutbah. Selesai berkhutbah, beliau mendatangi 

' kaum perempuan dan beserta beliau itu adalah Bilal. Nabi saw. mem- 
berikan nasehat peringatan dan menyuruh mereka agar suka mengeluar- 
kan sedekah. Aku melihat kaum perempuan itu sama mengulurkan 
tangan mereka untuk mengambil perhiasan yang ada pada mereka, terus 
diletakkan di pakaian Bilal yang sudah dibeberkan. Sehabis itu beliau 
pulang ke rumahnya bersama Bilal. 


AAN ASASI Beta 56 


BAB 
IMAM MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA KAUM 
PEREMPUAN PADA HARI RAYA 


Sati s3 Meja Nata Aa ATA 

- AE ANA Na 2 yA 5 
Ka senapan Tepat 2G AG 
LAI EN AA EKA G3 


58 





2 ai Nara Naa LN URAT 
KAA ANDI WES san 


Tea KAI 


2) Oensopalbjedan 3 Be PNG 
Panen CAS “ Jaa 
aa SEKEN YAI 2258 Peran 
ea PENS Tan patana Ta 
LAN PAT Hanya 


SIA z P3 AN 221 II A0 1 ” 
ME BIS NS TE Setan COLA NG Ai 
Tn Peta C aa TI, Jar 3? 2 ne . £ , 
PA Kairo, as Na 
s CA 5-5 Fe Para TX AI "naat 
LX Lt ng AP Ag 
33 23 Sigi aa 
938. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: ” Aku aa ia 
mengatakan: ''Nabi saw. berdiri pada waktu hari raya Fithri, lalu me- 
ngerjakan shalat dan mulailah beliau dengan shalat hari raya itu, kemu- 
dian berkhutbah. Setelah selesai berkhutbah.terus turun lalu mendatangi 
kaum perempuan. Beliau memberikan peringatan kepada mereka me- 
ngenai hal-hal yang merupakan kebajikan. Beliau bersandar pada ta- 
ngan Bilal, sedang Bilal sudah membeberkan bajunya. Di atas baju 
itulah kaum perempuan sama meletakkan sedekahnya.” Aku berkata 
kepada 'Atha': Apakah yang diberikan itu zakat pada hari raya 
Fithri?” ' Atha' menjawab: ''Bukan, tetapi semuanya itu adalah sedekah 
yang mereka berikan pada saat itu. Ada perempuan yang meletakkan di 
baju Bilal itu sebuah cincin emas besar sekali dan perempuan-perempuan 


lain pun meletakkan apa saja yang mereka miliki.” Aku bertanya lagi: 
” Hai saudara, adakah imam pada zaman sekarang ini itu berhak untuk 


59 . 














berbuat demikian dan memberikan peringatan kepada kaum perem- 
puan?” ' Atha' menjawab: "Sesungguhnya yang demikian itu adalah me- 
rupakan hak atas mereka. Jadi mengapa mereka tidak mau mengamal- 
kannya.” | 

Ibnu Juraij berkata: "Aku diberitahu oleh Al Hasan bin Muslim dari 
Thawus dari Ibnu Abbas r.a katanya: ” Aku menghadiri shalat hari raya 
Fithri beserta Nabi saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a semuanya itu 
— mengerjakan shalat sebelum berkhuthbah. Nabi saw. keluar seakan- 
akan aku masih dapat mengenang-ngenangkan kepadanya sewaktu be- 
liau menyuruh orang banyak duduk dengan mengisyaratkan tangannya, 
kemudian menghadapi mereka dan membelah barisan-barisan kaum le- 
laki dan ini sehabis berkhuthbah sehingga beliau mendatangi kaum pe- 
rempuan yang tempatnya berada di belakang kaum lelaki, dengan di- 
sertai oleh Bilal. Setibanya beliau di tempat kaum perempuan itu lalu 
mengucapkan: ' Yaa ayyuhan nabiyyu idzaa jaa-akal mu'minaatu yub- 
baayi'naka sampai akhirnya ayat,” artinya: ''Hai Nabi Muhammad, 
jika kamu didatangi oleh kaum perempuan hendak mengadakan bai'at 
atau berjanji setia kepadamu sampai penghabisan ayat. Seterusnya be- 
liau bersabda setelah selesai mengucapkan ayat tadi sebagai berikut: 
Hai kaum perempuan, anda sekalian itulah Orang-orang yang sudah 
mengadakan bai'at itu.” Ada seorang perempuan di kalangan mereka 
dan tiada seorangpun dari kaum perempuan yang menjawab seruan 
Nabi saw. itu, ia berkata: ”'Benar, kita sudah mengadakan bai'at se- 
demikian itu.” j 

Al Hasan yang meriwayatkan hadits ini tidak tahu siapa orang perem- 
puan yang memberikan jawaban itu. Nabi saw. lalu bersabda lagi: ”Ka- 
lau sudah mengadakan bai'at, maka bersedekahlah anda sekalian.” Bilal 
lalu membeberkan pakaiannya, lalu Bilal berkata: Marilah, anda sekali- 
an itulah penebus ayahku serta ibuku. Kaum perempuan itu lalu mele- 
takkan cincin besar-besar dari emas yakni yang biasa dipakai di zaman 
Jahiliyah dahulu, juga meletakkan cincin ukuran biasa di atas pakaian 
Bilal itu. 


Sea SAS 
BAB 


JIKA SEORANG PEREMPUAN TIDAK MEMPUNYAI 
BAJU KURUNG PADA HARI RAYA 


“ 


Pa "AN CI, :£ 'ia. £ Ser 
KENA CAS. aa aa 


SEE ENYA NAGA 
KEGNSS ESE Sang GLEN KA 
MEA AN EN RA AA 
Ce NE SK 
LAB ATAS IE BNSP BAN SARA 


SMG ka 


TT AE ea Rn s AE Oa 
BE NA SA Es, 
AS YO IA AD EN AG Du pena PAN Ea ND 
LAS Apa V3 ISSN Lal lv FS 
LAN YA NI WOIUN Le LI bu rdayan £ 
MEN NAN Ia AGS AA NG 


. Ja 


MAA atap AI IL ana Ha 

0 PAN P3 & TSKANA Nona 23 9 
Cr IL TI LAS Lp 

NS NE yura Ss KIA ak 


939 . Dari Hafshah binti Sirin, ia berkata: "'Kita” melarang gadis- 
gadis kita untuk keluar ke tempat shalat pada waktu hari raya. Lalu ada 
seorang perempuan yang bertemu di gedung Bani Khalaf (yakni di 
Basrah), kemudian aku mendatanginya. Perempuan itu memberitahu- 
kan bahwasanya suami dari saudara perempuannya ikut perang dengan 


61 











Nabi saw. sebanyak dua belas kali peperangan. Saudara perempuan dari 
orang perempuan tadi juga pernah mengikuti suaminya dalam enam kali 
peperangan. Ia mengatakan: ''Kita melakukan perawatan kepada orang- 
orang yang sakit dan mengobati Orang-orang yang terluka.” Saudara 
perempuannya itu berkata: ” Wahai Rasulullah, seorang perempuan 
apakah akan mendapatkan kesalahan jika tidak mempunyai baju ku- 
rung sehingga ia tidak dapat keluar ke tempat shalat?” Beliau menja- 
wab: "Hendaklah sahabatnya meminjamkan baju kurungnya kepada 
yang tidak mempunyai itu. Dengan demikian semua kaum perempuan 
dapat menghadiri kebaikan, yakni ikut mendengar nasihat dan petuah 
dan memperoleh keberkahan pada hari raya itu, juga ikut termasuk 
' dalam doa yang diucapkan oleh kaum muslimin di saat itu”. 

Hafshah berkata: ”'Ketika Ummu 'athiyah datang, akupun mengun- 
junginya, lalu aku bertanya kepadanya: ”' Adakah anda mendengar me- 
.ngenai masalah ini dan masalah itu?” Ummu 'Athiyah menjawab: "Ya, 
dengan ayahku sebagai tebusannya. Ummu 'Athiyah itu mempunyai ke- 
biasaan bahwa ia jarang sekali tidak menggunakan ucapan ”'biabil?? 
manakala yang menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan nama Nabi 
saw. 

Beliau juga bersabda: '' Hendaklah semua gadis dan perempuan muda 
sama keluar pada hari raya itu.” Dalam riwayat lain disebutkan: ” Hen- 
daklah semua gadis yang masih muda-muda juga keluar pada hari raya 
itu.'' Dalam meriwayatkan ini Ayyub bimbang yang mana di antara dua 
kalimat di atas itu yang digunakan oleh beliau. 

Seterusnya beliau bersabda: ”' Demikian pula orang-orang perempuan 
yang sedang haidl. Orang-orang yang berhaidi itu supaya berdiam agak 
jauh sedikit dari tempat shalat, supaya merekapun dapat pula menyak- 
sikan kebaikan dan ikut termasuk doa yang diucapkan oleh kaum mus- 
limin pada saat itu.” 

Perempuan yang disebutkan di atas itu bertanya: ”' Orang-orang haidi 
juga diperintah keluar?”, demikian tanyakan kepada Ummu 'Athiyah. 
Ia menjawab: "Ya, bukanlah orang-orang yang berhaidi itu juga dipe- 
rintahkan untuk menyaksikan atau menghadiri ' Arafah dan pula me- 
nyaksikan atau menghadiri ini dan itu?” : 


62 


BAB 


- EREMPUAN HAIDL 
MENYENDIRINYA ORANG-ORANG P 
DAN MENJAUH SEDIKIT DARI TEMPAT SHALAT 


La, IN LA II AA EA G2 02 , 
LES ENA KANG ere2as At 
— . - ge ed 1. 

nega s3 KL AL Tae Te Tan sg A 
SEA AJA Sl Sab aa 
3 - “. 25 at IAIN A1 

BE AR BATA VR Asoka 

engan indanas PEP AA an 

| 1 3 Ted 2 .. ta 
940 . Dari Muhammad, ia berkata: ” Ummu ' Athiyah berkata: "Kita 
kaum perempuan disuruh keluar ke tempat shalat pada hari raya. Kita 
juga diperintah menyuruh keluar kepada orang-orang perempuan yang 
sedang berhaidl, para gadis dan perempuan-perempuan muda: Adapun 
orang-orang yang berhaidl maka boleh menghadiri jama'ahnya kaum 


muslimin dan ikut mengaminkan doa mereka, tetapi mereka disuruh su- 
paya berdiam jauh sedikit dari tempat shalat hari raya itu. 


TAI 
BAB 


MENYEMBELIH (DZABAH DAN NAHAR) PADA 
HARI RAYA KURBAN DI TEMPAT SHALAT 


SL tg Rentang IM ALL j 
CAN IN ala eta AI 
RAIN AN SAT yA AL 
| dapa Ll 
941. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. menyembelih (bi- 
natang kurban) di (daerah) mushalla. 


63 














PP Pa 


“L Lp PN Daan “3 . 2 : P- Ne 2 
BAU Ah A3 SUKA 
Pa . | : Ha 


BAB 
PEMBICARAAN IMAM DAN ORANG BANYAK DALAM 
KHUTBAH HARI RAYA DAN JIKA IMAM DITANYA 
MENGENAI SESUATU, SEDANGKAN 
IA BARU BERKHUTBAH 


£— 


AI NI 2 0. na, 
ALAN KA SEHAT Asy 
2 AI A1 NA ge P Dee s - 
x Geri s| 2 ENSA aa JS ON Ii X5 d Laga 53 


si “3 7 » $ 
MEI NS MAYA AS 


PO Mnc It » 
. 


CAST ANA Ea 
ISI LA es Pain ig 2 PARI 
| BEE AA PS SEIK ba 
AE PEP Hans IE TA 


Kere Pr 3. AP a41 gaga a11 

AA ASASI) IU ae Sya Jua 
942 . Dari Bara bin Azib, ia berkata ”Nabi saw. berpidato (berkhut- 
bah) kepada kami pada hari Raya Korban (Idul Adiha) setelah selesai 
shalat. Beliau bersabda: Barangsiapa yang shalat dengan shalat kita 
dan menyembelih dengan sembelihan kita, maka ia telah benar dalam 
berkorban. Barangsiapa yang berkorban sebelum shalat maka sembe- 
lihan (sebelum shalat) itu adalah kambing yang diberikan sebagai se- 
dekah biasa.” Abu Burdah bin Niyar lalu berdiri dan berkata: ” Wahai 
Rasulullah, demi Allah sesungguhnya saya berkorban dengan kambing 
saya sebelum shalat dan saya mengetahui bahwa hari ini adalah hari 
makan dan minum. Oleh sebab itu lalu aku menyerahkan dalam me- 


64 


nyembelih itu dan akupun sudah makan, juga kuberikan makanan itu 

kepada keluargaku serta tetangga-tetanggaku.”” Maka. Rasulullah saw. 

bersabda: ”' Kambing yang sudah disembelih sebelum shalat adalah kam- | 
bing daging.” Ia berkata: ''Sesungguhnya kami mempunyai kambing 

kecil, kami punya anak onta yang lebih kami sukai dari pada Cun ekor 

kambing. Apakah itu mencukupi terhadap saya?” Pelisu berdo'a: ''Ya, 

tetapi tidak akan mencukupi seseorangpun sesudahmu. 


Pa mita AO X DN ng 2 La. 
KN TERANG UU ie At 
Lg en ena lo NA ca arah NX "TI 
YAN AE YAA LA PA Y AAN 


"ang und DLATA LIA 


, S TIA T 1 : € SI 
IIA AAS Kepo 
- -. 4 .-w LL - “2, An , P. 5 

SEA YAAA 


# 
- 


Pd ng ed aU ea 2 AN PI IL BA 
- (de SE EN Isa 

943. Dari Anas bin Malik berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. 

itu shalat pada hari raya kurban, kemudian berkhutbah, lalu sanad 
orang yang menyembelih untuk kurban dan dilakukan sebelum shalat, 
agar supaya ia mengulangi penyembelihannya. Selanjutnya ada seorang 
lelaki dari kaum Anshar, berkata: '” Wahai Rasulullah, aku mempunyai 
beberapa orang tetangga.”' Dalam riwayat lain lagi disebutkan: Se 
itu keadaan fakir. Sebenarnya aku telah menyembelih sebelum aku 
shalat hari raya. Aku mempunyai seekor kambing yang umurnya kurang 
dari setahun, tetapi itu lebih kusukai dari pada dagingnya dua ekor kam- 
bing biasa.” Nabi saw. kemudian memberikan kelonggaran Aa 
dengan menyembelih kambing yang umurnya belum setahun dan isem- 
belih sebelum shalat hari raya dilakukan, tetapi hanya seorang itu be- . 


laka.” | 

x3 Asa AN NE Aa 
SI AL AT oa G1 AA aa NAS 
Mb Ba Panin lean 

















: 944. Dari Jundub, ia berkata: ''Nabi saw. mula-mula melakukan 
shalat Idul Adiha, kemudian beliau berkhutbah dan sesudah itu beliau 
menyembelih kurban. Beliau bersabda: Barangsiapa yang menyem- 
belih kurban sebelum shalat, hendaklah menyembelih lagi yang lain 
(sesudah shalat) sebagai ganti ruginya. Dan barangsiapa yang belum 
menyembelih, hendaklah menyembelih dengan nama Allah.” 


BNN arya 
BAB 
ORANG YANG MENYALAHI JALAN 


JIKA PULANG PADA HARI RAYA 
. DARI TEMPAT SHALAT 


Pa “ « 2 
ea Padan KOP Pebanna OP AP AR AA TPP, NS 
IS daa Ke Ag Aa Belas aro 
z 2 4 1 » aL 
PEN SUKA IN Asa 
945. Dari Jabir r.a. berkata: Keadaan Nabi saw. apabila hari raya 
beliau menyelisihi jalan (yang tidak biasa dilewati — pen). 


LINA PL ah 7. 
SENI Mia AN EK 1G YAI IL 
SA NAN AN Sen 3 KAN AS SSL 
| BAB | 
APABILA TERLAMBAT DARI SHALAT HARI RAYA 
JAMA'AH, BOLEHLAH BERSEMBAHYANG DUA 


RAKA'AT, BEGITU PULA KAUM PERE 
, MPUAN, 
ORANG YANG ADA DI RUMAH DAN DESA 


4 £ 2 Ja Ju Lo ea Aga . : La 
5» CE KUTA AT G -agx 
222 rd ta | 
MESIR EN TANI 


SD Gp AA Lay AM hn #3 .. 
AE Eau Enda 
Ken ma TA 3 "21021 x - 4 ea - 

KAN AS KE aa nana 


66 


2 € 2 - Pn La mL 3“. z4 Oa Tenar 
SEAT LAN 0 ALAN, 
5 Pa nun PT PA 2 Aan UP NA as . 
NN AN en, 
Ay Ela AAA SEN ALAN LT 
RA EGA PGA Yan aa 
: 0 an LA 
| “baso 
946. Dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar r.a masuk ke rumahnya 
dan di dekat "Aisyah itu ada dua orang bujang perempuan. Ini terjadi 
pada hari Mina. Kedua bujang perempuan itu sama-sama bermain 
dengan tombak dan memukul-mukul bunyi-bunyian, sedang Nabi saw. 
menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Abu Bakar lalu membentak ke 
dua orang itu. selanjutnya saw. membuka wajahnya, lalu bersabda: 
” Biarkan sajalah kedua orang itu hai Abu Bakar, sebab hari ini adalah 
hari raya. Pada saat itu adalah hari orang-orang sama berkumpul di 
Mina. 
"Aisyah berkata: ”' Aku melihat Nabi saw. menutupi aku dan aku melihat 
kepada orang-orang Habasyi yang sama bermain-main di masjid. Me- 
reka lalu dibentak oleh Umar, kemudian Nabi saw. bersabda: ”Biarkan 
sajalah mereka bermain-main dengan aman sentosa. Jangan diganggu 
orang-orang keturunan Arfidah. Jagalah mereka agar mendapatkan ke- 
amanan seaman-amannya.” | 


Pe . .& P4 
GEA 
BAB 


SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN 
SESUDAH SHALAT HARI RAYA 


HA AN EL NEK A Ia NE 
AH SANA ys Pe» aw 
I La Ga NS Ag PAS Se € Op Mag 
AA SNI A SN na: mp 
| SL 
947. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi-saw. itu keluar pada hari 
raya Fithri, lalu mengerjakan shalat hari raya dua raka'at. Beliau tidak 


67 

















-shalat sebelum shalat hari raya itu dan tidak pula shalat sesudahnya. 


Beliau pada waktu disertai oleh Bilal.” 


IPA ve ara 
BAB 


PERIHAL KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA 
MENGENAI SHALAT WITIR 


AspUg3 SMA AE pepe SA 9S SALA 
Heran A5, Kaya SA NAN 
AAA Penata aw 


pe MAN 5io3 


948. Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya seseorang bertanya kepada 
Rasulullah saw. tentang shalat malam. Nabi saw. bersabda: ”'Shalat 
malam itu dua (rekaat) dua (rekaat). Apabila salah seorang di antaramu 
takut terhadap Shubuh maka shalatlah satu raka'at sebagai penggasal 
Sea terhadap shalat yang telah dikerjakan.” 


Ga an nu MANA Ha - AA 
Kya MSI LESTI 


949. Dari Nafi” bahwasanya Abdullah bin Umar itu shalat antara 
seraka'at dan dua raka'at dalam shalat witir, sehingga ia memerintah 
kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dari apa yang dihajatkan 
olehnya. 


Dean LSI Pa area 
| fe 


Mogi Da5 Op yu Ma -20. 
SI EA AN ka 


. 


IA MAA TER LA EA AYU Pa 


68 





age 


Er Ne BEE 
Fata ea kab ERA Sa, ai, 
BE KN RAGA Nai 

& PPN AAA Hsnteressa 
Maan KE KA ate 3, 


ae Ea ra “4 e “ 
& Lo HE kai . 3 Aa Pn sa Pa 


Pa “1 SAN As aa 
950. Dari Kuraib bahwasanya Ibnu Abbas Inka kepa- 
danya bahwa ia bermalam di rumah Khalah (yakni saudara perempuan 


ibunya) yang bernama Maimunah dan menjadi isteri Nabi saw. Ia 


berkata: ”' Aku tidur berbaring di lintangan hamparan, sedang Rasulul- 
lah saw. berbaring dengan isterinya di bagian yang memanjang dari 
hamparan itu. Beliau tidur sehingga di pertengahan malam atau kurang 
sedikit dari pertengahan malam tersebut. Selanjutnya beliau bangun dari 
tidurnya sambil mengusap bekas tidur yang ada di wajahnya. Sesudah 
itu beliau membaca sepuluh ayat dari surat Ali 'imran. Seterusnya beliau 
berdiri menuju ke sebuah wadah berisi air yang tergantung di rumahnya 
lalu mengerjakan wudtu'. Beliau memperbaguskan wudlu'nya, kemu- 
dian berdiri untuk shalat. Aku (yakni Ibnu Abbas) juga mengerjakan 
sebagaimana yang beliau kerjakan, terus berdiri di dekatnya. Beliau 


— meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telingaku 


serta menggosok-gosoknya sebagai tanda kecintaan beliau kepadaku. 
Sehabis itu beliau melakukan shalat dua raka'at, lalu dua raka'at lagi, 
kemudian dua raka'at lagi, terus dua raka'at lagi, lalu shalat witir 
serekaat, jadi jumlah seluruhnya ada tiga belas raka'at. Setelah selesai 
shalat kemudian tidur berbaring sekali lagi sehingga didatangi oleh 
muadzdzin, terus beliau bangun dan shalat dua reka'at sunnah (yakni 
sebelum Shubuh), seterusnya lalu keluar ke masjid untuk mengerjakan 
shalat Shubuh.” 


69 








Pd POP 


AE J1 TAP TANPAN EA X5) ha 

Dp LG SAK AT PBM ESAN 
Lap ala PG 

| LK 3 S5 TYN Mens 

HR 


953. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Nabi saw. bersabda: 


”Shalatullail itu dikerjakan dua raka'at dua raka'at (yakni setiap habis 
dua raka'at lalu bersalam). Maka jika kamu hendak pergi menyudahi 
shalat Witir dari Shalat yang sudah kamu kerjakan. 

Oasim berkata: ”' Kami melihat orang banyak sejak saat kami menemuai 
mereka, semuanya mengerjakan shalat witir tiga raka'at, sekalipun 
semua itu suatu keleluasaan dan aku mengharap tidak ada suatu kesa- 
lahanpun. 


IA KAN NA Soy 
9, mai Ta SA Haa - pp aa 
SEN PE yA an 

kena 5 GAN ENI 1 
ESA NA Nat aing CE ain ale Ai 


952. Dari Urwah bahwa Aisyah r.a menceritakan bahwasanya Nabi 
saw. selalu shalat sebelas raka'at, itulah shalat beliau ia maksudkan di 
malam hari lalu beliau sujud selama sekitar salah seorang di antaramu 
membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepala. Dan be- 
liau shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh, beliau berbaring pada 
separoh badan yang sebelah kanan sehingga muadzdzin datang untuk 
snalat (Shubuh). 


70 





AN en 


, : BAB 
SAAT-SAAT MELAKUKAN WITIR 


JEANS LAN ENYA BA» ay. 

AAN Ceria Big: Jaa iaila 
KE ANE SAYANG pan NG 
ASK idea Maia SKS 


953. Dari Anas bin Sirin, ia berkata: ?” Aku bertanya kepada Ibnu 
Umar: Apakah yang anda ketahui mengenai shalat sunnah dua reka'at 
sebelum mengerjakan shalat Shubuh, apakah aku boleh memperpan- 
jangkan bacaaan seperti membaca surat sehabis Al Fatihah di dalam dua 
raka'at yang sunnah tersebut?” Ibnu Umar menjawab: "Nabi saw. 
Shalat di waktu malam dua raka'at dua raka'at dan melakukan Witir se- 
reka'at, lalu shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh dan seolah-olah : 
adzan (yang dimaksudkan disini ialah bacaan igamah) sudah ada di ke- 
dua telinganya.” 


# 
' - 


ati 1 Yang Sya JB ANE do 
: MEN ASK 


954. Dari Aisyah r.a. berkata: Setiap malam Rasulullah saw. mela- 
kukan witir dan witirnya berakhir sampai waktu sahur. 


AN apa Ag aah as AU 
BAB 


NABI S.A. w. MEMBANGUNKAN ISTRINYA 
SUPAYA MENGERJAKAN SHALAT WITIR 


te Mn aa IA 5 Gie - A00 


n 





— Ps Kh 2. - Z » PA har Pan Sh. 22. 3 
pa SAB KASN 22901 la 5 
Par AI 


Ssi 


955. Dari Aisyah, ia berkata: :'Nabi saw. shalat, dan aku ea 
tidur melintang di tikarnya. Ketika beliau hendak shalat witir, beliau 
membangunkanku, lalu aku witir pula” 


NANGA 2 


| . BAB 
HENDAKLAH SESEORANG ITU MENJADIKAN SHALAT 
WITIR SEBAGAI AKHIR SHALATNYA 
(YAKNI DI WAKTU MALAM) 


Ir ade AG asa 401 
YM kaka 


956. Dari Abdullah dari Nabi saw, pelau bersabda: "Jadikanlah 
akhir shalatmu di.malam hari dengan witir.' 


SIN GESIIS 


 MENGERJAKAN SHALAT batal DI ATAS KENDARAAN : 
Pad 2. aa » 7, 
Pe ana 5 Pase Ar 


ASF - A0V 
TAG Gu c Nge 9 6 3O LA 
SA Aa era Gaes Sit 


ea Web HER 
gr Aap GA ana AN NaRI 
PR AAS 


“057. Dari NA bin Umar bin Khaththab dari Sa'id bin Yasar, 


.n 





ibahwasanya i ja berkata: Pada suatu ketika aku berjalan bersama-sama 
Abdullah bin Umar di jalan menuju Makkah. Ketika aku merasa kha- 
watir Shubuh akan datang, aku turun dari kendaraan lalu aku shalat 
witir, sesudah itu aku susul Abdullah. 

Abdullah bertanya: ''Kemana engkau?” Aku berkata: ?' Aku khawatir 
Makkah. ketika aku merasa khawatir Shubuh akan datang, aku turun 
dari kendaraan lalu aku shalat witir, sesudah itu aku susul Abdullah. 
Abdullah bertanya: '' Kemana engkau?” Aku berkata: ” Akh khawatir 


AGAN 


BAB ' 
MIENGERJAKAN SHALAT WITIR DI PERJALANAN 


SEA REA “0 
nela HS KA GAN TE 
SN SAN Ne 


958. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw. shalat dalam per- 
jalanan di atas kendaraannya, ke arah manapun yang dihadapi oleh ken- 


daraannya, maka ke situ pulalah ia menghadap sambil mengisyaratkan 
sebagai pengisyaratan shalatullail. Ini beliau lakukan untuk selain 
shalat-shalat yang difardlukan. Beliau juga berwitir di atas kendaraan- 
nya. ”, 


3 Agt 


, LL. “J3 
- Lega , Nak 


BAB 
' OUNUT SEBELUM RUKU' DAN SESUDAHNYA 


AN YK Sana Ta AG Ha aa 
EK Ken Pa 
3 ag 


3. 











959. Dari Ayyub dari Muhammad berkata: Dari Anas ra. bahwasa- 
nya ia ditanya: '"Apakah Nabi saw. membaca gunut pada shalat Shu- 
buh?” Ia menjawab: ”'Ya””. Dikatakan: "Apakah membaca gunut se- 
belum ruku'?” Ia menjawab: ''Sesudah ruku' sebentar.” 


38 At PAN jalu LAH ea A1. 
merona ANE EL 
SE KA 


Sea 2 


SN EL SANA Ia 23 
PU Ip Pan An... AANG ND ISS SK 
An ena SA 
Ya AAN an ten SEA ar dear 


Ag PLP ara 


pa 


960 . Dari Ashim berkata: saya bertanya kepada Anas bin Malik ten- 
tang gunut. Maka ia berkata: ''Ounut telah ada.” Dikatakan kepada- 
nya: ''Sebelum ruku' atau sesudahnya?” Ia berkata: Sebelumnya.” 
Dikatakan: ''Sesungguhnya Fulan memberitakan dari padamu bahwa 
kamu mengatakan sesudah ruku”.” Ia berkata: "Ia berdusta, Rasulullah 
saw. gunut sesudah ruku” sebulan. Saya lihat beliau mengutus suatu 
kaum yang disebut Ourra' kira-kira tujuh puluh orang kepada kaum dari 
orang musyrik selain mereka, yang antara mereka dan Rasulullah saw. 
ada perjanjian. Rasulullah saw. gunut selama sebulan yang mendo'akan 
(kebinasaan) mereka.” 


-, Ph 


page atae ANA Neon Je Aa Pa 
- 5: LAN, 


961. Dari Anas, ia berkata: '' Nabi saw. gunut selama sebulan, be- 


14 








lilau mendo'akan atau (kehancuran) Ri'lin dan Dzakwan.” 


FBS SE LAMA 3 


962. Dari Anas, ia berkata: ”Ounut itu pada shalat Maghrib dan 
nian 2. 


KN 33 SEMEN 
BAB 
SHALAT ISTISOA' (YAKNI SHALAT MOHON TURUNNYA 


HUJAN) DAN KELUARNYA NABI SAW. UNTUK 
MENGERJAKAN SHALAT ISTISOA' 


ONLINE ar Pi bank 
c AA IWdaSua £ PAK -AY 
KY AS mah 


Ac” 
s3 TA ATA 


963. Dari Abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata: ''Nabi saw,, 
keluar shalat istisga' (memohon hujan) dan beliau memindahkan .£e- 
lendang beliau.” : 


SEL SANGE 


uas 


—X 


- 


BAB 
DOA'NYA NABI SAW. ”JADIKANLAH TAHUN- 
TAHUN INI MEMBAWA BENCANA KEPADA 
MEREKA SEPERTI TAHUN-TAHUN 
PACEKLIK DI ZAMAN NABI YUSUF AS 


ILD INJEKSI AE an 
SEA abs Hse 
KAA Ia. PANGAN 


75 


























KAA EA EA, 
AA TA AA YA GA ORA 
MEA JA tang 
SEN ISSN IN 
AAA AA AAS 


"4 
AP 
964. Dari Masrug, ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. ketika 
melihat orang-orang berbalik (dari Islam) beliau berdo'a: '' Wahai Allah 
tujuh tahun seperti tujuh tahunnya Yusuf (paceklik). Satu tahun 
menimpa mereka dengan melenyapkan segala sesuatu sampai mereka 
makan kulit, bangkai dan yang sudah busuk. Salah seorang dari mereka 
melihat ke langit dan ia melihat asap karena lapar. Abu Sufyan datang 
kepada Nabi dan berkata: '” Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu 
memerintahkan untuk taat kepada Allah, silaturrahmi menyambung 
persaudaraan), dan sesungguhnya kaummu telah hancur, maka do'akan 
lah (untuk kebaikan) mereka. Allah azza wa jalla (Yang Maha Mulia dan 
Maha Besar) berfirman: (Maka nantikanlah hari langit membawa asap 
yang nyata sampai firman-Nya: "Sesungguhnya kamu akan kembali. 
Pada hari Kami menyiksa dengan siksa yang amat besar). Siksaan itu 
pada perang Badar dan asap telah lewat. Siksaan, kepastian dan ayat 
Rum. 


AI Kara D1 Tee Ia MA AG K3 
s1 ala 5 ISA IPA DEA KAA YO D6 
BAB 
ORANG-ORANG MEMINTA KEPADA IMAM SUPAYA 
BERDO'A MEMOHON TURUNNYA HUJAN DI SAAT 
MEREKA DALAM KEADAAN TERPUTUS DARI 
TURUNNYA HUJAN 
3 cg ge 0... 


Lon In AL YAA LX “ii 
Hang SA AE ISL pAaSS 0 


. ——. 


76 





Jb (ket: 
Ka 3 hr .-y Ona 3 


1 YAAA CLASS UP 
HI NsaseJE ARP in jai 


965 . Dari Ibnu Umar r.a. berkata: ”' Barangkali saya ingat pada per- 
kataan penyair dan saya melihat wajah Rasulullah saw. memohon hu- 
jan, dan beliau tidak turun sampai saluran (selokan) mengalir, yaitu 
perkataan Abu Thalib: '' Semoga awan putih disiramkan (dijadikan hu- 
jan dengan pertolongan) Dzat-Nya karena pengurusan anak-anak yatim 
oleh para janda terpelihara." 


Pata” Ad, YN '— na SL. LA 
RP 2 BIAN AKA 2) Jas 


ON 9, 


Papa Pat Lan TA... PKU 
IEEE AJE AN Ea LE 


Pa 

- Pd LGA Ar AL 
LINA NATAL LA. Pat mula ..w ti 8 
BEELIGNS PIN EA Ea Saka 


966. Dari Anas bahwasanya Umar bin Khaththab ra. pada musim 
kemarau mereka memohon hujan dengan (wasilah) Abbas bin Abdul 
Muththalib r.a. Ia berkata: '” Wahai Allah, sesungguhnya kami membuat 
wasilah (perantaraan) dengan NabiMu maka berilah kami hujan, dan 
sesungguhnya kami membuat wasilah dengan paman NabiMu, maka 
berilah kami hujan. Ia berkata: ”'Lalu mereka diberi hujan.” 


MPA 


: BAB 
MEMINDAHKAN ATAU MEMBALIKKAN SELENDANG 
DI WAKTU MENGERJAKAN SHALAT ISTISOA' 


LN AAA ITA TN ES AV 
Jin TALK AN aan Olly 
Ben 2114 
“09 3 das 
967 Dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw. melakukan 
shalat Istisga', lalu membalikkan selendangnyya. 
Pa 
10 


GAMAT AG LA. 


- 


1 





















































AE 3A— 2 ea 1 he K1. 3 ?, 
SES, 13) LS) Aa ie pa BANI 
968. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi saw. itu keluar ke tempat 


shalat Istisga'. Lalu mohon diturunkannya hujan. Beliau menghadap 
kiblat dan membalikkan selendangnya, lalu beliau shalat dua raka'at. 


CAN 
BAB 


ISTISOA' (YAKNI SHALAT MOHON HUJAN) 
DI MASJID JAMI 


Tae METE MA AG - 414 

BEAN NA AI NAS 
ne sasa 
BSE NYA LEK SI 
Ca MEA LA Sa abi Kadal 
EN AAN PANEN: A3 SIG EN A 
KARENA pera PURI 
NA ara SEWA LEK ag 
KAIN IN PES taka 


2 


NE DESA AN ASI 
Ata Bj Ga NE AG 
Ka ragu Hen RENA 
35 SAI BI KN Sah 


bi 


£ 


SN me HAM AL 








(55 2 Pa ab Ta 3 

969. Dari Anas bin aan ia berkata: "Pada suatu lihai - at ada 
seorang laki-laki masuk ke masjid dari pintu yang berhadapan dengan 
mimbar, ketika Rasulullah saw. sedang berkhutbah. Orang itu berdiri di 
hadapan Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, hewan- 
hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan terputus. Karena itu mohon- 
lah kepada Allah semoga Dia menurunkan hujan bagi kita.” Anas ber- 
kata: ”'Rasulullah saw. mengangkat tangan beliau, lalu beliau berdo'a: 
?”Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hu- 
jan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.” Anas. 
berkata: ''Demi Allah, kami tidak melihat sedikitpun awan di langit, 
tidak ada sebuah rumahpun antara kami dan bukit Sala?.” Anas ber- 
kata: ''Tetapi sebentar antaranya, kami lihat awan naik di belakang 
bukit seperti perisai. Awan itu terus menyebar dan kemudian hujan pun 
turun.?” Anas berkata: '' Demi Allah, kami tidak dapat melihat matahari 
selama enam hari. Hari Jum'at berikutnya, seorang laki-laki itu datang 
menghadap kepada Rasulullah dan berkata: ”' Wahai Rasulullah, telah 
binasa harta benda dan telah putus jalan-jalan. Karena itu berdo'alah 
kepada Allah SWT. supaya Dia menghentikan hujan.” Anas berkata: 
?” Rasulullah saw. mengangkat kedua belah tangan beliau, kemudian ber- 
do'a: ''Ya Allah, turunkanlah kiranya sekitar kami dan janganlah di 
atas kami. Ya Allah, turunkanlah kiranya di bukit-bukit, di gunung- 
gunung, di belukar dan di tempat-tempat pengambilan air, lembah-lem- 
bah dan pokok-pokok kayu.” Anas berkata: ''Maka berhentilah hujan, 
dan kami dapat keluar serta berjalan di bawah sinar matahari.” Syuraik 
berkata: ”' Aku bertanya kepada Anas, apakah laki-laki itu orang yang 
dulu juga?” Anas berkata: '' Aku sgak tahu.” 


ISTISOA' (SHALAT MONON "Hujan KETIKA KHUTBAH 
JUM'AH 3 MENGHADAP KE ARAH KIBLAT 


ap Ts LEGAL Su 
Lita Tenan 


79 








AS, #- 1 Ng IX. NE » Ge 
Je PES AA AO PA KIA RAYA 
Cara Pan PAD Li “3 Aan g - 
Casa Tg HANYA ad ah 
| 8: PRA Pp Pp A£ 
Sean, KAN sg aa hh 1 
,- 0 - Ta LA Pa » 
DEA Sapa Jonas 5 Sg 
. . a MANA 
Me Ne PAN EK Ta osn 
KE EKA 
#- P3 DA m3 
KESAN ENYA UN ea 
3 Le “ Gan 2 
Ea ANA L22 (s2 as. dd H6 
- ay en - 5 Kk Er 
Na SEIENK a: Ha 
pr Tn Only PELAN Ana 
Pata Kg - " 
Ne sapaan 
7 Ta 7 c ana 
970. Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Pada suatu hari Jum'at ada 
seorang laki-laki masuk ke Masjid dari pintu yang menghadap ke Balai 
Pengadilan, sedangkan Rasulullah saw. berkhutbah. Orang itu berdiri di 
hadapan Rasulullah saw. dan berkata: ''Wahai Rasulullah, hewan- 
hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan terputus. Karena itu mohon- 
— lah kepada Allah semoga Dia menurunkan hujan bagi kita.” Anas ber- 
kata: "Rasulullah saw. mengangkat tangan beliau, lalu beliau berdo'a: 


”Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hu- 
jan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.” Anas 


Xx 


.- 
AN Sala 


80 


Wetan 





berkata: ''Demi Allah, kami tidak melihat sedikitpun awan di langit, 
tidak pula ada sebuah rumah pun antara kami dan bukit Sala'.” Anas 
berkata: ”'Tetapi sebentar antaranya, kami lihat awan naik ke belakang 
bukit seperti perisai. Awan itu terus menyebar dan kemudian hujan pun 
turun.” Anas berkata: ”' Demi Allah, kami tidak dapat melihat matahari 
selama enam hari. Hari Jum'at berikutnya, seorang laki-laki masuk 
pula ke masjid dari pintu yang sama, dan Rasulullah saw. sedang 
berkhutbah. Laki-laki itu datang menghadap kepada Rasulullah dan 
berkata: ” Wahai Rasulullah, telah binasa harta benda dan telah terputus 
jalan-jalan. Karena itu berdo'alah kepada Allah SWT. supaya Dia 
menghentikan hujan.” Anas berkata: ''Rasulullah saw. mengangkat 
kedua belah tangan beliau, kemudian berdo'a. ''Ya Allah, turunkanlah 
kiranya sekitar kami dan janganlah di atas kami Ya Allah, turunkanlah 
turunkahlah kiranya di bukit-bukit, di gunung-gunung, di belukar dan di 
tempat-tempat pengambilan air, di lembah-lembah, dan di pohon-pohon 
kayu.” Anas berkata: '”Maka berhentilah hujan, dan kami dapat keluar 
serta berjalan di bawah sinar matahari. 


KN ae NA 
BAB 


ISTISGA' (YAKNI MOHON TURUNNYA HUJAN) KETIKA 
BERADA DI MIMBAR 


3 ra 11 Iu Ar 
2 Iisa Turan PANAS NESAh DEA Av 
« — 


SES DA Pa Tang 
PENS ES ASN 05 
KET SATA Dea, asah 


AN 


NABI, Para 23) 


- 


Ia SN 3 Si Mpyete 


Dada LL 0 


AAA 


Pe pe EN GE 
e£ EK 


81 





P3 





"9 "294 
Ah al 
971. Dari Anas, ia berkata: Pada suatu ketika Rasulullah saw. 
berkhutbah, yaitu pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang lelaki masuk 
masjid dan berkata: ”' Wahai Rasulullah, hujan sudah lama tidak turun, 
maka berdoalah kepada Allah agar supaya memberikan hujan kepada 
kita semua”. Beliau lalu berdo'a, kemudian kita semuapun dikaruniai 
hujan lebat, hampir saja kita tidak dapat sampai di rumah kita masing- 
masing. Kita terus-menerus mendapat hujan itu sampai tibalah hari 
Jum'at yang berikutnya.” | 
Anas berkata: ”'Orang yang datang dulu itu atau mungkin orang lelaki 
lain lagi masuk masjid dan langsung berkata: ” Wahai Rasulullah doa- 
s kanlah kita kepada Allah menghentikan hujan ini dari kita semua.” 
Rasulullah saw. berdoa: ”'Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekeliling 
. kita saja dan jangan sampai menyebabkan kita mendapatkan bencana 
karenanya.” 
Anas berkata: '” Aku betul-betul dapat menyaksikan awan di langit itu 
tidak lagi berkumpul menjadi satu, yaitu ke arah kanan dan kiri dan me- 
nurunkan hujannya pada para penduduk di daerah sebelah kanan dan 
sebelah kiri, tetapi tidak lagi menghujani BA Madinah.” 


NAN Ta Aa 


BAB 
ORANG YANG MERASA CUKUP UNTUK MOHON 
TURUNNYA HUJAN DENGAN SHALAT JUM'AT 


- TI 


Ma aa PE AA AvY 
SA KE ES AG IE, 
ws En pon Hanana LIA 
TS LN ENAK, 
Bata BASA ea MEN I 
SIAGA AG 


82 





972. Dari Anas, ra ia berkata: ''Ada seorang lelaki datang kepada 
Nabi saw., lalu berkata: ''Ternak-ternak sama binasa, jalan-jalan untuk 
mencari penghidupan terputus dan hal itu disebabkan tidak turun hujan 
dalam waktu yang lama sekali. Maka dari itu berdoalah Nabi saw., lalu 
kita semua dikaruniai siraman hujan sejak hari Jum'at sampai. hari 
Jum'at yang berikutnya. Selanjutnya orang lelaki itu datang lagi, terus 
mengatakan: '' Rumah-rumah sama roboh dan jalan-jalan untuk men- 
cari penghidupanpun terus terputus, juga ternak-ternak menjadi binasa, 


maka berdoalah kepada Allah agar hujan itu dihentikan.” 


Rasulullah saw. lalu berdiri, kemudian mengucapkan doa: ''Ya Allah 
turunkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, tempat-tempat pengambilan 
air, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan lalu lenyap 
dari kota Madinah bagaikan dilepaskannya pakaian dari tubuh.” 


LAN ADA IP 
BAB 
BERDO"'A JIKA JALAN-JALAN MENCARI 


PENGHIDUPAN SUDAH TERPUTUS KARENA 
BANYAKNYA HUJAN TURUN 


A Pera Kean ra NN LE saur 
Nasa: Lama ngan 
aa HENNA 3S tam 5 

ngeri Neta 22 en 

p HN 2 KEGIATAN NET 
sea fe WAN AAA ae ANA TP KEPANG 
Hala Sa ANA 
JALAN 


83 











973. Dari Anas bin Malik, ia mengatakan: ”' Ada seorang lelaki 
datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: '' Wahai Rasulullah, 
ternak-ternak sama binasa dan jalan-jalan untuk mencari penghidupan 
sama terputus, maka doakanlah kepada Allah.” Beliau lalu berdoa, 
kemudian kita semua diberi karunia hujan dari hari Jum'at itu sampai 
Jum'at berikutnya. Orang lelaki itu datang lagi kepada Rasulullah saw., 
lalu berkata: ” Wahai Rasulullah, rumah-rumah sama roboh, jalan-jalan 
mencari penghidupan menjadi terputus dan ternak-ternakpun binasa.” 
Lalu Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, turunkan sajalah hujan itu di 
atas puncak gunung, bukit, di tengah-tengah lembah dan tempat-tempat 
tumbuhnya pohon-pohonan.” Seterusnya awanpun lenyaplah dari kota 
Madinah bagaikan dilepaskannya pakaian dari tubuh.” 


. Ja Sh ghe LN 
SE SEA NN AN PSA 
Ka ITN 
BAB n 
APA YANG DIKATAKAN BAHWASANYA NABI S.A.W ITU 


TIDAK MENGALIHKAN SELENDANGNYA SEWAKTU 
MOHON HUJAN PADA HARI JUM'AT 


ALAN TA 2 Ye A51 7 147 
ENI KISI Jo ale av 
AP pny Tana ALAN 
BP MESKI IIS H3 
“ | pg —... an Pa Pa L- 
: aka kata KAnrAa 
974. Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang lelaki mengadukan 
kepada Nabi saw. mengenai binasanya harta kekayaan dan kesukaran 
yang dihadapi semua keluarga. Kemudian beliau saw. berdo'a kepada 
Allah agar dikaruniai siraman hujan. 
Anas tidak menyebutkan perihal Nabi saw. membalikkan selendangnya 
dan tidak menyebutkan perihal Nabi saw. menghadap Kiblat di waktu 
berdoa itu. " 


84 





AT LNG Peta IIA PU per LI PA TAAN 


BAB 
APABILA ORANG BANYAK SAMA MEMINTA 
PERTOLONGAN KEPADA IMAM SUPAYA MEREKA 
DIKARUNIAI TURUNNYA HUJAN, MAKA IMAM 
JANGAN SAMPAI MENOLAK PERMINTAAN 
MEREKA ITU 


IN BA ETIKA AG v0 


Pa 


NAN mena BKO 0 aa AE eba A Bon Ja 

SA AG Aap Ie AAS 
ay 7 Kena -.. PN BN PC Na TA 
SANA PEN EA AAA 
LAN ENYA GA RSI 


2 


KENA Drag LL Pa 3.» eh 
-.. Pad - la LL IA Pa na 
Ae TAP NA Ie ra eka DA 
Lan La NIA Nu, 1273 “ “ sa 
EN PARA Ip Ea Ape 
Lg AN N os MY DJ ale ke2 Aji 3 
: “5 eh PN Fe ny ee Bi ga 
AAN nee, 
975. Dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata: Ada seorang 
lelaki datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: '' Wahai Rasulullah 
semua ternak sama binasa dan jalan-jalan untuk mencari penghidupan 
menjadi terputus, maka berdoalah kepada Allah.” Nabi saw. lalu ber- 


do'a kepada Allah, kemudian kita diberi siraman hujan dari Jum'at 
sampai Jum'at berikutnya. 


Dan orang lelaki itu datang kembali kepada Nabi saw, lalu berkata: 
"Wahai Rasulullah, rumah-rumah sama roboh, jalan-jalan mencari 
penghunipun terputus dan ternak-ternakpun binasa.” Rasulullah saw. 
lalu berdo'a: ''Ya Allah turunkanlah hutjan itu di atas permukaan gu- 
nung-gunung, bukit-bukit di tengah-tengah lembah dan tempat-tempat 
tumbuhnya pohon-pohonan. Akhirnya awanpun lenyaplah dari atas 
kota Madinah bagaikan dilepaskannya pakaian dari tubuh.” 


“8s 








ENAK EN GET LL 


BAB 
APABILA ORANG-ORANG MUSYRIKIN MEMINTA 
PERTOLONGAN KEPADA KAUM MUSLIMIN KETIKA 
TERJADI PACEKLIK ATAU KEKURANGAN 
MAKANAN 


. / 
.34 OJO 3 


PPA Lu Ye | 
Ls IS MANIS Sean Ava 
Te 8 Le c ,- 2. 9 0 hat 
KTA SEN AAN ASLI YAAA 
“yag yo - an .. TP P3 23 2 P3 Penta 
BEBAN EN LES KK EK 


Pa 


Ha aan Apar en EN AL 
BIN SISA dna ISA Na 
HN EKA JA AA NAS 


Lg LL LAS MN, 

IBL AN ENG 

2 Ea € “ Je P ay —. 3 1 “— 4 ae 
ARE YAN SE RCA IG 


aa Ap PUG 2 PP 0 LAYNG L ad 3 
"J3 2,23 - ANA ANN NN LA PN Ta 
PA AAN AB EN SA IE 

JAE 


' 976. Dari Masrug, ia berkata: ” Aku mendatangi Ibnu Mas'ud, lalu 
ia berkata: Sesungguhnya kaum kafir Ouraisy itu terlambat sekali ma- 
suknya Agama Islam, kemudian Nabi saw. mendoakan atas mereka, lalu 
mereka diberi siksa oleh Allah, yaitu terjadinya tahun paceklik, sehingga 
banyak di kalangan mereka itu orang-orang yang mati kelaparan. Bah- 
kan yang masih hidup terpaksa harus makan bangkai dan tulang be- 
lulang. Abu Sufyan lalu mendatangi Nabi saw. terus berkata: ”' Hai 
Muhammad, anda telah datang kepada kita dan anda menyuruh supaya 
kita semua ini mempereratkan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 


86 











kaum anda itu banyak yang binasa. Oleh sebab itu berdoalah kepada 
Allah dan kalau bencana itu lenyap tentu kita akan beriman.” Permin- 
taan mereka dikabulkan dan lenyaplah bencana yang mereka derita se- 
lama itu, tetapi mereka tidak juga beriman. 

Nabi Muhammad lalu membaca beberapa ayat dari Surat Dukhan yang 
berbunyi: Fartagib yauma ta'tis samaa-u bidukhaanim mubiin dan se- 
terusnya. | 

Oleh sebab mereka tetap dalam kefakiran, sebagaimana yang disebutkan 
dalam firman Allah yang berbunyi: Yauma nabthisyul bathsyatal ku- 
braa, sedang yang dimaksudkan dengan bathsyah ini ialah di waktu 
perang Badar, sebab mereka digempur sampai kalah oleh kaum muslim- 
in. 

Dalam riwayat lain, Imam Bukhari mengatakan: "'asbath memperoleh 
tambahan dari isi hadits di atas yang diterima dari Manshur, yaitu: 
"Rasulullah saw. kemudian berdoa: lalu orang-orang kafir Ouraisy itu 
diberi hujan dan turunnya hujan itu ialah selama tujuh hari. Kemudian 
banyak orang-orang yang mengeluh karena banyaknya hujan turun sam- 
pai terjadi banjir, kemudian beliau berdoa lagi: Ya Allah, turunkanlah 
hujan ini di sekeliling kita saja dan tidak di atas kita sampai membuat 
bencana kepada kita semua. Awanpun menyingkir dari atas dan ber- 
tebaran ke segala penjuru. Maka orang-orang yang ada di sekeliling tem- 
pat beliau itu juga memperoleh siraman hujan semua.” 


:, AA 14111 £ “dh . 
MEA N KA  26 
BAB 
BERDOA APABILA HUJAN TERLAMPAU BANYAK, 


SUPAYA MENGUCAPKAN HAWAALAINAA WA LAA 
| “ALAINAA 


PTP 32 8 PAN KPU AU Ta AL 2... 
2g Oa. PERTANIAN er PA Ieyel3e .ayv 
AA NN KASN 
nga TN ke Cr AAN PI AS Sa 2G | 
Pr 


fondant MPa 29 EL gua Aa ON Jae 9,2 
TEE ME ED AR 36 


87 





PA Ia BA ne 1... LIL. NT, 
KASI EYE NI SA 
LP AAA BK 


3 pad 
».L 


SMA LL NYA Sal TG 
NA YAA TN LL SA 2 V1 re 
LELANG SAE RN 

. Kenatnd KR, T1 NA 5: 2 Ah 
Saba SANA Pal Sae asagai 


JAYA BAN 


977. Dari Anas, ia berkata: Nabi saw. berkhutbah pada hari 
Jum'at, lalu orang-orang sama berdiri dan berteriak sambil berkata: 
?Hujan telah tidak turun, pohonpun menjadi merah seolah-olah ter- 
bakar dan musnahlah semua ternak. Maka dari itu berdoalah kepada 
Allah agar supaya mengaruniakan siraman air hujan kepada kita. Beliau 
lalu berdoa: "Ya Allah, berilah kita siraman air hujan.” Ini diucapkan 
beliau sampai dua kali. : 

Demi Allah, kita sama sekali tidak melihat adanya awan di langit, yang 
tebal ataupun yang tipis. Tiba-tiba muncullah segumpal awan dan turun 
menjadi hujan. Beliau turun dari mimbar kemudian mengerjakan shalat 
Jum'at. Setelah beliau selesai hujan itu terus juga turun sejak Jum'at itu 
sehingga Jum'at yang berikutnya. Setelah Nabi saw. berdiri untuk ber- 
khuthbah, orang-orang berteriak lagi: dan berkata: ” Rumah-rumah 
sama roboh dan jalan-jalan untuk mencari penghidupan terputus, maka 
berdoalah kepada Allah, agar menahan hujan itu, jangan sampai mem- 
buat bencana kepada kita semua.” 

Nabi saw. tersenyum kemudian berdoa dan mengucapkan: ''Ya Allah 
turunkanlah di sekeliling kita dan jangan di atas kita.” 


Sehabis itu tampak cerahlah cuaca kota Madinah, sedang hujan itu tetap - 


turun di sekitarnya dan bukan di dalam kota Madinah sendiri, sekalipun 
hanya setetes air saja. Aku melihat kota Madinah dan betul-betul kota 
itu tampak bagaikan mahkota raja yakni indah dan bersih.” 


88 





AN AND Na ara 3 
BE NGAN 
BAB 


BERDOA UNTUK MEMOHON TURUNNYA HUJAN 
SAMBIL BERDIRI 


A1 SER Sen Sta ARA Te Pan 
CAM LEE IAIN 3 - AVA 


ah. ya9 


. ana ISI - .. LINI NU 
AAL PN 3 pda) 9 HE Tah 
P3: » La. ar at dn NI LO Lu K9 - 
NP INN 

IT SALA Aa Mer pajang 4, 
LE LEG KASI 


: . , & POR 2. 
978. Dari Abu Ishak, katanya: ?' Abdullah bin Yasid Anshari keluar 
dan besertanya ialah Bara" bin 'Azib dan Zaid bin Argam r.a. Mereka 
keluar itu hendak mengerjakan shalat Istisga”. Abdullah bin Yazid ber- 
sama-sama dengan kawan-kawannya itu di atas kedua kakinya. Ia ke- 
mudian beristighfar lalu shalat dua raka'at yang keduanya itu di 
keraskan bacaannya juga tanpa beradzan dan tanpa berigamah.”” 
Abu Ishak berkata: ?' Abdullah bin Yazid mengetahui cara shalat Istisga' 
itu ketika shalat bersama-sama dengan Nabi saw. " 
3 Ah AA Ia NA 29530 0S ngan 
SU Poni EL Sole AVA 


AI sal an ea ant 
SE ena Aha 
| : yA 2s 5 
979. Dari Abbad-bin Tamim bahwasanya pamannya yang juga ter- 
masuk salah seorang sahabat Nabi saw. memberitahukan kepadanya 


bahwasanya Nabi saw. keluar dengan para manusia untuk memohonkan 
turunnya hujan guna kepentingan mereka itu. Beliau lalu berdiri terus 


89 





berdoa kepada Allah sambil berdiri. Sehabis itu beliau menghadap ke 
arah kiblat dan membalikkan selendangnya. 
Sesudah itu hujan turun dan orang-orang itu sama memperoleh siraman 
hujan tadi. 


AL OK 
PESAN al KA SL 
BAB 
MENGERASKAN SUARA KETIKA MEMBACA 
DALAM SHALAT ISTISOA' 


NN 2,32 Ae AL go AL aye. 
-— 1 « ra 2 . Sa. LAN. 
AANG Nori eni ualan 
ea ro Papa Ka an na ON - Lae gi Tak en 
Ie on PMA IN ES HA IA, 
LALU ». 201 2th e 
BAL RIS 
980. Dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata: ”'Nabi 
saw. keluar untuk mengerjakan shalat istisga”, lalu beliau menghadap 
kiblat untuk berdoa dan membalikkan selendangnya, kemudian shalat 


dua raka'at yang di dalam dua raka'at itu beliau mengeraskan baca- 
annya.” 


PN II BD JII 
BAB 


BAGAIMANA NABI S.A.W MEMBALIKKAN 
PUNGGUNGNYA DAN MEMBELAKANGI PARA MANUSIA 


ALS NI ML LL na eta 
KONI WAE KE NE: 
Ade - 25 IG - KAIN Oa -AN) 
PENA ge em ah 001 Lal 8 


Ja oaP ANN PAW AN KS 


CAPEK SNISA Kas ega 
AN an 
205, 


LINIBYHYNG ' 





981. Dari 'abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata: ” Aku 

melihat Nabi saw. pada hari keluarnya untuk mengerjakan shalat istis- 
ga”. : : 
Abdullah bin Zaid berkata: ” Beliau lalu membalikkan punggungnya dan 
membelakangi orang banyak, lalu menghadap kiblat untuk berdoa. Se- 
lanjutnya beliau membalikkan selendangnya, kemudian shalat dua raka- 
'at yang di dalam kedua raka'at itu beliau mengeraskan bacaannya.” 


BEE SK 


BAB 
SHALAT ISTISOA' DUA RAKA'AT 


PPA aa '... Et LA. 0. ge | 
(SA ON ia Ema Lang 


Pe ana PI da AA pat na 
2 AA 


982 . Dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya bahwasanya Nabi saw. 
mengerjakan shalat Istisga', lalu shalat dua raka'at dan membalikkan 


selendangya.” 
APP Au 2 x 23.. 
5 NE Me Snp | 6 
BAB 
MOHON HUJAN DALAM MUSHALLA 
we sn . 


KE ES KIAJKES ap 


SA 


AG Senang yan 


SDA Kisa 3 AU 


983. Dari Abdullah bin Abu Bakar, ia mendengar 'Abbad bin 
Tamim dari pamannya, ia berkata: ” Nabi saw. keluar ke tempat shalat, 
untuk mengerjakan shalat Istisga”. Beliau menghadap kiblat lalu shalat 


91 





dua raka'at dan membalikkan selendangnya.” 

Sufyan berkata: ” Mas'ud lalu memberitahukan kepadaku dari Abu Ba- 
kar, katanya, ''Membalikkan selendang itu artinya yang sebelah kanan 
lalu diletakkan di sebelah kiri dan juga sebaliknya.” 


Pa nd A 4 » — ” 7 3 4 
An EA Nanah 
“ Aa. ne PA” Ih, PKON 2. 
BAB 
MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT ISTISOA 


DE KENI eynny SAM 
3 


JAS aa Ia 


. PAN PAN 
PT an Ar LA TEA Kgahe 


PP nd Na 


233 15035Ah "3 an st 


984. Dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: ” Aku diberitahu oleh Abu 
Bakar bin Muhammad bahwasanya 'Abbad bin Tamim memberitahu- 
kan kepadanya bahwa Abdullah bin Zaid Anshari memberitahukan ke- 
padanya bahwa Nabi saw. keluar ke tempat shalat untuk mengerjakan 
shalat Istiga? dan beliau ketika berdo'a atau ketika berkehendak akan 
berdo'a menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya.”” 


ES NAN SAI SSL 


BAB 
ORANG-ORANG MENGANGKAT TANGAN-TANGAN 
MEREKA BESERTA IMAM DALAM SHALAT 
| ISTISOA' 


J3 L c AA 
Saja: JBS Ubaya a10 
Ke ea AN ANA KAKI 


92 





MN TEVHANG. 


Pe 25 


BAN EN aan Ana ALAN “al ya 
Rpkuna Kana KasNaAKa 
Ie AAA enan Near 

NA Tea aa 


985. Dari Anas bin Malik ra ia berkata: ” Ada seorang lelaki Baduwi 

mendatangi Rasulullah saw. pada hari Jum'at, lalu berkata: ” Ya Ra- 
sulullah, ternak sama binasa, keluargapun binasa, bahkan orang- 
orangpun banyak yang mati kelaparan. Lalu Rasulullah saw. mengang- 
kat kedua tangannya untuk berdoa. Orang-orangpun juga mengangkat 
tangan-tangan mereka beserta beliau untuk berdoa pula.” 
Anas berkata: '”Belum lagi kita semua keluar dari masjid, kita pun 
sudah diberi hujan. Hujan itu turun terus-menerus dan tidak ada henti- 
nya sejak hari Jum'at itu sampai hari Jum'at berikutnya. Orang Baduwi 
itu datang lagi kepada Nabiullah saw. lalu berkata: ”'Ya Rasulullah, 
orang yang hendak bebergian terpaksa tertahan dan jalanpun terhalang 
sebab banyaknya turun hujan sehingga untuk mencari penghidupan 
menjadi sulit.” 


CASN S5 BAE 


BAB 
IMAM MENGANGKAT TANGANNYA DALAM ISTISOA' 


AN AAN aa WLAN SA 36 AM 
A3 YEN IS Sa maan En Kala 
Adaa Kes 


93 





986. Dari Anas bin Malik r.a berkata: ''Nabi saw. tidak mengang- 
kat kedua tangan beliau sedikitpun dalam berdoa kecuali pada shalat 
Istisga”, sesungguhnya beliau mengangkatnya sehingga tampak putih 
kedua ketiak beliau.” 


7 TP RP Pad - 
SAS 
BAB 
APA YANG DIUCAPKAN APABILA HUJAN TURUN 


KENANGAN SEKEN KIS Ku 
CE, 


987. Dari Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. apabila melihat hu- 
jan,, beliau berdoa: '”'Hujan yang bermanfaat.” 


BAB 


MANDI DENGAN BERHUJAN-HUJAN SEHINGGA 
AIRNYA MENETES KE JANGGUTNYA 


AI AA ELSA SA AM 
KAN IN KE AAN A5 EA 
ELISA AN Ie Au 
Br An ya BAE 
KAA LA NADA YA VELA APA PANTAT 
MEN ANgaaai 


. 4 


anta ah AL KALI du sg PN Pa NU AP L 9 
ADAM Aa AI Ia Sal Ai 
WN BIN SA Ai IA JST 
aa Pedot KA LA EN 3 3 keran anna 


Bagan Han LI OI ALA ea aa Can 
LAS Ion R53 EA, 
MEN NINA, IL Ann At 
alagal3 SANA pen ALI aa 
ve Hana sak TA sa BL LA AA co t 
-5 sh SI Xx ah SA KAA EA Jis! AS 
988. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang sama terkena 
bencana paceklik sampai kekurangan makanan pada zaman Rasulullah. 
Maka ketika Rasulullah saw. berkhutbah di atas mimbar pada hari 
Jum'at, lalu berdirilah seorang Baduwi, kemudian berkata: ''Ya Ra- 
sulullah, harta kekayaan menjadi habis, keluarga sama kelaparan dan 
itu semua disebabkan hujan sudah lama tidak turun. Maka dari itu ber- 
doalah kepada Allah untuk kepentingan kita semua agar kita diberi 
kiriman hujan.” 
Anas berkata: "Rasulullah saw. lalu mengangkat kedua tangannya. 
Pada waktu itu di langit tidak tampak adanya awan sekali pun awan 
yang tipis.” Anas melanjutkan: "Tiba-tiba kelihatan awan tebal 
berkumpul menjadi satu dan besar sekali bagaikan gunung-gunung yang 
berkumpul menjadi satu. Seterusnya belum lagi beliau turun dari mim- 
barnya, aku sudah melihat hujan turun sampai mengalir melalui jang- 
gutnya.”' Kemudian Anas berkata: ”'Kita semua diberi karunia hujan 
pada hari kita itu, juga esok harinya dan esok lusanya pula bahkan pada 
hari-hari berikutnya, sehingga tiba hari Jum'at yang berikutnya. Orang 
Baduwi itu atau mungkin orang yang selainnya, pada hari Jum'at 
berikutnya tadi berdiri lagi, lalu berkata: ”'Ya Rasulullah bangunan 
menjadi roboh dan harta kekayaan sama tenggelam karena terlampau 
banyaknya hujan turun. Maka berdoalah kepada Allah untuk kita, agar 
hujan itu dihentikan.” Rasulullah saw, lalu mengangkat kedua tangan- 
nya dan berkata: "Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekeliling kita saja 
dan jangan sampai di atas kita sehingga membuat bencana.” | 


95 





Anas berkata: ''Belum lagi Nabi saw. memberikan isyarat dengan ta- 
ngannya ke arah langit dengan tangannya pada suatu penjuru dari langit 
tadi, melainkan hujan sudah reda, sehingga kota Madinah itu tampak 
bersih dan cuaca terang benderang bagaikan kota yang dilingkari oleh 
suatu bulatan. Air dari lembah menggenangi lembah Oanat selama se- 
bulan.” Tiada seorangpun yang baru datang di Madinah dari suatu arah 
di negeri Arab, melainkan semuanya tentu memperbincangkar perihal 
adanya hujan yang turun lebat sekali itu.” 


Bh SSI DG 


BAB 
APABILA ANGIN BERTIUP KENCANG 


“Ia. JS tsah Ale La ala - ANA 


Ke YAA III BEN 


989. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: ” Apabila angin berhem- 
bus maka diketahuinya para wajah Nabi saw. 23 


KA SS LA 3 IA rd 
BAB 


SABDA NABI SAW.: "AKU DIBERI PERTOLONGAN 
DENGAN ADANYA ANGIN TIMUR” 


PEN AE LIL LN TNS SL 
SA AN ESS STJE Ea An 
EA 


990. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Ka saw. bersabdi:: Saya 
ditolong dengan angin pagi, dan (kaum) Ad dibinasakan dengan angin 
sore.” 


96 





55 IINGS 2 aah, 5 


BAB 
APA YANG DIUCAPKAN JIKA TERJADI GEMPA BUMI 
DAN AYAT-AYAT KEKUASAAN-KEKUASAAN ALLAH 


TAN GEKA BAN A0 
LINA TE EA (53 2 - Can 
La Aa Ca 21 pala ae SAN SA 


F SutA 

| KE mo 

991. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: 

"Tidaklah akan tiba kiamat itu sehingga ilmu pengetahuan dilenyapkan. 

Demikian pula sehingga banyak kegoncangan (gempa bumi). Zaman 

berdekatan sekali. Banyak timbul fitnah. Banyak al-haraj yaitu pem- 
bunuhan. Banyak pula harta sampai melimpah ruah.” 


ME URY SAN. s8 Pad Satya apa NG Laar 


CHE TIA sesak bag SAE IE 33 
LS IN METE EN TEJ 
Nreparonn 


992. Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi saw. berdo'a: ''Wahai Allah 
berkahilah kami terhadap negeri Syam dan Yaman kami.” Mereka ber- 
kata: ” Terhadap Najad kami.” Beliau berdo'a: '” Wahai Allah berkahi- 
lah Syam dan Yaman kami.” Mereka berkata: ''Dan Najd kami.”' Be- 
liau bersabda: '”Di sanalah (terdapatnya) kegoncangan-kegoncangan, 
fitnah-fitnah dan di sana pula munculnya tanduk Syaithan.” 


97 





KI: Pe Golaa 13 3 JEANS 


' BAB: 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: ” KAMU (MENGGANTI) REZKI 
(YANG ALLAH BERIKAN) DENGAN MENDUSTAKAN 
(ALLAH).” (AL WAONAH : 82) 


AAN AN OK EP BAN 2536 ar 
SIA ENY AAN IA 


Ke 71 G 


aa Nae ata 
AT daa j6 SE ja 
PE PP AA A AESEr AN Tara Gakaia 
Aan EL GS AG 
IL naa 


993 Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy bahwasanya ia berkata. 
"Rasulullah saw. shalat bersama kami pada waktu shalat Shubuh di 
Hudaibiyyah pada bekas langit yang ada sejak semalam. Maka ketika 
selesai, beliau menghadap orang banyak seraya bersabda: ” Adakah 
kalian tahu apakah firman Tuhan kalian.” Mereka berkata: ” Allah 
dan utusan-Nyalah yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda: ” Allah 
berfirman: ”' Jadilah dari hamba-hamba-Ku orang yang beriman kepada- 
Ku dan orang kafir. Adapun orang yang berkata: '"Telah diturunkan hu- 
jan kepada kami sebab anugerah Allah dan rahmat- Nya”, maka orang 
yang berkata demikian itu adalah orang yang beriman kepadaku dan 
mengkufuri bintang.” Adapun orang yang mengatakan: "Telah ditu- 
runkan hujan kepada kami sebab pengaruh ini dan i ini, maka orang yang 
berkata demikian itu adalah kafir terhadap Aku, dan beriman kepada 
binatang.” 


98 





Ai DAN Sa SG 
BAB 


TIADA SEORANGPUN MENGETAHUI KAPAN 
.DATANGNYA HUJAN MELAINKAN ALLAH 


PIA Pan ayal IT INA DI 
Akan Iga 2 IBIB LS Ao e3 PLglya aa 
- PPA AA 1 P) “Ten 
Ce II LE MEA Ca ae 
SUN Ka or. . 24 ng 
LKS A3 , 
2 P MEP et 
SA SPN AA BG TA NA 
DEL SA 
. 994. Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: ” Kun- 
ci-kunci ghaib ada lima, yang hanya diketahui oleh Allah yaitu: tidak 
ada seorangpun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, seseorang 
tidak mengetahui apa yang ada di dalam kandungan, seseorang tidak 


mengetahui apa yang ia lakukan besok, seseorang tidak mengetahui 
kapan turunnya hujan.” 


TENANG 
| BAB 


SHALAT SUNNAH DI WAKTU TERJADINYA GERHANA 
MATAHARI (JUGA GERHANA BULAN) 


Sa (EN JEANS NE 0 
Ank emut La LA SA sa 
Ana KIE Ia sapka una 





SD EYE LA 


3 - 5 
LA 2 £- IA, na III NA LN A4 74 LA 
TE LAN IA dya!) Ane ab RS : 


“GD 


995 . Dari Abu Bakrah r.a berkata: Kami di sisi Rasulullah saw. 
lalu terjadi gerhana matahari. Nabi saw. berdiri dengan mengenakan 
selendang sehingga beliau masuk ke masjid, lalu kami masuk, dan beliau 
shalat dua raka'at bersama kami sehingga matahari jelas. Lalu Nabi 
saw. bersabda: ''Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana kare- 
na meninggalnya seseorang. Apabila kamu melihatnya, maka shalatlah 
dan berdoa'lah sehingga terbukalah apa yang ada (gerhana) yang terjadi 


padamu.” 
Dea A33 NA aja you fr 
Jo Jb Iis see Lanka JB yS —AA1 
A 2 
CA La Aje Lo Gian 
Ly ES Ara dala 
| ae ea PALA Ati PA Pena 
Mas agan Ia obi an El 
996. Dari Oais, ia berkata: Saya mendengar Abu Mas'ud berkata: 
Nabi saw. bersabda: ”' Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana 
karena meninggal dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tetapi ke- 
duanya adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kamu meli- 
hatnya maka berdirilah untuk mengerjakan shalat gerhana.” 


SIA IL BY LIA SEK 


ed 


P3) AP 


pad 


Pap Td 


PPA “3 2, AR Dad, Pen ka 3 
NE PLAN SMA, 


997 . Dari Ibnu Umar bahwasanya dia memberi khabar dari Rasulul- 
lah saw., bahwa matahari dan bulan tidak gerhana karena meninggal 
dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tetapi keduanya adalah dari 


100 20 S 


tanda-tanda kekuasaan Ailah. Apabila kamu melihatnya maka shalatlah 
gerhana.” 


"0. Pa Pa ET Ta »A, 0.3 La , 
EN EN LS eliaya SAS ah 
NN NI ng LA ta “4 F3 TP Kadi 
— AJ BA aa and 5 
LS IIA Ne v5 Dg, 
ENI Wira JS AR 2S 
“ T .|c Je 4 4 Aura Pak - - s — 
Be EA FLY Ia 
« J 
» 3 kai Teen Ce 2Jat 
“Masal a13 
998. Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata: '' Gerhana matahari 
pada masa Rasulullah saw. pada hari meninggalnya Ibrahim. Orang me- 
ngatakan ”'matahari gerhana karena meninggalnya Ibrahim.” Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak pula 


karena mati atau hidupnya sesorang: Apabila kamu melihatnya maka 
shalatlah (gerhana) dan berdo'alah kepada Allah.” 


II al - 
SENGIT 


BAB : 
MEMBERIKAN SEDEKAH DI WAKTU ADA GERHANA 


2 ,. 24 an IA Li .- 
SIM SA! HEEAN SS - A4 
MAYA IS IA Anna 
a11 Io & (in TT Aa T z5 8. 
NE SA JUS PASCA EL 
IN. 3 7 IG Aa ORA AN 2 20J JI . 
RAW SANATA 


. 


2. 


0m oi Te ar Ap 2 Le2 P- LA 9 
Jen Eau, £ AN ea AI 


101 





JA SA LAN IA, NI 3 S5 ra 
as Ta LN 3) Is: At Age 


KBS PA KAKI 23 ASI 53 Pee At 


SA Sae BAY IEAN Cc BEA AKSI 1 PAN 
2D 41 s3 . 
DEA Pen Aoa Ka 


IS AAS 


999 . Dalam riwayat lain dari Aisyah r.a. berkata: ”Matahari ger- 
hana pada masa Rasulullah saw. Beliau shalat bersama orang-orang, 
berdiri lama kemudian ruku' lama, berdiri lama yaitu mendekati berdiri 
yang pertama, ruku' lama yaitu mendekati ruku' yang pertama. Kemu- 
dian beliau sujud lama. Beliau lakukan dalam raka'at kedua seperti apa 
yang beliau perbuat dalam reka'at pertama. Kemudian beliau pergi dan 
matahari telah jelas. Beliau berkhutbah kepada orang-orang, lalu memu- 
ji Allah dan bersabda: ”'Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda 
dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak gerhana karena meninggalnya 
tidak pula karena hidupnya seseorang. Apabila kamu melihatnya maka 
berdo'alah kepada Allah. Bertakbirlah, shalatlah dan bersedekah.” 
Kemudian beliau bersabda: '' Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak 
ada seseorangpun yang lebih cemburu dari pada Allah terhadap perzi- 
naan seseorang hamba laki-laki atau wanita. Wahai Umat Muhammad, 
demi Allah seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui niscaya 
kamu sedikit tertawa dan banyak menangis.” 


ka ( EPA PEN AI ASN 


. 


BAB 
BERSERU UNTUK BERSEMBAHYANG SUNNAH DENGAN 
BERJAMA'AH APABILA TERJADI GERHANA 


SB NAN PPNI ... 


102 


arum? Ti 2 


P3 Le AP Fed "1 Je , 
TAN KANAN KATA 5 Sasela2 LUX 
1000. Dari Abdullah bin Amr r.a berkata: Ketika mataltiari gerhana 
pada masa Rasulullah saw. dipanggillah Ash shalatu jami'ah (Shalatlah 


dengan jama'ah). 
2239 AI Ah 13 la 
SE AA 2 
BAB 
KHUTBAHNYA IMAM DI WAKTU ADA GERHANA 


| - De EL AG — Yg 
| ea Pj AA APA aa 
Hana 13 derae Pare AE PAN AAN TA Ea aa 
Ds Tara PN EN Pa La 
KPI Tenaga BA 
sha CINA AS Ke 
ET LANANG 


kano 
AAN Hanna NN ES 
La IE BEE EC A2 Sari 3 
EN APAA IS Ana cal 


- 


, SKAN IN 253 2G 


1001. Dari Aisyah isteri Nabi saw., beliau bersabda: ''Matahari 
gerhana pada zaman hidupnya Rasulullah saw., lalu beliau keluar ke 
masjid untuk mengerjakan shalat gerhana. Orang-orang sama berbaris 


KANG 


103 





di belakangnya, kemudian bertakbir, lalu Rasulullah saw. takbir, lalu 
ruku' dengan ruku' yang panjang, kemudian mengucapkan 'SAMI' 
ALLAAHU LIMAN HAMIDAH?”, terus berdiri lagi dan tidak sujud. 
Di waktu berdiri beliau membaca surat yang panjang pula, tetapi di 
bawah bacaan ketika berdiri lama. Kemudian bertakbir dan ruku' yang 
panjang, tetapi di bawah yang pertama kalinya, lalu membaca ''SAMI' 
ALLAAHU LIMAN HAMIDAH RABBANAA LAKAL HAMDU, ke- 
mudian sujud. Kemudian pada raka'at yang terakhir beliau membaca 
seperti apa yang dilakukan dalam raka'at sebelumnya. Dengan begitu 
beliau telah menyempurnakan empat kali ruku' dengan empat kali su- 
jud. Kemudian matahari telah jelas sebelum beliau pergi. Beliau ber- 
kutbah, lalu memuji Allah dan bersabda: "Sesungguhnya matahari dan 
bulan dua tanda dari tanda-tanda (kebesaran. Allah), tidak gerhana 
karena meninggalnya dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Apa- 
bila kamu melihatnya maka shalatlah.' 


LN RA . 
LEAN AS 
LI, API FAO 21 PL SA para 23 , Fa 
(Ta 2 Wp Kas 2 
LN Atma Le ASIA AIA NI KS 
ab sb3s1,3153 F sala aa 9 2 ke jak Ca KA 
PA PA UPT are tar Ae KAA Tenan TEA KUP Aa 
BIN EMES SEN IN S3 
Tn aa 2. 3 CA 3 - II LN "biro LG 
pa mad AIEESI 
“ en Lt oh ya AAL ea 
SESIS PA ES HA ES IS 
ALAN SLIM AG 


AL LN IS NAS KA Mn KL 
— SIBNGAKRRO TI, 
1002. Dari Urwah bin Zubair, bahasanya Aisyah isteri Nabi saw. 


mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah mengerjakan shalat pada hari 
terjadinya gerhana matahari, lalu beliau bertakbir, kemudian membaca 


104 


Mma — 


bacaan yang panjang, lalu ruku' dengan ruku' yang panjang, kemudian 
mengangkat kepalanya dan mengucapkan: ”'SAMI'ALLAAHU Li- 
MAN HADIMAH?”' dan berdiri lagi sebagaimana yang dilakukan se- 
mula, kemudian membaca bacaan yang panjang, tetapi di bawah dari 
bacaan yang pertama. Kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang te- 
tapi di bawah dari ruku' yang pertama, kemudian sujud yang panjang. 
Kemudian mengerjakan raka'at yang terakhir sebagaimana yang diker- 
jakan dalam raka'at pertama, lalu bersalam. Waktu itu matahari sudah 
jelas, kemudian beliau berkhutbah di muka orang banyak, lalu berkata: 
"Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesa- 
ran Allah, tidak gerhana karena meninggalnya dan tidak pula karena 
hidupnya seseorang. Apabila kamu melihatnya maka shalatlah.' 


SA ANN ox 
BAB | 


SABDA NABI SAW.: "ALLAH MENAKUT-N 
5 -NAKUTI 
HAMBA-HAMBANYA DENGAN ADANYA GERHANA" 


Pa bera LI NE ND Nina: 
: ASIAN IS ITE 5 313 An 
—.a 04 CA aa ea OP Rea L ORA 
PER AON PTE Er 2 ea 
JAM Ie Iu 2 
KAA EN AKI 
. F - 
1003. Dari Abu Bakrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ?Se- 
sungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran 


Allah, tidak gerhana karena meninggaln i 
1 ya seseorang. Tet : 
Ta'ala menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan kasar aa 


DLM NATAL SEK pa. 
Ka an 


1004. Dari Abu Bakrah dari nabi saw. ''Sesungguhnya Allah Ta'ala 


menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya.” 


105 





| 233 "a39 Ls - 3 A32 DA 
NI Iisa SANA 
—.. BAB 
MEMOHON PERLINDUNGAN KEPADA ALLAH DARI 
SIKSA KUBUR DI DALAM SHALAT GERHANA . 


. 
II gp, LAIN 


ESA SAYA AE A-.0 
LIA ey KG, 
POLA AA ANN 
SANA GAES 12233 
Gn Kena deank ad Nyas S an 
FE ANA AN 
KEL EIE SERASA 
SEN GAB NI Ts 
SEL RASA KA 
KSEI IK 


(4 Lana 2.0 BELA 


LAIN Bar MA AA - 
aga ALS en NA IG Tas 
dl 0 AP, - 
1005. Dari Aisyah isteri Nabi saw. bahwasanya seorang perempuan 
Yahudi datang kepadanya menanyakan sesuatu. Kemudian perempuan 
Yahudi itu berkata: ''Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur.” 


Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw.: '' Apakah manusia akan 
disiksa dalam kubur mereka?”. Beliau bersabda: ” Berlindunglah 


106 


“2 


dengan Allah dari siksa kubur itu!” Pada suatu pagi Rasulullah saw. 
pergi berkendaraan. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Karena itu, 
waktu dluha beliau telah kembali. Beliau berjalan melewati kamar- 
kamar (isteri beliau). Kemudian beliau berdiri hendak shalat dan berdiri 
pulalah orang di belakang beliau. Rasulullah saw. berdiri lama, kemu- 
dian beliau bangkit lalu berdiri lama, tetapi tidak selama berdiri yang 
pertama, kemudian beliau bangkit lalu sujud, kemudian beliau berdiri 
lama tetapi tidak selama yang pertama, kemudian beliau ruku' lama 
tetapi tidak selama ruku' yang pertama, kemudian berdiri lama tetapi 
tidak selama berdiri yang pertama, kemudian ruku' lama tetapi tidak 
selama ruku' yang pertama, kemudian beliau bangkit lalu sujud dan me- 
nyudai shalat beliau. Sesudah itu beliau menyabdakan apa yang dipe- 
rintahkan Allah: dan memerintahkan orang banyak supaya berlindung 
dari siksa kubur.” 


3 AK Set 
BAB 
LAMANYA SUJUD DALAM SHALAT GERHANA 


LAN KAS PANNSI h.1 


ng TK s 26 LTIS 4 £ 1IL LA 
ANN SI: Gay AAN aa J2 Ita z 


SN bet IP - ar PIN 
2 Aa Ta Tahi 7, PA AN PA “.7J “36 Pe Par 
SESI SLS AAA aga 
Pe 

PN Ket CR Te Ca Pe LT Mp0 2 

: MEN EI E 
1006. Dari Abdullah bin Amr bahwasannya ia berkata: "Ketika terjadi 
gerhana matahari di zaman Rasulullah saw., lalu diserukanlah:  ASH 
SHALAATU JAAMI' AH”, kemudian Nabi saw.-shalat dua raka'at, se- 


tiap raka'at melakukan dua kali ruku', selanjutnya berdiri lagi untuk 
raka'at kedua dan juga setiap raka'atnya dua kali ruku'. Kemudian 


. beliau duduk, lalu matahari terang.” 


107 





TIENS 


BAB 
SHALAT GERHANA DENGAN BERJAMA'AH 


IE ARN AT HA Jo RI sae 
Pa PAN ATA PD MATI MELA NG WA  TAPOAT ENYA 
EA Ne YAN AE MA AYI TP CETI MAN 
BBANPAE SEN ES 
ESA se S3 Si 
TA Si a53 KUE 
REA 3 SIN NS 3 
PAP 2 LG 
Pi ae Tana Paya BE 
IS ASI LI MEA LAS 
BAN ali (dea Kan Bi Ss 
KEL SSI KAS IMS 233 
3 TAS NA PARA Tae CNG 
ed ALA seba 
IS SEN TA AANG 


108 


Sak EA ENYA rt (GA JB A3 
21esi DE In LS SANA RSBI 


Pat Ken 
S3 Dia 
1007. Dari Abdullah bin Abbas ra., ia berkata: "Matahari gerhana 
pada zaman Rasulullah saw., lalu beliau shalat sunnah. Beliau berdiri 
lama yaitu kira-kira cukup untuk membaca surat Al Bagarah, lalu ruku' 
dengan ruku' yang lama, kemudian mengangkat kepala terus berdiri lagi 
agak lama, tetapi tidak selama waktu berdirinya yang pertama, kemu- 
dian ruku' lagi agak lama, tetapi tidak selama ruku'nya yang pertama, 
lalu sujud. Kemudian beliau berdiri untuk mengerjakan raka'at yang 
kedua, berdirinya lama, lalu ruku' dengan ruku' yang lama, tetapi tidak 
selama waktu ruku' yang pertama, kemudian mengangkat kepala terus 
berdiri agak lama, tetapi tdak selama waktu berdirinya yang pertama, 
kemudian ruku' agak lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama, 
kemudian beliau sujud. Lalu selesailah shalat beliau, sedangkan mata- 
hari sudah tampak jelas. Kemudian beliau. bersabda: ”' Sesungguhnya 
matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak 
gerhana karena meninggalnya dan tidak pula karena hidupnya sese- 
orang. Apabila kamu melihatnya maka ingatlah kepada Allah.” Mereka 
(para shahabat) berkata: '”Wahai Rasulullah, kami melihat engkau 
memperoleh sesuatu di tempat engkau, kemudian kami melihat engkau 
menahan?' Beliau bersabda: ”' Sesungguhnya aku melihat sorga dan saya 
memperoleh seuntai, seandainya saya mengambilnya niscaya kamu me- 
makan dari padanya. Dunia tiada lagi. Dan aku melihat neraka, maka 
aku tidak pernah melihat pandangan yang lebih ngeri seperti hari ini, 
dan saya lihat sebagian besar penghuninya adalah wanita.” Mereka ber- 
tanya: '' Karena apakah wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: "Karena 
kekafiran mereka.” Dikatakan: ''Mereka kafir kepada Allah?” Beliau 
bersabda: ''Mereka ingkar terhadap suami dan ingkar terhadap kebaik- 
an. Seandainya kamu berbuat kebaikan kepada salah seorang dari me- 
reka selama setahun penuh, kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak me- 
nyenangkan) sedikit saja ia mengatakan: "Saya tidak pernah melihat 
kebaikan dari padamu.” 


109 





| TP PP NUN 2 
BINA Ih 
| BAB | 
SHALATNYA KAUM PEREMPUAN BERSAMA-SAMA 


ORANG-ORANG LELAKI DI DALAM MENGERJAKAN 
SHALAT GERHANA 
Pa 


itna KARAN G-tn 
LABA AA KE NAN IPO YES PA Au 
| IEEE, BAG MN, 2 
REI MM Ie SER UKA 
BAE ES NE MEA EK Ss : 
— Aenadar) an SAN ELANG 
DEK LES Ga EC 
DAU TAS Ka 
ap, PN magang ma & 
LG PA Inka NIES SANAK TT 


ve 


, 223 - Son 26. Pb an PI AN 
TKA 2 KP TA KAA YAN AN TA TA A 


(ena PA ANA apa PANGAN 
BENSIN SU HI 
LX LEADER 3 ISSN 


Dia LL. 


SAE UREAN Yr Tea 


110 





1008. Dari Asma' binti Abu Bakar r.a. bahwasanya ia berkata: 
”'Aku mendatangi ' Aisyah r.a. isteri Nabi saw. sewaktu terjadinya ger- 
hana matahari. Tiba-tiba orang-orang sudah sama berdiri mengerjakan ' 
shalat gerhana, ' Aisyah pun' berdiri untuk melakukan shalat itu. Aku 
berkata kepada “Aisyah: ''Mengapa orang-orang itu sama berbuat de- 
mikian.?' Aisyah memberikan isyarat ke arah langit dan mengucapkan: ' 
”Subhannallah”, lalu aku berkata: ''Suatu tarida kekuasaan Tuhan." 
"Aisyah berkata bahwa apa yang diucapkan itu adalah suatu kekuasaan 
Allah Ta'ala. Akupun kemudian berdiri, sehingga tampak padaku-apa 
yang tertutup. Sesudah itu aku menuangkan air di atas kepalaku.. 
Setelah Rasulullah selesai mengerjakan shalat, lalu bertahmid dan me- 
muji kepada Allah, terus bersabda: Tiada sesuatupun yang aku belum 
pernah melihatnya, melainkan aku dapat melihatnya sekarang di tem- 


patku ini, sampaipun surga dan neraka. Benar-benar telah diwahyukan 
kepadaku bahwa kamu semua itu betul-betul akan diberi percobaan atau 
fitnah dalam kubur yang semacam itu atau yang mendekatinya dari pada 
fitnahnya si pengembara yaitu Dajjal. Akupun tidak mengerti, apakah 
sama ataukah mendekati saja.” 


Asma' berkata: ” Seseorang dari kamu semua akan didatangkan lalu ke- 


| padanya ditanyakan: ”' Apakah yang kamu ketahui mengenai orang 


ini?” Adapun orang yang beriman atau orang yang mempercayai, aku- 
pun tidak mengerti mana Us antara keduanya itu yakni beriman atau 
mempercayai.” 

Orang yang beriman atau yang mempercayai itu lalu berkata: ”' Ya ada- 
lah Muhammad, Rasulullah saw. Ia datang kepada kita semua dengan 
membawa keterangan-keterangan yang benar serta petunjuk yang lurus. 
Kita lalu mengiyakan ajaknya serta beriman kepadanya dan pula meng- 
ikuti seruannya.”' Kepada orang itu lalu dikatakan: ”' Tidurlah sebagai 
orang yang shalih, kami memang telah mengetahui bahwa kamu adalah 


“seorang yang mempercayainya.” 


Adapun orang munafik ataupun orang yang ragu-ragu akan kebenaran 
ajakan Muhammad, akupun tidak mengerti manakah di antara ke- 
duanya itu (yakni apakah yang munafik ataukah orang yang ragu-ragu). 
Asma' berkata: ”'Orang itu (yakni orang munafik atau yang ragu-ragu 
tadi) berkata: '' Aku tidak mengerti, aku mendengar orang-orang sama 
mengatakan sesuatu, lalu akupun mengatakan seperti kata-kata orang 
tadi.” . 


11 





” 


- 
ta 0133 LG Fa Lo - 
BAB 
ORANG YANG SUKA MEMERDEKAKAN 
HAMBA SAHAYA DI WAKTU ADA 
GERHANA MATAHARI 


SA. sip ig DAR, Aa MEN » Aa. 


- 


sa Dae 


1009. Dari Asma' binti Abu Bakar r.a. berkata: ' Sesungguhnya 


Nabi saw. telah memerintahkan untuk memerdekakan hamba pada ger- 
hana matahari.” 


3 PNG 


| BAB 
SHALAT GERHANA DI DALAM MASJID 


Pa 


BELA SKA as SEKEN AA AN Pa Nah 
2 WII Tt a Tp 3 
aa nya HE man adat 
Ta cabin PG omi ed sae 
PE 1 pan AA Lo PP Peaaja EA ANA | 
AG: Li Ea Sen Gara d5 
MUSI Hee SENIAEENG 
TAK SEA Ru 


112 





NYERI L KEBEIN 
SIN BEN NAN 
ANE SINAR ,k ttauE 


Bi Wa 33 - Pe PPL 
SANA Bana aa aah 
BASIS IA SAS rana YA 


1010. Dari Aisyah ra, bahwasanya seorang perempuan Yahudi da- 
tang kepadanya menanyakan sesuatu: kemudian perempuan Yahudi itu 
berkata kepadanya: ''Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur.” 
Lalu Aisyah ra. bertanya kepada Rasulullah saw.: ” Apakah manusia di 
dalam gubur itu disiksa?” Rasulullah saw. bersabda: ”'Mohonlah perlin- 
dungan kepada Allah dari yang demikian?”. Kemudian pada suatu pagi 
Rasulullah saw. pergi berkendaraan. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. 
Karena itu, waktu dluha (sebelum tengah hari) beliau telah kembali. 
Beliau berjalan melewati kamar-kamar (isteri beliau). Kemudian beliau 
berdiri hendak shalat dan berdiri lama, kemudian beliau ruku' lama, 
kemudian beliau bangkit lalu berdiri lama, tetapi tidak selama berdiri 
yang mula-mula, kemudian ruku' lama, tetapi tidak selama ruku' yang 
pertama, kemudian beliau bangkit lalu sujud, kemudian beliau berdiri 
lama tetapi tidak selama yang mula-mula, kemudian beliau ruku' lama 
tetapi tidak selama berdiri yang mula-mula, kemudian beliau bangkit 
lalu sujud dan menyudahi shalat beliau. Sesudah itu beliau menyabda- 
kan apa yang diperintahkan Allah: dan memerintahkan orang banyak 
supaya berlindung dari siksa kubur”. 


113 





SEA LOL 


BAB 
MATAHARI (DAN JUGA BULAN) ITU TIDAK MENJADI 
GERHANA KARENA KEMATIAN SESEORANG ATAUPUN 
KEHIDUPAN (YAKNI KELAHIRANNYA) 


Ma apa Jaan, NG CAT EPANA ar LM 
v RA MA ITA 1, 5 22 An 


0g 27 


LIL Pal, 
KERROA 5s 

1011. Dari Abu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, 

Matahari dan bulan tidak gerhana karena meninggalnya seseorang dan 

tidak pula karena hidupnya seseorang. Tetapi keduanya adalah dari 


tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kamu melihatnya maka shalat- 
lah.” 


JS. MS BALAS 2 YANY 
Ha baja KENA IE 
AAN An 
en II ABS 
EA KANE Jas Ya 
ANE PPN DI RAN KD ga 5 
» Te aa CBAA 


IBN - SEO 2 PA App ya 


114 





1012. Dari Aisyah, ia berkata: "Matahari gerhana pada masa Ra- 
sulullah saw. Beliau shalat bersama orang-orang, berdiri lama kemudian 
ruku' lama, berdiri lama yaitu mendekati berdiri yang pertama, ruku' 
lama yaitu mendekati ruku' yang pertama. Kemudian beliau sujud lama. 
Beliau lakukan dalam raka'at pertama. Setelah beliau selesai shalat, 
kemudian beliau bersabda: ”'Sesungguhnya matahari dan bulan tidak 
gerhana karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena hidupnya 
seseorang. Tetapi keduanya adalah dari tanda-tanda kebesaran Allah 
yang diperlihatkan oleh-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Apabila kamu 
melihatnya maka bersegeralah untuk mengerjakan shalat.” 


: Te JET NG 


BAB 
BERDZIKIR DI WAKTU TERJADI GERHANA 


BIBIIE DLL SANG N 
pn Manna sat 


y 5.9. an “ 


Sa JA as, ASIA 
ANGE SIA BIA 5 Kn 2 
23 NE ONE SEB 3 Se Sen 
Okta 


1013. Dari Abu Musa r.a berkata: Matahari gerhana, Nabi saw. ber- 
diri dengan terkejut takut giyamat terjadi. Beliau datang ke masjid lalu 
shalat dengan berdiri lama, ruku' dan sujud yang pernah saya lihat yang 
beliau lakukan, dan bersabda: ''Tanda-tanda inilah yang dikirimkan 
oleh Allah, bukan karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena 
hidupnya seseorang. Tetapi Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan- 
nya. Apabila kamu melihat sedikit saja dari padanya maka berlindung- 
lah dengan dzikir (ingat) kepada Allah, berdo'a dan memohon am- 
punan-Nya.” 


115 





aJI PA 3 
SAMA 


BAB 
BERDO'ALAH DI WAKTU TERJADI GERHANA 


Hen ANN SIKAKS 3 2 - AN 
ag IE BA ah AA Hoa 


# 


JA Mina Ba ag Yuta 


a11 Ja LA LA Ys 1 .- 
MEA ATA Pa SA SI Derek 2 ega 
Ags 


Pd 


1014. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: '' Gerhana matahari 
pada hari meninggalnya Ibrahim. Orang-orang mengatakan: 'matahari 
gerhana karena meninggalnya Ibrahim”. Maka Rasulullah saw. bersab- 
: da: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam dari tanda- 

tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena meninggalnya 
seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Apabila kamu 
melihatnya maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah (gerhana) se- 
hingga menjadi terang.” 


SESI LAS AK 
BAB 


UCAPAN IMAM DALAM KHUTBAH GERHANA 
DENGAN MENGATAKAN ' AMMAA BA'DU” 


ARIS LB BEE ro 
La Ka KE LAN Heh 2 
ASI 


116 





1015. Dari Asma”, ia berkata:v”Setelah Rasulullah saw. selesai 
shalat sunnah gerhana, sedangkan matahari telah utuh kembali, beliau 


- lalu berkhutbah, kemudian memuji Allah karena hanya Allah jualah 


yang berhak menerimanya, selanjutnya beliau mengucapkan: '' Amma 


ba'du.” 
Se AAN SG 


BAB 
SHALAT DI WAKTU TERJADI GERHANA BULAN 


LEK IE iftctrs Ha Kalian 
eera SEN AN ANE 


1016. Dari Abu Bakrah r,a., ia berkata: ”Bulan gerhana di zaman 
hidupnya Rasulullah saw., lalu beliau shalat dua raka'at. 


SI ANA 5 Das NA LN 
| DI AE aa ES ea & 
JELAS IAI PA 
MELENAA EY LUA 
& EN "2 SAYA SI AS, kera — 


1017. Dari Abu Bakrah r.a. berkata: ''Kami di sisi Rasulullah saw. 
lalu terjadi gerhana matahari. Nabi saw. berdiri dengan mengenakan 
selendang sehingga beliau masuk ke masjid, lalu kami masuk, dan beliau 
shalat dua raka'at bersama kami sehingga matahari jelas. Lalu Nabi 
saw. bersabda: ''Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana ka- 
rena meninggalnya seseorang. Apabila kamu melihatnya, maka shalat- 


aa 


HTI 





lah dan berdoa'lah sehingga terbukalah apa yang ada (gerhana) yang ter- 
jadi padamu.” 


Ig IS NA 


RAKA'AT PERTAMA DALAM SHALAT GERHANA 
ITULAH TERPANJANG (YAKNI PALING LAMA 
BACAANNYA) 


A11 PP LA Pen nga ay 9 


ag “Ig Wp 5 Ha PL ae WN 
4 "II Ao - “Iga IS 

YG GA - Ipa adan 

Per Angan 


1018. Dari Yahya dari Umar dan Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. 
shalat dengan orang banyak sebagai imam ketika terjadi gerhana ma- 
tahari dengan mengerjakan empat kali ruku' dalam dua raka'at. Yang 
paling dahulu adalah yang terpanjang, lalu disusul dengan yang berikut- 
nya, juga panjang tetapi di bawah yang paling dahulu tadi. 


3253 TA AG" 


'BAB 
MENGERASKAN SUARA KETIKA MEMBACA 
DALAM SHALAT GERHANA 


. Tan MANA GAN AS -1a 


PERAK aa AN Erie MENGAN LAI, 
TAN SIA NE AG 5 


-118 





AAS Eye ira PA PAGAR WAS e 


2 


LA 3 


1019. Dari Aisyah r.a. berkata: '”'Nabi saw. mengeraskan bacaan 
beliau dalam shalat gerhana bulan. Ketika beliau selesai membacanya, 
beliau membaca takbir, lalu ruku' beliau membaca: Sami'allahu liman ' 
hamidah. Rabbana wa lakal hamdu (Semoga Allah mendengar orang 
yang memuji-Nya wahai Tuhan kami, dan hanya bagi-Mulah segala pu- 
ji). Kemudian beliau mengulangi bacaan pada shalat gerhana empat re- 
kaat dalam dua rekaat dan empat kali sujud.” 


0. na LA ea 


BAB 
PERIHAL KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA 
MENGENAI SUJUD AL OUR'AN 
DAN SUNNAH-SUNNAHNYA 


Pn (- 


2 3 WAN LNG aa. 


LI ono 5 YAA PN Cu AI 3 - AA It f 
KEASA Ne ena A3 TE 
3) - ka 22, z Leg ee 
CA pan NA53 da — MEN AB Aa 
No 2g JI 

" PA Nb Asy eta ia 
1020 . Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Nabi saw. membaca 
surat An Najm di Mekah, beliau sujud, dan sujud pula orang yang ber- 
sama beliau selain seorang tua yang mengambil segenggam kerikil atau 


debu lalu diangkat ke dahinya dengan berkata: ”Ini cukup bagiku.” 
Lalu saya melihatnya ia dibunuh dalam keadaan kafir. 


119 





KAA Ke 54 


BAB 
SUJUD DALAM SURAT TANZIL ASSAJDAH 


3 z PA) "3 Su ae 

WII TANGAN ai 

PENUH Maa . - PNG te Na 2 P 

50 PEET Kala Pe ep! Sa 
JEMIANS, 


1021. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw. pada hari 
Jum'at dalam shalat Shubuh membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As- 
sajdah dan Hal ataa'alal insaani.' 


Ne 


my 21 3 


PS SAE 
BAB 
SUJUD DALAM SURAT SHAD 
BAG KATA 
Ka 3 ren “ic. LS | . 
ks . KAA SAN Ls 


1022. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ” Surat Shaad tidak termasuk 
surat yang mengharuskan sujud. Tetapi aku melihat Nabi saw. sujud 
ketika membaca surat itu.” 


120 


- 


Pen arena 


BAB 
SUJUD DALAM SURAT AN NAJMI 


“tsJ pend 3 SPAN Ines 2 £ 
Fa ta ag ML Jaa Aa KA YT 
- at 1 AA - IL K3 
, 5 2 aa Pera 1c 
Sai 45333 ha Yale Ja 

eh 5 .. La C " 

8 | ap LL 13 
1023. Dari Abdullah ra. bahwasanya Nabi saw. membaca surat An 
Najm, beliau sujud, dan sujud pula orang yang bersama beliau. Kemu- 
dian ada seseorang dari kaum tersebut mengambil segenggam kerikil 


atau debu lalu diangkat ke dahinya dengan berkata: '"'Ini cukup bagi- 
ku.” Lalu saya melihatnya ia dibunuh dalam keadaan kafir. 


AED AGS GAN EL, 
BAB 


SUJUDNYA ORANG-ORANG ISLAM BERSAMA-SAMA . 
DENGAN ORANG-ORANG MUSYRIK 


MEA Tana #1 IJIN Lo ELANG 
4814 NG Oka p SA) ma se Tana Aa 
GE Saka Wal Ma, . SL I 
21 
: pr 
1024. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. sujud pada surat 


An Najm dan bersama beliau sujudlah orang-orang musyrik, jin dan ma- 
nusia. 


P3 SO KPD PG "IA 


YA 2255 Saba in 


121 





BELAKA 


BAB | 
ORANG YANG MEMBACA SAJDAH DAN IA TIDAK BERSUJUD 
(YAKNI TIDAK SUJUD TILAWAH) 


PA TDR a 
Gank 


1025. Dari Zaid bin Tsabit r.a. bahwasanya ia membacakan atas 
Nabi saw. surat An Najmi dan beliau tidak sujud pada surat itu. 


2S AVANTA Naa 2 


BAB 
BERSUJUD DALAM SURAT AL INSYIOAO 
YAKNI IDZAS SAMAA-UN SYAOOAT 
naa ANN 4 


AAN Nisan, BA IIE AYI 
Tenan Ly. PEDANG £ 4 ta bereaa 


- 


| KAI 3 Ia ea 


1026 . Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia membaca Idzas-sama- 
un syaggat, lalu ia sujud padanya. Maka dikatakan kepadanya tentang 
itu, lalu ia menjawab: "Seandainya saya tidak melihat nabi saw. sujud 


niscaya saya tidak sujud.” 


LAN EA 


Pd 


| BAB 
ORANG BERSUJUD KARENA SUJUDNYA ORANG MEMBACA 


KIE AE bhs “xv 


122 





. 2 J an Pa 

G- 23010231 LAU G4 (le 29. 
SS Nam 9 Koran s (30, — 
La 23 


Amerta 3 aku 


1027. Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. membacakan surat 
kepada kami yang di dalamnya ada ayat sajdah maka beliau sujud dan 
kami sujud pula sehingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan 


tempat dahinya. | 
SKA ANA LE 


BAB 
BERDESAK-DESAKNYA MANUSIA KETIKA IMAM 
MEMBACA SURAT YANG DIDALAMNYA 
ADA AYAT SAJDAH 


BP Daan an SS AKN 


3 Le yan, AJA JI PA GAGA 5. 
ME EN TANAM HE ATA POKAYI Pee Uara ra 
Paha 


IIA TAN “3, 4 12 - AP 
KEK “bas Avereoa LIS 


1028. Dari Ibnu Umar, ia berkata: ''Nabi saw. membacakan surat 
kepada kami yang di dalamnya ada ayat sajdah sedangkan kami berada 
didekatnya, maka beliau sujud, dan kami sujud pula. Maka kami ber- 
desak-desakan sehingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan. 
tempat dahinya.” 


“La £- & 1 2 Pi 
SE KA nek 
BAB 


ORANG YANG BERPENDAPAT BAHWASANYA 
ALLAH AZZA WA JALLA TIDAK MEWAJIBKAN 


BERSUJUD TILAWAH 
Te 3 TE Da DA Aan ya 


123 





KAN Ape - Haa Gara 24 ET aNa Oni 
Agneta Ha AAS 5: lang KENA 
engan SO 
JAE AL BE MANA JE3LW A 
Pen bara « LN IM PA Pata MARET P3 
Hn Dn PRE, Peka tea pe 


“4 Ii Meng 


1029. Dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair At Taimiy. Abu Ba- 


kar berkata: ''Rabi'ah adalah termasuk golongan orang-orang yang ba- 
ik. Persoalan ini adalah di waktu Rabi'ah hadir di tempat Umar bin 
Khaththab ra., yang pada saat itu Umar bin Khaththab membaca surat 
An Nahl dan setelah sampai pada ayat sajdah, ia lalu turun ke bawah, 
kemudian bersujud dan orang-orangpun semua ikut sujud pula. Demiki- 
anlah keadaannya sehingga datang pulalah hari Jum'at yang berikutnya. 
Pada hari itu juga Umar membaca surat An Nahi lagi, tetapi setelah 
sampai pada ayat sajdah, ia berkata: '” Wahai manusia, sesungguhnya 
kita ini diperintah bersujud tilawah jika sudah sampai pada ayat sajdah. 
Maka barangsiapa yang sujud berarti dia telah melakukan suatu yang 
benar, dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak berdosa.” Umar 
sendiri tidak mengerjakan sujud tilawah. 

Nafi' menambahkan: "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan menger- 
jakan sujud itu, melainkan kalau kita mau melakukan. Artinya jika kita 
mau bersujud juga bagus dan kalau tidak, maka itu pun tidaklah ber- 
dosa. 


124 





BAB 
ORANG YANG MEMBACA AYAT SAJDAH DALAM 
SHALAT LALU IA BERSUJUD TILAWAT 


GA alas. Weiaa Ax. 
Lag LE ME akal LES TA LEENANI 
SANA Sa II TAP La Pe PAN LAIN 


1030. Dari Abu Rafi', ia berkata: ''Aku shalat bersama Abu 
Hurairah yaitu shalat 'Isya”, lalu ia membaca surat al Insyigag, seterus- 
nya ia bersujud.” Aku lalu bertanya: "Sujud apakah ini?” Abu Hurai- 
rah menjawab: '” Aku melakukan sujud semacam ini ketika di belakang 
Abdul Oasim (yakni Nabi Muhammad saw). Jadi aku terus mengerjakan 
sujud tilawat tersebut sehingga aku bertemu dengan Allah nanti (yakni 
sampai datangnya ajal kematianku nanti).” ' 


AON AN Ki LAS 


BAB 
ORANG YANG TIDAK MENDAPATKAN TEMPAT 
BERSUJUD DISEBABKAN BERJEJAL-JEJAL 
ATAU SESAKNYA TEMPAT 


Pl me ergh Ie Na Naa AN 
Me MG ane 
Persrd Para 3, 1 , Pera 


1031. Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: ''Nabi saw. itu membaca 
surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, lalu beliau sujud dan kita pun 
bersujud, sehingga ada orang di kalangan kita yang tidak memperoleh 
tempat untuk meletakkan dahinya. 


125 





JS KAS 


BAB 
PERIHAL KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA 
MENGENAI MENGOASHAR SHALAT DAN BERAPA 
JARAK JAUHNYA BOLEH MELAKUKAN OASHAR 
SMALAN ITU 


apa Ku JEKGES Naa Ng -ANY 
. 3 aa Ta Kan, 


9 le 
— Kang 


1032. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Nabi saw. menetap selama 
sembilan belas (hari-pen) dengan menggashar. Oleh sebab itu, jika kita 
. bepergian dan bermukim selama sembilan belas hari, maka kitapun me- 
ngerjakan shalat gashar saja, tetapi jika lebih dari waktu itu, maka kita 


h menyempurnakan shalat sah 
tega pan AG vS TNLYY 


WA 


CE 


Keptrg 


HE penang dna 


» £ 4. LAN “ Aru 1 SAS z-— 
KE JEREEAELA LG IN SS 
ya 
1033. Dari Anas r.a. kami keluar bersama Nabi saw. dari Madinah 
ke Mekkah. Beliau shalat dua raka'at sehingga kami pulang ke Madinah. 
Dikatakan kepadanya: ''Kamu tinggal di Mekkah!”' Ia menjawab: ''Ka- 
Ini tinggal di sana selama sepuluh (hari — pen). 


“ arah - 

: PN TAN 

. BBB 
“ALAN Di MINA 


nga esa. JELLA Los Banaa Axt 


126 





23 2, , 


yaa S3 Pen Grpur 
| EA 


1034. Dari Abdullah r.a. ia berkata: Saya shalat dua raka'at di Mina 


— bersama Nabi saw., Abu Bakar, Umar dan Utsman pada permulaan pe- 


merintahannya kemudian ia menyempurnakannya ( empat rekaat). 


Ae NA: Da PA x0 


1035. Dari Haritsah bin Wahbin r.a. berkata: Nabi shalat dua reka- 
at bersama kami dengan mengikuti apa yang di Mina. 


BN PLAY Taka pa 3S AKA 
9 "4 


PELAN ASI NE 
Pavani Ke ame uan SA 
KEIAA 3 HKG Hen Tt 
JELAS AO Ea pA Pai WI: TN 
F3 5 , Aha mala 


1036. Dari Abdurrahman bin Yazid berkata: ”' Utsman pernah sha- 
lat bersama kami di Mina empat raka'at.” Kemudian hal itu diberitakan 
kepada Abdullah bin Mas'ud, ia minta diulangi. Kemudian ia berkata: 
''Saya shalat dua raka'at bersama Rasulullah saw. di Mina, saya shalat 
dua raka'at bersama Abu Bakar ra. di Mina dan saya shalat dua raka'at 
bersama Umar di Mina. Barangkali empat raka” at dengan dua raka'at 
yang tetap.” 


“Uu 


pad 


127 





Ia 
An Anta TN ae AG 
| .BAB | 
BERAPA LAMA NABI S.A.W BERMUKIM 
DALAM HAJINYA 


| an SRS MEI AKN 
SS AAS Tek Ka Enya aka RATA sada 
Si Pd EN rae 


1037. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. dan para sahabat- 
nya datang di Mekkah pada waktu Shubuhnya hari tanggal empat bulan 
Dzulhijjah dengan mengucapkan talbiyah dengan tujuan mengerjakan 
haji. Kemudian beliau menyuruh mereka supaya ibadah yang sedang me- 
reka kerjakan itu dijadikan ibadah 'umrah saja, kecuali orang yang 
membawa binatang ternak yang dapat disembelih untuk bertagarub ke- 
pada Allah.” 


AAA YEN IA AAN, 
Aap 233 
BAB 


BERAPA JAUHNYA JARAK BEPERGIAN 
UNTUK DAPAT MENGOASHAR SHALAT 


EPA (5 s1 AAN Pen, . 
Kena WEI EN DES NA 
at... 
LESAI AE BI: J8 
1038. Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Nabi saw. bersabda: ”'Ja- 
nganlah seorang perempuan itu bepergan sampai tiga hari, melainkan 


disertai oleh mahramnya. 2? 


128 





ac ka 4 AN LN | 
SANA JET BAN AN 
TA “Z 1- 3 
KAN, Ayam Abu 3 Pp! abi 15 
2 SEN 9 
1039. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: ”' Tidak 
halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir un- 


tuk bepergian perjalanan sehari semalam tanpa ada muhrim (seorang 
yang haram dinikah/menikah).” | 


ca . sagu ' 
“Kap ya ya AA 5 Sa AP 
—— BAB 


MENGOASHAR SHALAT APABILA TELAH KELUAR 
DARI TEMPAT TING CAENYA 


Ia Kania BLS NS Xt 
| KA ET aniP Peran 


1040. Dari Anas r.a, ia berkata: “Aku shalat Dhuhur bersama Nabi 
saw. di Madinah empat rekaat dan di Dzulhulaifah dua raka'at.” 


RA 


KARENA DN AA 
PA NATA AO WAS PETRA 

TN Hae 5 BUSA SAY 
SDI 


1041. Dari "Aisyah r.a, ia berkata: ”'Shalat itu pada pertama kalinya 
difardlukan adalah dua raka'at, kemudian untuk shalat di waktu be- 


129 





pergian ditetapkan apa adanya (yakni dua rakaat) sedang untuk shalat 
yang tidak sedang bepergian dijadikan sempurna.” 

Zuhri berkata: ''Aku pernah bertanya kepada 'Urwah: "Lalu bagai- 
manakah dengan keadaan 'Aisyah mengapa beliau menyempurnakan 
shalatnya (yakni di waktu bepergian tetap mengerjakan empat rekaat)?” 
'Urwah lalu berkata: ”'Beliau itu mentakwilkan sebagaimana halnya 
Utsman juga mentakwilkannya.”” 


- 2 LA. CAN - 
$ EYE MEN AAU 


BAB 
SHALAT MAGHRIB TIGA RAKA'AT 
DALAM BEPERGIAN 


IP SU A Lt, JSIS Na 
AAN TPE AN SAAT Per Fter A 

pengen HL SEMEN HN TES 
TILAS 


| 1042. Dari Abdullah bin Umar r.a. ia berkata: ” Aku melihat Ra- 
sulullah saw. apabila tergesa-gesa untuk berangkat dalam bepergiannya 
beliau mengakhirkan shalat Maghrib, kemudian menjamak shalat ' 
?'Isya'. ”, 
Salim berkata: ''Abdullah mengerjakan seperti itu pula kalau tergesa- 
gesa hendak berangkat bepergian.” 


“ a. jg , Hn L 2 . . Pa 
Pr ANN TEMAN SS HT Pet, ag NN 
. NI Ki L . | Su ee Kan 
AA EA, Alia 
1043. Dari Ibnu Syihab, ia berkata: ”'Salim berkata: ''Ibnu Umar 


r.a itu menjamak antara shalat Maghrib dan shalat 'Isya” di Muzda- 
lifah.” 


130 








4 5 3 « 0 23 pe 5 
sndagi Kn Se AA pan SEA Sae Att 
GA . pp? . 
Ssnga33 SN Lena KAS kaka 
DD A5 ta PI - “33 wa Sa 
IS PA alas: WAN BE EAN 2 FAG 
0 . 4 kn Lt “Na 
JA Pon AI RI $ 
1044 . Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: saya melihat Nabi saw. 
apabila tergesa-gesa dalam perjalanan beliau akhirkan Maghrib. Beliau 


shalat tiga raka'at kemudian salam. Beliau diam sejenak sampai beliau 


tidak membaca tasbih setelah Isya? sampai beliau bangun jauh di tengah 
malam. : 


HER da 


BAB 
SHALAT SUNNAH DI ATAS KENDARAAN DAN 
KE ARAH MANA MENGHADAPNYA KENDARAAN ITU, 
KE ARAH ITULAH ORANG YANG BERSEMBAHYANG 
SUNNAH ITU MENGHADAP 


AA. IE Se em Ea Nb 


- A0 2S Edan Ia Val enak 


1045. Dari Abdullah bin 'Amir dari ayahnya, ia berkata: '” Aku 
melihat Nabi saw. shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke 
mana saja kendaraannya itu menghadap.” 


7, LC, a. # P4 aa 
PAI 34 SAN, A Wae Aas AA 
2. - 3 ne AYI Tan 2 
PAKAN Yel Vape 
1046 . Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Nabi saw. shalat sunnat 


dan beliau berkendaraan dengan tidak menghadap kiblat: 


13. 








KE AGAa MANA See Atv 
a83 Ie SS ng 5 AI Pigala k 


1047. Dari Nafi”, ia berkata: Ibnu Umar r.a. shalat di atas ken- 
daraannya dan mengerjakan shalat witir di situ yakni tanpa menghadap 
kiblat), lalu ia memberitahukan bahwasanya Nabi saw. juga mengerja- 
kan seperti itu.” 


£- 


» » par 5 Pa . Ya 
ANE LM LE 


BAB 
MEMBERIKAN ISYARAT DI ATAS KENDARAAN 


Z #4 ai 


Pa ka» JG 2 DI SS NA 
2 Bale BAN 


... 
Ka 2) 


23 ren ata TAN 133. San 


1048. Dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: '' Abdullah bin Umar 
r.a. shalat di atas kendaraannya, ke mana saja kendaraan itu merruju ia 
terus mengikutinya dan ia memberikan isyarat jika hendak berpindah 


rukun. 
Abdullah menyebutkan bahwasanya Nabi saw. juga mengerjakan demi- 
kian itu (yakni memberikan isyarat). 


BAB 
TURUN DARI KENDARAAN UNTUK MENGERJAKAN 
SHALAT WAJIB 


Pe darata 


LSI SE An AESG ta 


132 





KN Han CI Ina Kake 


NIA 


Ear tari NN ar 33 
0g Tinta 3 


1049. Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: ” Aku melihat Rasulullah 
saw. dan beliau berada di atas kendaraan dan mengerjakan shalat sun- 
nah. Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya jika berpindah dari 
rukun satu kepada yang lain. Dan beliau tidak pernah melakukannya 
pada shalat yang diwajibkan.” 


Pn ARA 


Jaan Are KAI Ne Ao: 
42 ia yet AAA A5 Aas 


- 


3 Ka Te sa, AN 
Sai patas Safa 


222 
| 


1050. Dari Ibnu Syihab, ia berkata: ”'Salim berkata: Abdullah bin 
Umar itu shalat di atas kendaraannya di waktu malam di waktu sedang 
bepergian. Ia tidak memperdulikan ke arah mana wajahnya menghadap. 
Ibnu Umar berkata: ''Rasulullah saw. shalat di atas kendaraannya 
dengan menghadap ke arah manapun kendaraannya itu menuju, dan be- 
liau mengerjakan shalat witir di atas kendaraannya hanya saja beliau 
itu tidaklah melakukan shalat yang diwajibkan.” 


OKI ENEAA daa AO 


JANIN AI 


133 








Ha Is 


1051. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi saw. itu shalat di 
atas kendaraannya dan menghadap ke arah timur. Apabila beliau hen- 
dak mengerjakan shalat yang diwajibkan lalu turun dari kendaraannya, 
kemudian menghadap ke arah kiblat.” 


MAP BAG 


BAB 
SHALAT TATHAWWU' (SUNNAH) DI ATAS KELEDAI 


1”. 


Ie NG SE Raga Mr 
Iya andal 427 BA SAN 
RAYA SE A2 AAN 


SD Apel #. Ta Asa taman Da 
Naga NANGA 0 3 SNI 
ASI 
: 1052. Dari Anas bin Sirin, ia berkata: '' Kami menemui Anas bin 
Malik ketika datang dari Syam, lalu kami berjumpa dengannya di desa 
Ainut Tamar. Aku melihatnya ia shalat di atas keledai, dan wajahnya di 
sebelah kiri kiblat, kemudian aku berkata: '' Aku melihat kamu shalat 


tanpa menghadap kiblat.” Ia berkata: '”Seandainya saya tidak melihat 
Nabi saw. melakukannya, niscaya saya tidak melakukannya.” 


2 - - 2012 Pa 
Jasa LA SARA ve 


” 


Ea es SELATAN 
ana LEARN 3 


134 





1053. Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Saya menemani Nabi, dan saya 
tidak melihat beliau membaca tasbih didalam perjalanan. Allah Ta'ala 
berfirman "Sesungguhnya dalam diri Rasulullah contoh yang baik ba- 
gimu sekalian.” 


en NP JA Ap A-ot 
5 5yEs Aas NK aa 


23 “3 '2 (RE En 
KANG Oles 


1054. Dari Ibnu Umar, ia berkata: ”' Aku pernah menemani Bai 
lah saw. dalam suatu perjalanan. Tidak lebih dari dua raka'at beliau 
shalat selama dalam perjalanan itu. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan 
Utsman r.a” 


5 YA 3 33 BE AA BEI NA 
| Pa aras, SANA 


BAB 
ORANG YANG SHALAT TATHAWWU' DALAM 
BEPERGIAN, AKAN TETAPI BUKAN SHALAT RAWATIB 
SEHABIS SHALAT FARDLU ATAUPUN SEBELUMNYA 


HA Be aeranenib EA: gAn8 A- 60 
AKB Kasie kana SEA 

Oa Ap Date -. 

BE AS ASIA 


10S$S. Dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: Tiada seorang pun yang per- 
nah memberitahukan kepada kami bahwasanya Nabi saw. mengerjakan 
shalat Dhuha, selain Ummu Hanik. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya 
"Nabi saw. itu pada hari dibebaskannya kota Mekkah itu beliau mandi di 


4 


135 








rumah Ummu Hanik, kemudian shalat sebanyak delapan reka'at. Aku 
belum pernah melihat beliau mengerjakan shalat yang keadaannya lebih 


ringan dari pada apa yang beliau lakukan pada waktu itu. Namun begitu . 


beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya. 
cara yA aa 
daan Kasat abis Saka: AT Xia ADA 


Te PE NU aa Ga Kan 


1056. Dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah r.a. bahwasanya ia me- 
lihat Nabi saw. shalat sunnat di malam hari dalam perjalanan di atas 
punggung kendaraan beliau, ke mana saja kendaraan itu menghadap 


2 J5 Laad Kah g |£ 210) - 
ea An AS Wp Sure A-DV 
III LA 51 & Fa A3 t- 
3 ap da3 IE ada EA 1 ra, 
p, J P3 3" “. 
AS Fa Ala 
10S7 . Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw. shalat sun- 
nah di atas punggung kendaraannya dan menghadapkan mukanya ke 
arah manapun kendaraannya itu menuju. Ia memberikan i isyara:. dengan 


kepala setiap berpindah dari satu rukun ke rukun lain. Cara shalat 
demikian itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. 


bana Tag (adan 
BAB 


MENJAMAK SHALAT DALAM BEPERGIAN 
ANTARA MAGHRIB DAN 'ISYAK 


Pe PPn Ten ANWACaT BNP KASN AA 
JAM ay KI aon sr 


1058. Dari Salim dari ayahnya, ia berkata: ”'Nabi saw. itu men- 


136 





jamak saka a shalat Maghrib dan "Isyak bila dianggap sangat penting 
perjalannya itu.” 


5 Ne AG Kera AP sl5e Asag 
MAN KAK Teten Haa 


1 AN 2 Pa IP RIP . 
»8 ag 9 S3 Aa, 
1059. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: ''Apabila Rasulullah saw. da- 


lam perjalanan maka beliau menjamak antara Zhuhur dan Ashar, dan 
beliau menjama' antara Maghrib dan Isya”. 


MEN PN aan Nas ROG 


BAB 
APAKAH BERADZAN DAN BERIOAMAH JIKA 
MENJAMA' ANTARA SHALAT Nang DAN ISYA' 


Pan pah Sh: SE RR Pon AR 
PASS Xt RAN Ka si -a asah lo 


33, 


Kei 233 HN MENGAN AA 
uts ALAN SANA AKA 
Keenam PLANT 
| ja SMAN EN 


en 

1060. Dari Abdullah bin Umar r.a Lia berkata: ''Saya melihat Ra- 
sulullah saw. apabila tergesa-gesa dalam perjalanan beliau akhirkan 
shalat Maghrib, sehingga beliau menjama' antara Maghrib dan Isya.” 
Salim berkata: ''Abdullah bin Umar juga mengerjakan demikian itu 
apabila tergesa-gesa dalam perjalanan. Ia mengerjakan shalat Maghrib 
tiga raka'at kemudian salam. Dia diam sejenak sampai masuk Isya" lalu 


137 


EN —————————— 


at kemudian salam, dan dia tidak membaca tasbih 


dia shalat dua raka' uh di Ba malam.” 


setelah Isya' ia dia bangun ja 


BD A3 sz ge Au 
Ha Ca Bi Ja dai aa “ 
Ta “1 nz PN 


- Ca sa aa 
bahwasanya Anas berkata nh 


1061. Dari Ubaidillah bin Anas dua shalat di waktu bepergian, 


Rasulullah saw. menjamak antara ke Ki 
yaitu shalat Maghrib dan shalat 'Isyak. 


Pal Ba ad HER G 


KTU 
LUHUR SAMPAI WA 
IRKAN SEAT “'D Ni 
NA APABILA BEPERGIAN SEBELUM MATAH 

- CONP One KE BARAT 


KMK KAM NN 
» 


PSA Na s Mang 


Pa Tea 


SAID ANYER Lg 
' BAB 


n Ta r.a. ia berkata: Se kmpala Nabi - 
condong ke Barat (sebelum Zhuhur), di- 


har kemudian dijama'- 

halat Zhuhur hingga As 

Aa an aa apabila matahari telah Aa 
nang lebih dahulu, sesudah itu baru beliau menaiki kendar 


LAN : MENU Fegaka 
BAB 
ONG 
APABILA BEPERGIAN SESUDAH MATAHARI ConD 
T, BELIA 
ii PALU MENAIKI KENDARAANNYA 


II EA Ao AT 


1062. Dari Anas s bi 
berangkat sebelum matahari 


.138 








pa 224 35 LG Lea 33 
S1 Aa. 2 S3 ZASIA Bada aya 
Fs 35 NI NP Aa 
banda (EN 

1063. Dari Anas bin Malik, ia berkata: ” Apabila Rasulullah saw. 
berangkat sebelum matahari condong ke Barat (sebelum Zhuhur), diun- 
durnya melakukan shalat Zhuhur hingga Ashar, kemudian turun dari 
kendaraannya, lalu menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar itu. Apa- 


bila matahari telah condong sebelum beliau berangkat bepergian, maka 
beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki kendaraannya.” 21 


KE HIra aer 


- BAB 
SHALATNYA, ORANG YANG DUDUK 


Aa: MA SAE Ang 
AE sa paman sia 
aa SANA NI: IE SAYA 
Ki FI PE DA Ba 
25 


1064. Dari Aisyah, ia Berkala: "Rasulullah saw. shalat di rumah 


, sambil duduk ketika beliau sakit, dan orang banyak shalat di belakang- 
- nya sambil berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka supaya 


mereka duduk. Ketika telah selesai shalat beliau bersabda: ?'Sesungguh- 
nya imam itu diadakan untuk diikuti. Apabila dia ruku', maka ruku' 
pulalah kamu - apabila dia bangkit, maka bangkit pulalah kamu.” 


Sajeab:5 33 is “Jet NP AANG AT 


139 





katak Na 7 RN Ed ANK Pad 31 
LA e Td #3 Z SAE 2 IN 
| aa alatas 
A 3 | “z 3 an — 2 Ka 251 
JI ye — PSP, 
(Pang bg anyar 
3 ag » 
KAN, & | 
1065. Dari Anas, ia berkata: ” Rasulullah saw. jatuh dari kuda dan 
luka di sebelah kanan. Karena itu kami pergi mengunjungi beliau. Ketika 
waktu shalat tiba, beliau shalat sambil duduk, maka kami pun shalat 
pula sambil duduk. Setelah selesai shalat beliau bersabda: ”'Sesung- 


guhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka 
takbir pulalah kamu. Dan apabila dia mengangkat kepala maka angkat 


pula kepalamu. Dan apabila dia membaca: 'Sami'allaahu liman hami:- 


dah', man bacalah: 'Rabbana walakal hamdu'.” 
Ta 2 ye ay 
Iwa ed: II Sati 8 bah AM 
JANIN A ANA 
ao. 3 aj PPP RP aOP2 Na 
SANA As xe t3 Ja sip Hc 
MAN SEL IA 


1066 . Dari Imran bin Husain dan dia adalah seorang yang terkena 
penyakit bawasir, ia berkata: '' Aku bertanya kepada Rasulullah saw. 
perihal orang yang shalat duduk.” Beliau bersabda: ”' Orang yang shalat 
berdiri, itulah yang paling utama. Dan orang yang shalat duduk, maka 
pahalanya seperdua pahala shalat berdiri. Dan orang yang shalat tidur 
(berbaring), maka pahalanya seperdua pahala orang yang shalat du- 
duk.” 





AA LG 
BAB 


SHALATNYA ORANG SAMBIL DUDUK DENGAN 
MEMBERIKAN ISYARAT 


LNG TELITI SS HL Se Aa 
JSI IE INN AiaIa MPA IA AKAN 
ISA MA Ah AON BATAN sasa 

SANA Sa 


1067. Dari Imran bin Husain dan dia adalah seorang yang terkena 
penyakit bawasir, ia berkata: '" Aku bertanya kepada Nabi saw. perihal 
orang yang shalat duduk.” Beliau bersabda: ”' Orang yang shalat berdiri, 
itulah orang yang paling utama. Dan orang yang shalat duduk, maka pa- 
halanya seperdua pahala shalat berdiri. Dan orang yang shalat tidur 
(berbaring), maka pahalanya seperdua pahala orang yang shalat duduk 
di sisiku sambil berbaring di sini.” 


SRK 


BAB 
ORANG YANG TIDAK KUASA DUDUK, MAKA BOLEH 
BERSEMBAHYANG DI ATAS LAMBUNGNYA 
II ” (Z 0 
IA Ie Taken NAS AAA 


se Ka Aa aah aa 


01 PS 


Ll pkn ZA S6 Ke ah 5g 


1068. Dari Imran bin Husain r.a berkata: Saya menderita bawasir 
(ambien) lalu saya tanya kepada Nabi saw. tentang shalat. Beliau ber- 
sabda, ''Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan du- 


“duk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring.” 


141 





gd bada SUN 3x3 C2 2. 
RUSA 


BAB 
JIKA SHALAT DENGAN DUDUK LALU SEHAT KEMBALI 
ATAU MERASA TUBUH ADA RINGANNYA YAKNI 
| PENYAKITNYA BERKURANG, MAKA 
MENYEMPURNAKAN YANG MASIH TERTINGGAL 
YAKNI DENGAN BERDIRI 


2 


SALMAN GANGA Da 


& 


ea . J3. 2. | 4 v v1) “2 
SEN AYI MS FA TANI Ir 
PA Kat 5 


2 ? TAS an AN AAL A5 
SA AT 5 SID) Sia An aa il 


C1 CM Uk KUKU Ta “A, 
SEA GNI 


1069 . Dari Aisyah ibu kaum mu'minin r.a. bahwasanya ia tidak per- 
nah melihat Nabi shalat malam dengan duduk sampai beliau tua. Beliau 
membaca dengan duduk, sampai apabila beliau ruku' maka beliau ber- 


diri, lalu beliau membaca sekitar 30 ayat atau 40 ayat kemudian ruku'. 
HPA EN KAMI NA ay. 
PENARI Asal 

ERA STEP 


LN Ne LABA ni 
AKA BE ra SIA 3 LI NG 


1070. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. shalat sambil du- 
duk. Apabila bacaannya tinggal kira-kira tiga puluh atau empat puluh 
: ayat beliau berdiri dan meneruskan bacaannya sambil berdiri, kemudian 
beliau ruku' dan sesudah itu sujud. Pada raka'at kedua beliau melaku- 
kannya seperti itu. Apabila beliau telah selesai shalat, maka beliau me- 


142 


noleh. Jika saya jaga beliau bercakap-cakap dengan saya, dan jika saya 
tidur maka beliau berbaring.” 


Ne Ke Ana feat 


"NX 
N 


BAB 
SHALAT TAHAJJUD DI WAKTU MALAM 
DAN FIRMAN ALLAH 'AZZA WA JALLA: 
?' DAN DARI SEBAGIAN WAKTU MALAM 
MAKA BERTAHAJJUDLAH SEBAGAI SHALAT 
SUNNAH UNTUKMU” 


DI JG AA AESS A 
ESA NAN Enya GAN Ale 


- » 
- 


.I- NS P ITv -.. . NG 2. ) . PP 
SISA AT SS AAA 
La Pit KAL AL Doprn Ne bafath 
SENANG Le oa 
Ryan 3 32 4 DL, 5 An. Lp? . 
SUN AN IE EN A21, 
.. g PJ 2D Pa - ea Red - 
CI EN Fera fa aa 
mal GAS Seal KEESAN 
LUANGKAN Ly a.n na 
RAD AA UNAS D3 LA 
LAI 2205 SM AA 2. 1.2 TP AN 
MIL Lt Lan gr” Le 213 01 yabag 
ENI ANE LG Aahi HI LA 
1071. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Apabila Rasulullah saw. ba- 
ngun di malam hari beliau selalu bertahajjud. Beliau berdo'a: ”'AL- 
LAAHUMMA LAKALHAMDU ANTA OAYYIMUS SAMAAWAA- 


TI WAL ARDLI WA MAN FIIHINNA WALAKAL HAMDU LAKA 
MULKUSSAMAAWAATI WAL ARDLI WALAKAL HAMDU AN- 


143 





TAL HAOOU WAWA'DUKAL HAOOU WALIOAA-UKA HAO- 
O@UN WAOAULUKA HAOOUN WAL JANNATU HAOOUN WAN- 
NAARU HAOOUN WANNABIYYUUNA HAOOUN WAMUHAM- 
MADUN SHALLALLAAHU ALAIHI WA SALLAMA HAOOUN 
WASSA-'ATU HAOOUN . ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU 
WA BIKA AAMANTU WA 'ALAIKA TAWAKKALTU WA ILAIKA 
ANABTU WABIKA KHAASHAMTU WA ILAIKA HAKAMTU 
FAGHFIR LII MAA OADDAMTU WAMAA AKHKHARTU WA- 
MAA A'LANTU ANTAL MUOADDIMU WA ANTAL MUAKHEHI- 
RU LAA ILAAHA ILLAA ANTA AU LAA ILAAHA GHAIRUKA 
WA LAA HAULAA WA LAA OUWWATA ILLAA BILLAAHI.” . 
(Wahai Allah, bagiMu segala puji, Engkau penegak langit, bumi dan apa 
yang ada padanya. BagiMulah segala puji. Engkaulah raja langit, bumi 
dan apapun yang ada padanya. BagiMulah segala puji, Engkaulah Yang 
Maha Benar, janjiMu itu benar, bertemu denganMu adalah benar, fir- 
manMu itu benar, sorga itu benar, neraka itu benar, para Nabi itu benar, 
Muhammad itu benar, dan Oiyamat itu benar. Wahai Allah hanya kepa- 
daMulah saya berserah diri, kepadaMu saya beriman, atasMu saya ta- 
wakkal, kepadaMu saya kembali, denganMu saya mengadukan tentang 
permudahan untuk diadili dan kepadaMu saya berhukum, maka am- 
punilah dosaku yang telah lampau, yang kemudian, yang saya sembu- 
nyikan, dan yang terang-terangan, Engkaulah yang mendahulukan dan 
Engkaulah yang mengemudiankan. Tidak ada Tuhan melainkan Eng- 
kau, atau tiada Tuhan selainMu, dan tidak ada daya upaya dan kekuat- 
an melainkan dengan (pertolongan Allah). 


JG co 
BAB 


KEUTAMAAN MENDIRIKAN SHALAT SUNNAH 
DI WAKTU MALAM 


BIN JEANS xv 
AN AN EM AIApal Na 
LIGA AG TEA An aa K3 


144 





“Ann AA $ an tebet na R7 
TS ia PEN BEA LP 


SI AAS be SS ASI 
PINBAIKEIE. EN eh AIA 
EN AB Aga 
SEA ISINYA ISIS, 
TEMAN 


1072- Dari Salim r.a., ia berkata: Seorang pada masa Nabi saw. 


“apabila ia mimpi maka ia mengisahkannya kepada Rasulullah saw. Saya 


berangan-angan untuk mimpi, lalu saya kisahkan kepada Rasulullah 
saw. Saya seorang anak kecil dan saya tidur di masjid pada masa Ra- 
sulullah saw. Di kala tidur, saya mimpi seolah-olah dua malaikat datang 
kepadaku, lalu ia membawaku ke neraka. Tiba-tiba neraka itu mempu- 


. nyai dua sisi dan di dalamnya ada orang-orang yang telah saya kenal, 


sehingga saya mengucapkan: ?'Saya berlindung kepada Allah dari ne- 
raka.” Ia berkata: '' Kamu tidak terpelihara.” Saya menceritakannya 
kepada Hafshah, lalu Hafshah menceriterakannya kepada Rasulullah 
saw. dan beliau bersabda: Sebaik-baik orang adalah Abdullah, sean- 
dainya ia shalat di malam hari. Sesudah itu ia tidur di malam hari hanya 


sedikit saja.” 
PIL BU, 


.. BAB | 
PANJANGNYA MELAKUKAN SUJUD DI WAKTU 
“ MENGERJAKAN SHALAT MALAM 


INA Tu TB Ear Ae LT 
ANA IA Yana Tepat) ergati 5 eye Ap 
IG ASN ICA Laga ALA, 
SIG MAS EN ISI Ian 


145 





SIS HA SIB AN sn LAN 15 
KEIR PN NYI SAS 
SIA AS AS 5 sad 


1073. Dari Aisyah, ia berkata: ”'Rasulullah saw. shalat (malam) 
sebelas raka'at. Memang begitulah shalat beliau. Lamanya sujud dalam 
shalatnya itu untuk satu kali sujud, selama kamu membaca kira-kira 
lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau 
shalat dua raka'at sebelum fajar kemudian beliau berbaring di lambung- 
nya yang kanan, hingga datang orang memberitahukannya untuk shalat 
(Shubuh).” 


. AI, BAY | 
BAB 


MENINGGALKAN BERDIRI UNTUK MENGERJAKAN 
SHALATULLAIL UNTUK ORANG SAKIT 


"Te. FAN KIR 2 “. IOI 9. 


ga He AN£ 


2.3 


#3 PMP Uper 


1074, Dari Jundub ia berkata: Nabi saw. sakit, maka beliau tidak 
mendirikan satu malam atau dua malam. 
“J 0 


SA - JB AN WA NG ANO 
BASA sana pos, 


“213 H3. ya 


Pn yu ay D34 Ba rin 
Kaur atu 


1075. Dari Jundub bin Abdullah r.a., ia berkata: 2 tidak men- 
datangi Nabi saw., kemudian ada seseorang perempuan dari kaum Ou- 


usah 


146. 





1 
1 


raisy berkata: ''Syetannya Muhammad terlambat datangnya kepada 
Muhammad yakni agak lama tidak didatangi.” Kemudian turunlah ayat 
”Wadhdhuhaa ..... sampai wamaa galaa.” 


ISI IA GAS as, La 


MAS 


BAB 
MENGANJURKANNYA NABI S.A.W DENGAN SANGAT 
UNTUK MENGERJAKAN SHALATULLAIL DAN SHALAT 
SHALAT SUNNAH LAIN, TETAPI TIDAK 
MEWAJIBKANNYA 


ALAN KEB AN BUSA 55 va 
3 WE AG, 3 SEE 
KN LN Pan KAN 

: SISA 


1076. Dari Ummu Salamah r.a. bahwasanya Nabi saw. bangun di 
waktu malam, lalu mengucapkan: ''Maha Suci Allah, apakah bentuk fit- 
nah yang diturunkan pada malam ini? Apakah yang diturunkari dari ber- 
bagai macam simpanan yang diturunkan? Siapakah yang suka memba- 
ngunkan isteri-isterinya yang sedang tidur di kamarnya masing-masing? 
Aduhai, alangkahnya banyaknya yang berpakaian dengan segala macam 
pakaian di dunia ini, tetapi di akhirat mereka itu sama telanjang bulat. 


Enak ee BIAN Pa SAN Hanan 2. 
SELANG MA ain 

£ SAR an Yan JL pe 
Ka yr rana “4 Kise Penari 


147 





222 ILIL 4, 


InsEh TE TN AP MA EKA 


1077. Dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahwasanya pada suatu malam 
Nabi saw. mengetuk Ali dan Fatimah puteri Rasulullah saw. Beliau ber- 
sabda: ''Apakah kamu tidak shalat?” Saya menjawab: '' Wahai Ra- 
sulullah, jiwa kita di tangan Allah. Apabila Dia menghendaki untuk 
membangkitkan maka Dia membangkitkannya.” Lalu beliau pergi keti- 
ka kami mengucapkan itu dan beliau tidak mengembalikan (kata-kata) 
apapun kepada saya. Kemudian saya mendengar beliau sambil berpaling 
dengan memukul paha bersabda: "Manusia itu sesuatu yang paling ba- 
nyak Bean 


LP nat ,.. 1 “g - 
As d2 BAN £ (Ar Y-VN 
DJ Pr, Pa 9. 
NP Laba - DNAN 
. A3 - — . nar 
Aa aa Na 
Oa .. LENAI 0 Tabah .y 
EN 319 S3 RAL LIG, KIA 
1078. Dari Aisyah r.a. berkata: Sasa Rasulullah saw. me- 
ninggalkan amal padahal beliau senang untuk mengamalkannya karena 
takut manusia mengamalkannya lalu difardhukan atas mereka. Dan Ra- 


sulullah saw. tidak pernah shalat sunnat seperti shalat sunnat Dhuha dan 
sesungguhnya saya mengerjakannya. 


LAS NAN EREIS wa 
(IA KAI UM AL 
aa Gi LO KNI 

5 CABAI Any al Tee 
LAN Aa s EA AN 


£ £ Led an 3. "4 
g 5 Tn, NA 25 SAS ASI 
148 





1079. Dari Aisyah r.a. bahwa pada suatu malam Rasulullah saw. 
berada di masjid. Beliau shalat, maka orang banyak mengikuti pula be- 
liau shalat. Malam berikutnya beliau shalat pula. Orang yang meng- 
ikutinya pun bertambah banyak. Pada malam ketiga atau mungkin 
malam keempat orang semakin banyak berkumpul, tetapi Rasulullah ti- 
dak datang. Besuk pagi beliau bersabda: ''Sesungguhnya aku telah tahu 
apa yang kamu lakukan. Tidak sesuatupun yang melarangku untuk ke- 
luar untuk shalat malam bersama-sama kamu sekalian. Hanya aku kha- 
watir kalau-kalau perbuatan itu menjadi wajib atasmu.”' Peristiwa itu 
terjadi di bulan Ramadhan. 


Ra, PE AGTEBUGAL 
BAB 


BERDIRINYA NABI S.A.W UNTUK SHALAT 
SEHINGGA MEMBENGKAKLAH KEDUA KAKINYA 


AIA 2 “3 Na - £ 
ALIS Ii Ape BAN WA. 
237 2 
(z 33 AGS SENANG Ni) 
a KA ATA Tn - Na 3 PAN 
Wae 3 si 3 2 “3 
SE AG Val Jan 53 
1080. Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. berkata: Bahwasanya Ra- 
sulullah saw. bangun untuk shalat sehingga kedua telapak kaki atau ke- 


dua betis beliau bengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, lalu beliau 
menjawab: ” Apakah saya tidak menjadi hamba yang bersyukur.” 


MENSIS Ia LL 
BAB : 
ORANG YANG TIDUR DI WAKTU SAHUR YAKNI 
SHUBUH KURANG SEDIKIT 
AS "Oi A3 an 
LARSAN gi AN oat AAS LN 


Pa SE Hn MPA pena 


149 





AI AA SAE WIL LK 
Aa es 


. Ja Tan Pa LA 
2 Lebaran Se Yaa 053 


Nana SI 
kari ana 
1081. Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. bahwasanya Nabi saw. 
bersabda: ”'Shalat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah shalat- 
nya Dawud. Ia tidur tengah malam, jaga sepertiganya, tidur seperenam- 
nya, puasa sehari dan buka (tidak puasa sehari).” 


3 ye 


yag NA PON SES La 
GAB IEAT, An San Lu 
Peaa ran As 


1082. Dari Masrug, ia berkata: '' Aku bertanya kepada Aisyah ra.: 
?'Apakah amal yang paling disukai Nabi saw?' Ia berkata: ”' Amal yang 
dilakukan secara terus-menerus.” Lalu aku bertanya lagi: ''Kapan be- 
liau bangun?” Aisyah menjawab ''Apabila telah kedengaran kokok 
ayam.” 


JEKAN AN EL ENG- 


1083. Dari Asy'ats, ia berkata: "Apabila beliau telah mendengar 
kokok ayam maka beliau bangun dan shalat.” 


PENA YA TANDA DEA EA 2 ee Yukk 
! Kensan aa 3 SESI 


1084. Dari Aisyah ra., ia berkata: ” Pada waktu sahur tidak men- 
jumpai behau ditempatkan kecuali dalam keadaan tidur ia maksudkan 
Nabi saw. 


150 


“1, 3S nara 
CAUh KE 3 


BAB 
ORANG YANG BANGUN DI WAKTU SAHUR TETAPI 
TIDAK TIDUR SEHINGGA MENGERJAKAN SHUBUH 


KESAN LAN AI NE a.o 
Rn Rean d3 Ann 
AED Leak naa 
MBA Ia Pr RAS 

ANE KAN SU SI 


1085. Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi saw. dan Zaid bin 
Tsabit makan sahur bersama-sama. Maka tatkala kedua-duanya telah 
sahur, Nabi saw. berdiri hendak shalat dan beliau melakukannya. Anas 
ditanya: '' Berapa lamanya antara keduanya selesai sahur dengan sha- 
lat?” Ia (Anas) berkata: Kira-kira selama membaca lima puluh ayat.” 


JII 


BAB 
PANJANG (YAKNI LAMANYA) BERDIRI 
DALAM SHALATULLAIL 


KPA 21 REA AN PANEN La »£ Sain 
asah 2 osn an ea 
KA ISU 13 1 Sei .- Kana Ki aa Pa Kera Bg 


1086. Dari Abdullah r.a. berkata: Saya dhatat bersama Nabi saw. 
pada suatu malam, beliau senantiasa mendirikan (malam) sehingga saya 
bermaksud dengan perkara yang buruk. Ditanyakan: ”'Apakah yang 


151 





kamu maksudkan?” Ia menjawab: ''Saya bermaksud untuk duduk dan 
meninggalkan Nabi saw.” 


ne KAS BEAN Bike 
NG 233 KS AK 


1087. Dari Hudzaifah r.a. bahwasanya Nabi saw. apabila berdiri 
untuk mengerjakan shalat Tahajjud di waktu malam, beliau menggosok 
mulutnya dengan siwak.” 


Jaa SA BIOS SN 
aa ka 
BAB 


CARANYA SHALAT NABI SAW. DAN BERAPA 
RAKA'AT SHALATNYA DI WAKTU MALAM 


3-5 2 P3) “3 "PTP) gn 
TIA: SAN Li KEY HAAN 
- SAN na Sasha 2 PAN A13 L4 Ng ANNYAR 

Pd a.. 
. Isl An — Sl 
1088. Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Ada seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasulullah saw.: '' Wahai Rasulullah, bagaimana ca- 


ranya melakukan shalat malam?” Beliau bersabda: '' Dua-dua: apabila 
kamu khawatir Shubuh datang, lakukanlah witir satu raka'at.” 


JA SE GAS SEL oa 
Mey 5 IN AAA 


1089. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: ”Shalatnya Nabi saw. adalah 
aa belas raka'at ia maksudkan shalat malam. 


AGAN GA CNG SE SAS - aa. 


152 


angsa NYALA AN 35 23 
NP: Laju - 


1090. Dari Masrug, ia berkata: ” Aku betania kepada Aisyah ten- 


tang shalat malam Rasulullah saw.” Ia (Aisyah) berkata: Adakalanya 


tujuh, atau sembilan, dan ada juga sebelas raka'at, belum termasuk dua 
raka'at fajar.” 


SA ”d 


Ane aan yA KAT NAG SL 
3 


- 


BAB 
BERDIRINYA NABI SAW. PADA WAKTU MALAM 
DAN TIDURNYA SERTA PADA BAB APA YANG 
DIHAPUSKAN DARI MENGERJAKAN 
SHALAT MALAM ITU 


“3, Pa Kata Pn 
Ka ata DSA C3 AU 
keaa CAM m1 (LA Kara 13. ... | 
K3 Mes KG sake 
gn 
Aa 
1091. Dari Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. selalu shalat malam 


tiga belas raka'at. Termasuk dari padanya witir dan shalat Fajar dua 
raka'at.” 


Ta) EM TAK. IE 

OI Ten Ss Bana 
YA SA Ts) Mz Sepat 
JAN asn Ig 45 


153 





Sa 25 En BA era jae 
YAA, A3 Ar Nr Sia 
Man AN an NA YAN era 

PAN Ne ALA KAIN 3 122155 


Allah Ta'ala berfirman: '”Hai orang yang berselimut (Muhammad), ba- 
ngunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripada- 
nya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau 
lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Our'an itu dengan perlahan- 
lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan 
yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 
(untuk khusyu”) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya 
kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).”' (Al 
Muzzammil : 1-7) 

Allah Ta'ala berfirman: ”' Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali 
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia mem- 
beri keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagi- 
mu) dari Al Our'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah: dan orang-orang yang lain lagi yang 
berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari 
Al Our'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikan- 
lah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)- 
nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 
pahalanya.” (Al-Muzzammil: 20) 


“ 4 & 3, Pd el 223 

pm - ts bagai "NAN 

Ie NA SN | 
(ST “. -. 

Seda se sa Kenapa 1 


154. 





SEE MEI 


1092. Dari Anas ra., ia berkata: ''Rasulullah saw. buka (tidak 
puasa) dalam satu bulan sehingga saya menduga beliau tidak puasa pada 
bulan itu dan beliau berpuasa (dalam satu bulan lain — pen) sehingga 
saya menduga bahwasanya beliau tidak buka sedikitpun daripadanya. 
Dan jika kamu ingin melihatnya shalat tengah malam, kamu akan dapat 
melihatnya, dan jika kamu ingin melihatnya tidur, kamu juga bisa me- 
lihatnya.” 


Area AN pal PAN AAN Lay 


ana NA Tangga 2S, 
KUA ata SUN 


1093. Dari Samurah bin Jundub ra. as Nabi saw. perihal mimpi. 
Beliau bersabda: ” Barangsiapa bermimpi, seolah-olah kepalanya di- 


pukul orang dengan batu, artinya: orang itu mempelajari Al Our'an 
tetapi tidak diamalkannya dan shalat wajib ditinggalkannya.” 


JS PAN AN SELEKAN yag 


| BAB 
IKATAN SYETAN PADA TENGKUK LEHER JIKA 
SESEORANG ITU TIDAK SHALAT MALAM 


TAG TA AG TAI 
AS GK Bg SI JGA 
Ban Maa Sa ae 
Sis Sa IG PRE RAKAN Buat 
Ay DA EA 


155 


“2 
, - 
ok OA 

2 


c 





BN NIA 


1094. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: "'Syaithan mengikat tengkuk kepada salah seorang di antaramu di- 
kala tidur dengan tiga ikatan. Pada setiap ikatan dibikin: '' Atasmu ma- 
lam yang panjang, maka tidurlah”. Apabila ia bangun dan ingat kepada 
Allah maka lepaslah ikatan. Jika ia wudlu maka terlepaslah satu ikatan, 
ia masuk pagi dengan tangkas dan segar jiwanya. Jika tidak, maka ia 
masuk pagi dengan buruh jiwanya dan males-males.” 


TKA Kn YA 31 2 


BAB 
JIKA SESEORANG ITU TIDUR DAN TIDAK 
SHALAT MAKA SYETAN TELAH 
KENCING DI TELINGANYA 


WISNU JELENSD ANA SP - 20 
Sasis ANA Na ea 
H3 IKA IL Ws 


1095. Dari Abdullah r.a. berkata: Disebutkan ada seorang laki-laki 
di sisi Nabi saw. Dikatakan: ”'Orang itu selalu tidur sampai pagi tidak 
mendirikan shalat.” Beliau bersabda: ''Syaithan kencing di telingan- 


nya.” PN Pan, 5 
AE aa ANA ITA 


BAB 
BERDO'A DAN SHALAT PADA AKHIR Bagan 


3") Ay 


Hedi AAN 053 as L. a 
KANE mn ja NTP Largur 
LEAN yo LE 


156 


KANE HE KAA APA Bara 


1096. Dari Abu Hurairah r.a. Ana Rasulullah saw. bersab- 
da: Tuhan kami Yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun ke langit dunia 
setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir dengan berfir- 
man: "Barangsiapa yang berdoa kepadaKu maka Aku kabulkan, ba- 
rangsiapa yang minta kepadaKu maka Aku beri dan barangsiapa yang 
mohon ampunan kepadaKu maka Aku ampuni.” 


PPN IE ya Pe Tb 


BAB : 
ORANG YANG TIDUR DI PERMULAAN MALAM 
DAN MENGHIDUPKAN (YAKNI BANGUN UNTUK 
SHALATULLAIL) PADA AKHIR MALAM ITU 


ES ps PT LAN PAT IE - av 
13 Ar Dang AU ag Paru uc Ay ate 
263 NS Makati IE IAIN 


Ph 


BEE, - 


1097. Dari Aswad berkata, saya bertanya Aisyah tentang shalat Ra- 
sulullah saw. di malam hari. Ia menjawab: Beliau tidur di awal malam, 
bangun di- akhir malam lalu shalat, kemudian kembali ke hamparan 
beliau. Apabila muadzdzin adzan maka beliau melompat. Jika beliau 
mempunyai keperluan maka beliau mandi, jika tidak maka beliau Wu- 
dhu dan keluar. . 


M3 IN Ana edar : Lek 


— BAB 
BERDIRINYA NABI S.A.W DI WAKTU MALAM 
DALAM BULAN RAMADLAN DAN BULAN LAINNYA 


SAE ERA AS IE AAA 


157 











KA NN, KE IG2 
SEP AAN KA DEasa 
: 2 Ta . LL 2 2 


- RP SPD Ae Pa Pata tetua 
Ke 12 REG LS SIN Is one 335 ae 
Pn Ana ee Aa ALAN NYA TARI us 

$ apn GAS on la DB F 
DA PN EA Sadis 
CHAP YAN KA NATA) 2 Foke 
2. 11 yi ad 4, ata aa 
SAE AE nso 


1098. Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya dia ber- 
cerita bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang Pa Nabi 
di bulan Ramadlan dan bulan yang lain, tidak pernah menamba sn 
belas raka'at. Beliau shalat empat raka'at hamun jangan kamu ea - 
tentang baik dan panjangnya, kemudian beliau shalat tiga raka'a : 
berkata: Saya bertanya: ” Wahai Rasulullah saw. apakah sg - 
— sebelum witir?” Beliau menjawab: '' Wahai Aisyah, kedua mataku tidu 
tetapi hatiku tidak tidur.” . 


uh 


N 


g - ag. Me an 0 
Do eSP DEKAN DAS -. #1 


,€ In AA Urai 

SN Ea Take 
mn 2 22 yg Pe Anta. - aon “£ ra Pa 
BA ASEAN NN IT Was SL 
: « t s PT -3 

5 1. : ra 


1199. Dari Aisyah r.a., katanya: ” AKu tidak pernah melihat Nabi 
saw. membaca sesuatu di waktu mengerjakan shalat malam dan Sesar 
bacanya sambil duduk, sehingga beliau menginjak usia tua. Aa 
sudah tua itu, beliau kalau membaca sambil duduk, tetapi jika su 2 
tinggal dari surat yang dibacanya itu kira-kira tiga puluh atau -- : 
puluh ayat, beliau lalu berdiri, kemudian meneruskan bacaannya, 


,.”9 


mengerjakan ruku'. 


1s8 


2. 


33 Na NA Rana RAN nana 
2S NAN SR BY seb SG 
| My, 

BAB | 


KEUTAMAAN BERSUCI DI WAKTU MALAM DAN SIANG 
SERTA KEUTAMAAN SHALAT SESUDAH WUDLU' DI 
: WAKTU MALAM DAN SIANG 


AL KUA He LL ya, 

AAN ES AN EA “Na 
. Ann LL LK Pan 3, 4, P 2... -, Pa 

SB EYARUSIINA Si IU IE 


AI Sm EYI 2 AN 9” . we 2 
SECRET SAS SS Lag SE Si 


... 
. 
- 


« Me Na PNY, NN NA, . 21 O 
DER asn3r SENI bia INA 
P3 € ba K . “ 4 CD 2 2 Ng R z 
Ta Seda 
1100. Dari. Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda 
kepada Bilal pada waktu Shubuh: ''Hai Bilal, coba ceritakan kepadaku 
amal apa yang paling kamu sukai dalam Islam. Karena aku mendengar 
bunyi terompahmu di hadapanku nanti di sorga.'' Bilal berkata: ”'Tidak . 


ada amal yang paling kusukai melainkan apabila aku telah berwudlu 


siang ataupun malam, maka aku shalat dengan wudlu itu, seperti telah 
ditetapkan untukku.” | : 


bortia 1 .. Han - , “ Ba rd 
BIN AN 3 
BAB : 
APA YANG DIMAKRUHKAN DARI HAL 


MEMPERSANGATKAN ATAU MEMBERATKAN 
DIRI SENDIRI DALAM IBADAT . 


- 


Aan ALA LL Lah 
PANEN Ibas AN Soy ST 3S ANA 


4 
4 


159 





KAN KKR AA 
Ce Uta pg OeL ML NN . TN tra (PA 
LITE AIA SAN KN Iri asn 
ANA ja II Jean 
: "ENG 


1101. Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Nabi saw. masuk, tiba-tiba 
ada tali yang dipanjangkan antara dua kelompok orang-orang. Beliau 
bersabda: ”'Tali apakah ini?” Mereka menjawab: ”'Ini adalah tali Zai- 
nab apabila ia lemah maka ia mengaitkan dengannya.” Lalu Nabi saw. 
bersabda: "Tidak, lepaskan tali itu, agar salah seorang di antaramu 
shalat secara tangkas. Apabila lemah, maka duduklah.” 


HAL AN BS mx 
Nona, 26 steyhaA Ie KL 1 
AA alan an BSA 


3-13 - 


Sitik MSG YM AE SKS 
GEA NKANSASU 


1102. Dari Aisyah r.a., ia berkata: ” Aku mendapat seorang tamu 
perempuan dari Bani Asad, lalu Rasulullah saw. masuk ke rumahku ke- 
mudian bertanya: ”Siapakah perempuan ini?” Aku menjawab: "Ia ada- 
lah si Anu. Ia tidak mau tidur di waktu malam.” Selanjutnya diberitahu- 
kan pula perihal shalatnya yang begitu memberatkan dirinya sendiri. 
Beliau lalu bersabda: ”'Suruhlah ia menghentikan cara ibadatnya itu, 
hendaklah kamu semua itu mengerjakan segala amal perbuatan yang 
baik itu sekuat yang kamu lakukan saja, sebab sesungguhnya Ailah itu 
tidak akan bosan memberi pahala, sekalipun amalan itu sedikit, sehing- 
ga kamu semua sendiri yang merasa bosan.” 


160 








33 PA EM yet 
KAI II Fe SSK 
MAKRUHNYA MENINGGALKAN SHALAT DI WAKTU 
MALAM BAGI ORANG YANG SUDAH 
BIASA MENGERJAKANNYA 


PNS A1 LA La aa 

dj JBL Wil ro sena, Pjall ES .X 

1S ar IL s - s « Lt 5 

SI NA IE S5 
JI ps 

1103. Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a berkata: "Rasulullah saw. 


Hala kepadaku wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti Fu- 
. Ia bangun di malam hari lalu ia meninggalkan shalat. 


dn Uas Ar 

SITI TEA Sa, LAM S 1. 
“3 ed 2. an as 22 Ken a 5 

DAS ALAN aa 


LAI Pa LL LN PK An and N ad 
3 Tit BU ISI FEE ASI 


KLT NN IL Leena ta 
DN 3 A3 PAN EL 5S 
1104. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata: ''Nabi saw. bersabda 
kepadaku: "Diceritakan orang kepadaku, bahwa engkau selalu bangun 
shalat malam dan berpuasa terus setiap hari.” Aku berkata: ”'Benar 
wahai Rasulullah. Aku melakukannya.” Beliau bersabda: ''Kalau mn 
mang begitu, matamu akan cekung dan dirimu akan lemah. Sesungguh- 
nya dirimu mempunyai hak dan keluargamu mempunyai hak. Karena itu 
puasalah dan berbukalah, bangunlah untuk shalat dan tidurlah.” 


161 





BAB” 


KEUTAMAAN ORANG YANG BANGUN DARI TIDUR 
UNTUK SHALATULLAIL LALU BERSEMBAHYANG 


“ . . ' - Pan LN 2 
ANE gan loe - 0 
Pn 15 


Men PU ITA FEE WAT ME Ne Inna 
Sanga IIA dbs J5 Oo ON 
g #nt Pan - - PJU An Lan TONA Wae 
IN SSS AG NI Lg 


V LG APN PA ea LOL Pa ta Aas 
Pa Ny Ara IIS AMIN Io 
R5 Ae? Pe KA Ai MA AN MEI 
IN DISENANGI AAS 
1108. Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwasanya Nabi saw. bersab- 
da: "Barangsiapa yang bangun di malam hari dan mengucapkan: (Tiada 
Tuhan melainkan Allah, sendirian tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya 
kerajaan dan pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji 
bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah 
Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah." 
" Kemudian ia mengucapkan: ” Wahai Allah, ampunilah saya atau ia 
berdoa maka ia dikabulkannya.” Jika ia wudlu dan shalat maka diteri- 
ma (shalatnya). 5 | 
La LI IIA AL 00I Nana 
KAI AN ROA Soap DIN NA 
Pn IL c 416 (LN AL J- jk Peatarda 
AI AI IG SAYA ina 
| pt) » 1 


AA My EN PA ALAN LK 

Au PN 3 oya BSA Ban Ae WA 
Pe PR Lag BALL ANA AN » 

IG 2 154 « Las PERAN 


162 





. 
.. 


Ge Ag aa: AN PP, 
SERTA SEN ala AG SIRI 5 
. Pn. 2) , “ea 2 A4 e - i ad 


1106. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya' ia berkata, ia 
menceriterakan dalam kisah-kisahnya. Ia menuturkan Rasulullah saw. 
bahwa saudaramu tidak berkata salah/batal dengan kata-kata itu ia 
maksudkan Ibnu Rawahah r.a.: sn uan 


Di sisi kami ada Rasulullah yang membaca kitabNya (Al Our'an). 

Ketika itulah kebaikan yang gemerlapan mencuat dari fajar. Beliau 
memperlihatkan petunjuk srtelah (keadaan kami) buta, dan hati kami 
mempercayainya bahwa apa yang disabdakan itu adalah kenyataan. 
Beliau bermalam dengan menjauhkan lambung beliau dari hamparan. 

Di kala pembaringan-pembaringan merasa berat oleh orang-orang 


musyrik. i 
ANE NS sn Sea 
SEE LN ate 
EGA EO MUKENA 
IBI SAR IU 
BE IIA AKAN 
DEWA AAA 
KANE Ai aa hi 
SA UN GB SA 


163 





1107. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: ”” Pada zaman Nabi saw. aku 
pernah bermimpi seakan-akan di tanganku itu ada sepotong kain sutera 
itu segera terbang membawa diriku ke tempat yang kuinginkan tadi. 
Selain itu aku melihat pula ada dua orang yang datang padaku yang ber- 
maksud mengajak aku pergi ke neraka. Kedua orang itu lalu di hadang 
oleh seorang malaikat. Lalu berkata: '' Jangan anda cemas dan takut. 
Hindarkanlah diri anda dari kedua orang itu. Cerita impianku itu kemu- 
dian kusampaikan kepada Hafshah. Lalu Hafshah memberitahukan ce- 
rita tersebut kepada Nabi saw. mengenai salah satu dari impianku. Se- 
sudah itu Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik orang lelaki ialah Abdullah 
bin Umar, andaikata ia suka terus-menerus mengerjakan shalatullail. 
Oleh sebab itu Abdullah tidak pernah berhenti bangun malam untuk 
mengerjakan shalatullail sejak saat itu. 

Seterusnya orang banyak tidak henti-hentinya menceritakan impiannya 
masing-masing kepada Nabi saw. dan mengatakan bahwa tibanya Laila- 
tul Oadar itu ialah pada malam ke tujuh dari sepuluh hari terakhir dalam 
bulan Ramadhan. ' 

Lalu Nabi saw. bersabda: ” Aku telah melihat apa yang kamu semua im- 
pikan itu dan Lailatul Gadar itu betul-betul bertepatan dengan sepuluh 
hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. Oleh sebab itu, barangsiapa 
yang hendak mencarinya, maka hendaklah ia berusaha memperolehnya 
pada salah satu hari dari sepuluh hari yang terakhir dalam bulan 
Ramadhan itu. 


Ne PP ARA 
AN IKAT 
BAB 
. MENGEKALKAN SHALAT SUNNAT DUA RAKA'AT 


SEBELUM SHUBUH 
, - 2 4 £ 2 43 4 be - ?- 
TANYA DEKAN AS aah 
Pr te Ne KL 2 tah Z Naa 
BBM LKBN NA 
Bejat ONTI Aru! 


164 


-— 


1108. Dari Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. melakukan shalat 
Isya' . Sesudah itu beliau shalat delapan raka'at setelah itu dua raka'at 
sambil duduk. Kemudian beliau shalat lagi dua raka'at antara adzan 


dan igamah dan beliau tidak pernah meninggalkan yang dua raka'at 
belakangan itu. 


FIS Yah 
BAB 


TIDUR BERBARING PADA SISI BADAN SEBELAH KANAN 
SESUDAH MENGERJAKAN DUA RAKA'AT FAJAR 


AAN 634 4, A5 4 AS “22, x 
MANA DEN GS .a 
Pa et Te EN Ta KP ? 
JIE adi Sa: 2 
1109. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Nabi saw. apabila telah selesai 


mengerjakan dua raka'at shalat sunnah fajar, maka beliau berbaring 
pada belahan tubuhnya yang sebelah kanan.” 


AE AHA 


BAB 
ORANG YANG BERCAKAP-CAKAP SESUDAH 
MENGERJAKAN DUA RAKA'AT SUNNAH FAJAR 
DAN TIDAK BERBARING 


er. ' 3 “0 Fe 7 £ z , - Lu ? | 
ENYA. Bl eriper Ear -m. 
CTENGSEKE RSI KA, 
| PAN Na 


165 





1110. Dari Aisyah bahwasanya Nabi saw. apabila telah selesai 
mengerjakan shalat sunnah fajar, maka bila aku (Aisyah) sudah bangun, 
beliau mengajak aku bercakap-cakap, dan jika aku masih tidur, maka 
beliau tidur berbaring sehingga shalat dinyanyikan adzannya.”" 


SEE UN 


BAB 
KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA PERIHAL 
SHALAT SUNNAH ITU DIKERJAKAN DUA RAKA'AT 

DUA RAKA'AT 


Pidana AAA NYA Ax5 aan ng Wi 
PANAS, 233 TE Anae De 
363 HA At PAR, Kas ola 
ea FN Alan Ben DU FS EA, 
2133 das SS Dana, 
ses Tae SEN NESN s AAA 5 
Jae LG: Pn AN Ha 
LSI MEN NdSyA 
BeAT EA Gan II AN Ca 
2 ba Gas AG 


Lala G3 A33: SI Ns 25GSA 


1il1. Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Rasulullah saw. me- 
ngajarkan kepada kami untuk istikharah (minta dipilihkan Allah) dalam 


166. 





SAMPE bh Rara AT 


Na aa 





seluruh urusan-urusan sebagaimana beliau mengajarkan surat Al Our'an : 
kepada kami. Beliau bersabda: ”' Apabila salah seorang di antara kamu 
sekalian bermaksud akan sesuatu maka hendaklah ia shalat dua raka'at 
selain fardhu. Kemudian hendaklah ia mengucapkan: | 

(Wahai Allah, sesungguhnya saya mohon kepadaMu dari anugerahMu 
yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan saya tidaklah kua- 
sa. Engkau mengetahui dan saya tidak mengetahui dan Engkaulah Dzat 
Yang Maha Mengetahui akan ghaib-ghaib. Wahai Allah jika Engkau 
mengetahui bahwa urusan ini baik bagi saya dalam dunia, kehidupan 
dan kesudahan urusan saya, -atau beliau bersabda- kesegeraan (kedunia- 
an) urusan saya dan keakhirannya (keakhiratannya) -maka kuasakanlah 
kepada saya, mudahkanlah bagi saya kemudian berkahilah saya. Jika 
Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagi saya dalam agama, ke- 
hidupan dan kesudahan urusan saya -atau beliau bersabda: kesegaran 
(keduniaan) -urusan saya dan keakhirannya (keakhiratannya) maka pa- 
lingkanlah ia dari pada saya dan palingkanlah saya dari padanya. Kua- 
sakanlah kebaikan bagi saya, kemudian ridhailah dengannya). Beliau 
bersabda: ”'Ia sebutkan keperluannya.”” 


A68 CA UPAYA Penata NY 
NN an jaan 


1112. Dari Abu @atadah bin Rabi'iy Al Anshariy r.a, ia berkata: 
Nabi saw. bersabda: '' Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, 
janganlah duduk lebih dahulu sehingga mengerjakan dua raka'at.” 


AAS: — SAlyyate AW 
PA ana Ana Inai 
1113. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: ”' Rasulullah saw. shalat 


bersama kami (yakni beliau sebagai imam). sebanyak dua raka'at lalu se- 
lesailah.” 


167 





Pan SANG LINA ISS An 
pre Lina NON AE yi AS, PN SA BAATI 
Lia DN IG 

SEbi 


1114. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: ”' Aku shalat bersama Ra- 
sulullah saw. dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at sesudah 
Zhuhur, dua raka'at sesudah Jum'ah, dua raka'at sesudah Maghrib, dua 
raka'at sesudah Isya'.” 


35 AAA ah lasuepos Xp 
AGAN IA AIA aah 
KAPAT i 25 2G. BN 2 


1115. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda 
ketika beliau sedang berkhutbah: "Apabila seseorang kamu masuk mas- 
jid dan imam “sedang berkhutbah, atau dia telah datang untuk itu, sha- 
latlah kamu lebih dahulu dua raka'at (sebelum duduk).” 


9 Inda Ja 


pa NGi Ia AE dna AN 
IYA NN FB KAS SAN 


1 pr 


AAS S KANAS 
Sutan TI II 
Pena LEAN: sasa 

13an KE AG D6. FE SN 


168 





1116 Dari Saif, ia berkata: Saya mendengar Mujahid berkata: Ibnu 
Umar ra. didatangi dirumahnya, lalu dikatakan kepadanya: ” Ini adalah 
Rasulullah saw. sudah memasuki Ka'bah.'' Ia berkata: ” Aku lalu meng- 
hadap, kemudian aku menemui Rasulullah saw. telah keluar dan aku 
menemui Bilal di pintu sambil berdiri. Lalu aku berkata kepada Bilal: 
?Wahai Bilal, apakah Rasulullah saw. shalat di dalam Ka'bah?” Bilal 
berkata: ''Ya.” Aku bertanya: ''Di manakah?” Ia menjawab: ''Di an- 
tara kedua tiang itu.'' Kemudian beliau keluar lalu shalat dengan meng- 
hadap Ka'bah.” 


” 


45 TN EU. Naa EA 
AAN ERA ANGG, 
TAN ANA ELAANA Sh 


? 


1117. Dari Abu Hurairah, ia berkata: ''Nabi saw. berwasiat (ber- 
pesan) kepadaku supaya aku melakukan shalat dluha dua raka'at.” 
Itban berkata: '”Rasulullah saw. dan Abu Bakar pergi ke tempatku se- 
sudah siang hari agak meninggi. Kami lalu berbaris di belakangnya, lalu 
beliau. mengerjakan shalat sunnah Dluha dua raka'at.” 


JS Se, 


BAB 
BERCAKAP-CAKAP SESUDAH MENGERJAKAN 
SHALAT FAJAR SEBANYAK DUA RAKA'AT 


2 ar SIR Ag ANTA pen Ea rara AWA 
Nana Iis Peka PASS 3 SES ARK 
- Ssh » re, # LAN Sah 
DRAG YA HI HER SARA 


1118. Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. AAN at dua rak'at. Se- 
sudah selesai, maka jika aku masih juga (yakni tidak tidur), beliau 


169 








mengajak aku bercakap-cakap, tetapi apabila aku tidur, maka beliau 


berbaring tidur.” 

-Aku berkata kepada Sufyan: "Sesungguhnya sebagian orang meriwayat- 
kannya perihal dua raka'at fajar.” Sufyan berkata: '' Betul, memang itu- 
lah (yakni dua raka'at-sebelum shalat fardlu shubuh).” 


- 


CEK TA “1 " P3 ANE 


BAB 
SANGATNYA MEMPERHATIKAN DUA RAKA' AT 
SUNNAH FAJAR DAN ORANG YANG 
MENAMAKANNYA KEDUA RAKA'AT ITU 
SEBAGAI SHALAT SUNNAH 


Kapan K3 gang 


Nate ANA 
PENTAS ya Dion SEA 


1119. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Nabi saw. tidaklah sekali-kali 
| memelihara shalat-shalat sunnah melebihi atas dua raka'at fajar.” 


SN atu 


. BAB 
APA YANG DIBACA DALAM SHALAT SUN NAH 
DUA RAKA'AT din 


Peka Se GAN AE Ag, 
ee peraga sale 
HE ES ANA 
1120, Dari Aisyah r.a, ia berkata: ”' Rasulullah saw. shalat di waktu 
malam sebanyak tiga belas raka'at, kemudian shalat sunnah sebelum 


Shubuh apabila telah mendengar suara adzan sebanyak dua raka'at yang 
ringan.” 


170 


S 
» 





SAE ANTA PE EA RAN 
181 Nenen 213, 
ASIA yA 


1121. Dari Hibah r.a. berkata: "Rasulullah saw. meringankan dua 
raka'at sebelum shalat Shubuh. Sehingga saya katakan: '” Apakah beliau 
membaca Induk Al Our'an (Al Fatihah)?” 


SN 5 AG 
BAB 


MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH SESUDAH SHALAT 
YANG DIWAJIBKAN 


alga KG. J4 ng D 
KE AN 5 ESA La ee 


SAMA B6 Hn as 13 
Pir 


1122. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: '' Aku Td beserta Nabi 
saw. dua raka'at sebelum Dhuhur dan dua raka'at sesudah Dhuhur, dua 
raka'at sesudah Maghrib, dua raka'at sesudah 'Isyak dan dua raka'at 
sesudah Jum'at. Adapun shalat sunnah sesudah Maghrib dan 'Isyak itu 
beliau melakukan di dalam rumahnya.” 


NI ES PSA Ar 
AN Arang Ai KE 2 2 AAN NPWP 
A REK 5, 

Si | & 


171 


PPh 











1123. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saudaraku perempu- 
an, yaitu Hafshah memberitahukan kepadaku bahwasanya Nabi saw. 
shalat dua raka'at yang ringan sekali sesudah menyingsingnya fajar. 
Saat demikian itu adalah saat yang aku tidak memasuki tempat Nabi 


”, 


saw 
ESA EN 
aa ..- re DL 

BAB 


ORANG YANG TIDAK SHALAT SUNNAH 
SESUDAH MENGERJAKAN SHALAT FARDHU 


: 9 It “NS ya LL s1, ". , 
A5 LA : AN ET SAP Pe NG NC 
PP Nag Tea NP AS LSN ET 
EN LEE BE IN IL 
Kg aa .. 3 Pd 
2 La, - "05 PL Le 22433 Ze 
IE UE MEN YES AAS id si 
PIA ea reg 
| AE 
| 1124. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: ” Aku shalat bersama Ra- 
sulullah saw. delapan raka'at sekaligus (yakni tidak dipisahkan dengan 
shalat sunnah antara shalat Dhuhur dengan 'Ashar) dan tujuh raka'at 
sekaligus (yakni tidak dipisahkan dengan shalat sunnah antara shalat 
Maghrib dan 'Isyak).” : 
£. 9 Ju A . 
' PAN Y Yap SN 


BAB 
SHALAT DHUHA DI DALAM BEPERGIAN 


“« 7 ag PP soda Luka .. 
PAKAN PN ETES AS 0 
AN DELI KE ANRI 

AN EA Ie 


1125. Dari Muwarrig, ia berkata: ”' Aku berkata kepada Ibnu Umar 


172 





r.a.: Apakah anda shalat Dhuha?” Ia menjawab: "Tidak. Aku ber- 
kata lagi: Umar, bagaimanakah?” Ia menjawab: ”Tidak”. Aku ber- 
tanya: ” Abu Bakar? Ia menjawab: '"Tidak””. Aku bertanya: ''Nabi saw? 
Ia menjawab: "Aku tidak dapat mengira-ngirakan apakah beliau me- 
lakukannya ataukah tidak melakukannya itu.” 


SN EK Bal ES 
MENARA ANA 


Z &: Berapa Hn Oa Yaa ya Teles P8 akad 
S TAU ea la 2 Ara) SIS 
AG BAE Age en LA LN 
TEA 3 SPA BUS, Sela 
31 2.3 2 Idr 
N SN '9 AN FI 
1126. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: Kami belum per- 
nah diberitahu oleh seseorang bahwasanya ia melihat Nabi saw. shalat 
Dhuha, kecuali Ummu Hani”, sebab ia mengatakan: ' Sesungguhnya 
Nabi saw. itu memasuki rumahnya pada hari dibebaskannya kota Mek- 
kah, lalu beliau mandi dan shalat delapan raka'at. Aku belum pernah 


melihat shalatnya yang lebih ringan dari pada yang dilakukan di saat itu 
sama sekali, namun beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya.” 


2 T- Le 3,1 , #.. 
ESA PA AG 
BAB 


ORANG YANG TIDAK MENGERJAKAN SHALAT DHUHA 
DAN BERPENDAPAT BAHWA HAL ITU ADALAH 
MUBAH SAJA HUKUMNYA 


AA 2if JS NS s Mes, LL 
IS aa Sl Aas DENDA ANV 
an Jen eni KL 
Na PENIAP AN Petani orang PET MTSAN 


1127. Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Ra- 


sulullah saw. mengerjakan shalat sunnah Dhuha, tetapi aku sendiri me- 
ngerjakannya.” 


173 


















































PE ANISA 
BAB 


MENGERJAKAN SHALAT DHUHA DI WAKTU HADHAR 
YAKNI DI WAKTU SEDANG TIDAK BEPERGIAN 


GEN Ke EN Hee TA SIN Ata ANT 
SEMEN: BASE MAS ANA 
. .—. - 
Ja KL LAI OS Senang 1 £ 1 IAI 
TNIAL ASN AA APA 
La (4 - 
SANG 
TS AN 
1128. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Kekasih saya pesan kepada 
saya dengan tiga hal yang tidak saya tinggalkan sampai mati, yaitu: pua- 
sa tiga hari pada setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidur atas witir (sebe- 
lum tidur lebih dahulu shalat witir). 


SAMNANBIE EL Maka 3 ANA 


AE SA 53 
LENSA TEA Tas IT 


pu ana 1 Oi bag 

LINE H3 Bekas le nan SPA 

J 9 “1 AGAIN 1x AN 9 212379 

4 Ni » Sae y S9 YO: 
ot 09K RAI IA, Pa £ -3Je Ah “ 
MAA NU Aka 

1129. Dari Anas bin Malik Anshari, ia berkata: ”' Ada seorang lelaki 

dari kaum Anshar dan orang ini gemuk sekali. Ia berkata kepada Nabi 

saw.: "Aku ini tidak kuasa untuk shalat bersama anda (yakni di mas- 

jid).'" Kemudian ia membuat suatu hidangan untuk Nabi saw., lalu me- 

manggilnya ke rumahnya. Ia memercikkan air di atas tikarnya yaitu 

pada tepi-tepinya agar menjadi suci dan lunak. Lalu beliau shalat ber- 

sama-sama kita semua sebanyak dua raka'at.” ' 
Lalu si Fulan bin Fulan bin Jarud berkata kepada Anas r.a.: '' Apakah 


174 


hJ 





Nabi saw. shalat Dhuha pada waktu itu?” Anas menjawab: '' Aku belum 
pernah melihat beliau shalat Dhuha selain pada hari tersebut.” 


Ne LL P 
AA 
BAB 
DUA RAKA'AT SEBELUM DHUHUR 


AL Pad TiSt or BE aa 
AAA TERATAI NP ye aw 
Pelan ah TA GG gi PP PI, 4 Ce 
KAA AN SH NS Sean Met 
ABE H3 IS 3 
WA YG LK S3 
NN yu, ae Pn - ES & 
MO NIAS Ea Koala 


Pa 


IIA 


1130. Dari Ibnu Umar r.a.: Aku selalu memelihara ajaran yang 
kuperoleh dari Nabi saw. yaitu sepuluh raka'at yakni dua raka'at se- 
belum Dhuhur, dua raka'at sesudah Dhuhur, dua raka'at sesudah Magh- 
rib dan dilakukan di rumahnya, dua raka'at sesudah 'Isyak dan di- 
lakukan di rumahnya dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh dan pada 
saat itu tiada seorangpun yang memasuki tempat beliau saw.” 
Selanjutnya aku diberitahu oleh Hafshah bahwasanya beliau itu apabila 
shalat sudah mengucapkan adzan dan fajar sudah menyingsing, lalu sha- 
lat dua raka'at. 


2 
- “— T LA Tt 29 Jeda gl A3 
NATA NG APANA NAN NYI AN AAN 
ag at rela KNPI AL 
BS K3 AN BK 
1131. Dari Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. selalu tidak mening- 


galkan empat raka'at sebelum Dhuhur dan dua raka'at sebelum pagi 
(Shubuh).” 


175 

















Ki Tel ea 2 
SAS NA rar 
.. BAB 
SHALAT SEBELUM MAGHRIB 


Nil KALA Bro . 
NGK AN N ESA SALES - 
PN EAKAL AN SKA "ena 2 
MBS BBIE ASI 
| (P. It & 
: AD FE 
1132. Dari Abdullah Al Muzanni r.a. dari Nabi saw. bersabda: 
”Shalatlah sebelum shalat Maghrib.” Pada ketiga kalinya beliau ber- 


sabda: '"Bagi siapa yang mau'' karena beliau tidak senang orang-orang 
menjadikannya sebagai shalat sunnat. 


SIN 90 Dean oo... AL Ana 
PESAN AWAN PA SES pop - NY 


Mana NI IL Ye Tee SAS 
SESGIENN LB Eh Pe KEL IG 
Ta NI IA “4. GS 3, - 
TEE AN 

—. AA. he , 9 TE aa , . 
SMDGAS SBAG AT WA rana te 


AN 


1133. Dari Yazid bin Abu Habib, ia berkata: '' Aku mendengar 
Martsad bin Abdullah Yuzani, katanya: ” Aku mendatangi 'Ugbah bin 
? Amir Juhani, lalu aku berkata: "Tidak patutkah aku menunjukkan ke- 
herananku kepadamu perihal diri Abu Tamim. Ia mengerjakan shalat 
dua raka'at sebelum shalat Maghrib.” 'Ugbah lalu berkata: "Kita 
semua juga mengerjakan itu di zaman hidupnya Rasulullah saw.” Aku 
berkata: "Apa yang menghalang-halangi kamu untuk mengerjakan 

“shalat itu sekarang?” Ia menjawab: "Kesibukan pekerjaan.” 


176 . 


- 


N BAB 
SHALAT-SHALAT SUNNAH DENGAN JAMA'AH 


SER SYE SAN ES wa 
IN asn AE YESA GTA 
KASI GMNI GE UPS 
2S NENEK Ea 
— AAN SEA IA 
NVS po YAN ENI 
SIN LS NNA NS As ablhe 
SELAMA ES SITE 


BUSA Anda 
AE IA Sela 
SN KNNGO SE et Ie JAI LESTI 
SA SANA Aa JASA 


177 





Saath. 29 IIA 3 sa Sp: 9 sak 

TE Nk AN SEE 
PLAN 39 Pan sapa ngga 
SEN SIA Ten ISA ISS 
Pe Bennaaa, PA NG AP AU 
PESAN AI 533 LA AA 
Onmsoasasis KANAN 
SAS TAN AAN MN AI 
anak SENANG ENYA YAGAT 
SAN ASEAN MEA 
BEA ana Bun e 
MA Na Ba Hata 
KE en EL: sa 


SALA 15 apa 


“ AN PI RP . 
Gaara Tuang 
As AA pa SAP Se Ba aa ea 


P4 2 ' La) . ag . 
Ex KG muara an Inatentn Haa 
.$ SAP ara S3 


2 —. 


1134. Dari Muhammad bin Rabi” Anshari memberitahukan kepa- 


178 


daku bahwasanya ia melihat Rasulullah saw. menyemprotkan seteguk 
air yang sejak tadi sudah diteguknya dari sumur yang ada di rumah 
mereka, kemudian Mahmud memberitahukan bahwasanya ia mende- 
ngar 'Itban bin Malik Anshari r.a. dan orang ini termasuk golongan 
orang-orang yang ikut menyaksikan perang Badar beserta Rasulullah 


. saw., katanya: '' Aku shalat untuk kaumku yakni dalam keluarga Salim 


atau Bani Salim, sedangkan antara rumahku dengan kediaman mereka 
itu terhalang oleh lembah dan kalau hujan sudah turun dengan lebatnya, 
maka terasa amat sulitlah bagiku untuk menuju ke masjid mereka. Oleh 
sebab itu aku lalu datang kepada Rasulullah saw., aku mengatakan 
kepada beliau bahwa mataku penglihatannya sudah kabur. Lembah 
yang ada di antara rumahku dengan masjid kaumku itu menjadi banjir 
apabila banyak hujan turun, sehingga terasa sukar bagiku untuk me- 
nempuhnya. Oleh sebab itu aku ingin sekali kalau anda datang di tem- 
patku lalu anda mengerjakan shalat di suatu tempat dari rumahku itu.” 
Rasulullah saw. kemudian bersabda: Baiklah akan kulakukan permin- 
taan anda itu.” 

Rasulullah saw. pada esok pagi harinya datang di tempatku dan diikuti 
oleh Abu Bakar r.a. sesudah hari agak siang. Rasulullah saw. meminta 
izin masuk, lalu aku mengizinkannya, tetapi beliau tidak mau duduk, 
sehingga akhirnya mengatakan: ”” Di manakah tempat yang anda senangi 
kalau aku shalat di rumah anda ini?” Aku memberikan kepadanya pada 
tempat yang kusenangi kalau aku melakukan shalat di tempat itu. 
Rasulullah saw. kemudian berdiri, lalu takbir dan kita semua shalat di 
belakangnya dan selanjutnya beliau shalat dua raka'at. Sesudah itu 
beliau dan kita semua bersalam pula. Aku masih menahan beliau untuk 
mencicipi makanan yang sengaja dibuat untuk beliau. Seluruh keluarga 
rumah sama mendengar kedatangan Rasiilullah saw. di rumahku itu, 
maka oleh sebab itu lalu datanglah beberapa orang dari mereka, sehing- 
ga banyak sekali jumlah manusia yang berada di rumahku itu. 

Ada seorang lelaki berkata: '' Apakah sebenarnya maksud yang dilaku- 
kan oleh Malik itu? Aku sama sekali tidak mengerti tujuannya.” Ada 
pula seorang lelaki dari kalangan mereka juga yang berkata: ”'Itu adalah 
manusia munafik yang sebenarnya tidak mencintai Allah dan Rasul- 
Nya.” Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu berkata demikian 
itu. Tidakkah kamu melihatnya bahwa ia mengucapkan Laa ilaaha II- 
lallaah yang dengan bacaannya itu semata-mata mengharapkan untuk 
mendapatkan keridhaan Allah.” Orang tadi lalu mengatakan: "'Allah 


179 








dan Rasul-Nya adalah Maha Mengetahui.” Adapun kita semua ini, 
maka demi Allah kita semua mengetahui kecintaannya dan percakapan- 
nya, melainkan kepada orang-orang yang munafik belaka. Rasulullah 
saw. lalu bersabda: '' Sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan atas 
neraka siapa saja yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah, yang dengan 
ucapannya ia semata-mata mengharapkan keridhaan Allah belaka.” Se- 
lanjutnya Mahmud berkata: ”'Cetita sebagaimana di atas itu lalu ku- 
beritahukan kepada suatu kaum yang di kalangan kaum itu terdapat se- 
seorang bernama Abu Ayyub, yaitu sahabat Rasulullah saw. Di waktu 
itu ia sedang berperang dan pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, lalu 
ia meninggal dalam peperangannya itu, sedangkan Yazid bin Mu'awiyah 
di saat itu diberi jabatan untuk memerintah daerah Syam yang dahu- 
lunya dijajah oleh bangsa Romawi. Abu Ayyub tidak membenarkan apa 
yang kusampaikan kepadanya itu dan berkata: '' Demi Allah, aku tidak 
dapat memperkirakan bahwa Rasulullah saw. mengucapkan apa yang 
anda katakan itu sama sekali. Pengingkaran Abu Ayyub itu dianggap 
suatu peristiwa besar oleh Mahmud dan oleh sebab itu aku menyerahkan 
diri kepada Allah dan berjanji kalau aku diselamatkan oleh Allah dalam 
peperangan, maka aku akan kembali dari medan perang, kemudian ber- 
tanya kepada 'Itban bin Malik perihal apa yang disabdakan oleh Nabi 
saw. itu. 

Apa yang kuhendaki itu tentu akan kulaksanakan sekiranya aku 
menemui 'Itban bin Malik masih hidup di kalangan kaumnya dan di da- 
lam masjidnya. Kehendakku itu betul-betul kulaksanakan. Aku lalu mu- 
lai berihram dengan haji atau ' Umrah, kemudian aku meneruskan per- 
jalananku ke Madinah. Sedatangku di Madinah, segeralah aku menuju 
ke tempat Bani Salim. Di situ kutemui 'Itban sudah menjadi seorang 
yang tua sekali dan buta matanya. Ia sedang mengerjakan shalat dengan 
kaumnya. Setelah ia selesai bersalam dari shalatnya, lalu aku memberi- 
nya salam dan memberitahukan kepadanya, siapa aku itu. Seterusnya 
aku menanyakan kepadanya perihal hadits atau cerita yang ada hubung- 
annya dengan diri “Itban tadi. Ia memberitahukan kepadaku sebagai- 
mana ia memberitahukan hal itu kepadaku untuk pertama kalinya.” 


180 





BAB 
SHALAT SUNNAT DI RUMAH 


EP N (at 2 Lu ai 2. ,3 9 - 
Pa PAN AAA PAN ES No 
pet 3 SL 3 3 z 
A03 At “. aa ai pe Keeda 1G - “. 0 
D3lasiss IK Arya Sob Siam PAI 
: 1135. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Kerjakanlah beberapa di antara shalatmu di rumahmu, dan jangan 


kamu jadikan rumahmu itu menjadi kuburan (yakni hanya untuk tidur 
saja). 


KE ISU 
BAB f 


KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID 
MEKKAH DAN MADINAH 


2 — TI LX Ki - J2 2, 1113 2 | 
Anna: Ica soo API 
EN ta em SENIN M1 RL II M2 
IE GA LN EK AAS. IK 
LINA INA LIA 33 
KAN adan dada 
1136. Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda: Janganlah 
perjalanan itu memberatkan (kamu) kecuali ketiga masjid yaitu: masjid 
Al Haram (di Mekkah), masjid Rasul (di Madinah) dan masjid Al Agsha 


(di Palestina). | 

ISA LRA EN S3 LRI GS AK 

Mo AB IE AN 3S: IE 
MA 


181 








1137. Dari Abu. Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
”'Shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat di masjid lain 
selain masjid Al Haram.” 


2 
. s3 Ia SL 
- . Yu . - 
BAB 


MASJID OUBA' 


BENANG LAS oS Ae 
KL PERSIA KAKEK 
S3 Hey IgE 


LE 


FEE 2 ee KB aa Kak 
SAE NILAI 
KEHUTANAN Ie ba 
MEN Do ESA ata us La Saka 

Sa I GAB S3 sea 7 SE 


1138. Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya beliau tidak shalat Dhuha 
kecuali dua hari yaitu satu hari di kala beliau tiba di Mekkah, sesungguh- 
nya beliau tiba di Mekkah pada waktu Dhuha, beliau thawaf kemudian 
shalat dua raka'at di belakang Magam (Ibrahim). Dan satu hari lagi di 
kala beliau datang ke masjid Ouba', sesungguhnya beliau mendatangi- 
nya setiap Sabtu. Apabila beliau masuk ke masjid, beliau tidak suka ke- 
luar dari masjid itu sehingga shalat di dalamnya, Ia menceritakan bahwa 
Rasulullah saw. mengunjunginya dengan berkendaraan dan berjalan 
kaki. Beliau bersabda: ''Saya perbuat sebagaimana yang diperbuat oleh 
teman-temanku, dan aku tidak melarang seseorangpun shalat pada jam 
manapun yang dikehendakinya baik siang atau malam, hanya saja ja- 


182 


AN MA NE AAA NN NNMMTA La LN Keata 


ngan kamu sekalian bermaksud (shalat) pada waktu terbit dan terbenam- 
nya matahari.” 


, Pd 14 JAS .. 
ask s Sa ar 
BAB 
MENDATANGI MASJID OUBA' SETIAP HARI SABTU 


HA BIKE PA ya 
M3 Kn Bor alan 


339 ALI - 
Hakan Usah aa Al 


1139. Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: "Nabi saw. datang ke masjid 
Ouba' pada setiap hari Sabtu dengan berjalan atau berkendaraan. Ab- 
dullah r.a. juga mengerjakan hal yang demikian itu.” 


TEA ANN GA 5 


BAB 
MENDATANGI MASJID OUBA' DENGAN BERJALAN 
ATAU BERKENDARAAN 


aga. TEA LG X8. 
Kena Tird AA. SS Pr hn 


1140. Dari Ibnu Umar r.a. 'anhuma, ia berkata: “5 s.a.w datang 
di Ouba' dengan berkendaraan atau berjalan.” 
Ibnu Numair memberikan tambahan,: ”' Aku diberitahu oleh Ubaidullah 
dari Nafi”, yaitu: ''Setelah Nabi s.a.w. datang di masjid Ouba', beliau 
mengerjakan shalat dua raka'at.” 


. 3 


& 


183 








AG AN Gp ola Ka. : 


BAB 
KEUTAMAAN TANAH YANG ADA DI ANTARA 
MAKAM DAN MIMBAR 


PP Kara 1: '- 
SA RAN S3 DES ANA 
& 2 19 . 21 AKA 
29x SAATNYA YA AN NG 
Ke 
1141. Dari Abdullah bin Zaid Mazini r.a. bahwasanya Rasulullah 


s.a.w bersabda: "Tanah yang ada di antara rumahku dengan mimbarku 
itu adalah suatu taman dari taman-taman surga.” 


GA PENS 
AP IA PAN TA 


naked 
RI 
- 


1142. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w bersabda: ” Apa yang 
ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari ta- 
man-taman sorga, dan mimbarku di'atas telaga (bengawan)Ku.” 


JAN Kek 


BAB 
MASJID BAITUL MAODIS 


SEL An sala Ken 
AS IE unta 
PM na B3 Sa G3 


184 


"- 





2 aa PG Le ANA LS . Is 
| £ Jo Me » 2. 55 1 SAR IL 
TT Val an Ai 13 


BE Uya 35 gg 
GAS ASN LA 


1143. Dari Abu Sa'id Al Khudriy mengatakan empat macam ajaran 
dari Nabi s.a.w, yang sangat aku kagumi dari kunilai tinggi. Yaitu: 1. 
Seorang wanita tidak boleh bepergian seorang diri selama dua hari, 
melainkan dengan suami atau dengan muhrimnya. 2. Tidak boleh puasa 
pada dua hari. Yaitu: pada hari raya Idul Fithri, dan pada hari raya 
Adha. 3. Tidak boleh shalat sesudah, dua shalat. Yaitu, sesudah shalat 


“Shubuh hingga terbit matahari, dan sesudah shalat Ashar hingga Magh- 


rib. 4. Tidak boleh disediakan perangkat kendaraan kecuali hanya untuk 
perjalanan ketiga buah masjid. Yaitu: ke masjidil Haram, ke Majid 
Agsha, dan ke masjidku.” 


at. LL - 
SAN AIA: San ANA 
BAB 
MEMINTA PERTOLONGAN TANGANNYA SENDIRI 
DALAM SHALAT JIKALAU YANG DIKERJAKAN 
ITU TERMASUK URUSAN SHALAT 
JJ. Z7 aa “2 31 2 
SPA IGAN PANAS TE SAN Gp ea 5 es 
Sena 46 


F3 Kb YAN ErBALN YAA 
SENILAI NA EA La 


Ibnu Abbas berkata: "Seseorang itu boleh saja di dalam shalatnya 
minta pertolongan pada salah satu anggota tubuhnya sesuai apa yang 
dikehendaki. 

Abu Ishak meletakkan tutup kepala di atas kepalanya di Waktu me- 
lakukan shalat dan juga melepaskannya. 

Ali r.a. meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan 
tangannya bagian kiri kecuali jika ia hendak menggaruk kulit tubuhnya 


185 








atau membetulkan pakaiannya. 
Ea ANE Sa SAINS Nat 
an Pan ba ak 
AA TAN SA RAK 
SN EN A1 sad 
KA en ASEAN GS IE Peran 
AS EA Ka 
ME pan AA 3 
AAA Pa JEANS 5 
PE AGE Po SER LN 
BENIS ESB ALS STS SKA 


NA at Reba AA AJ ia — 4 
- aa kur PES. - . wet P4 Pa Ke rat 
OP Hn PAR ) Aas Doi aS 


- Jd, 
: AI 
1145. Dari Abdullah bin Abbas r.a. 'anhuma bahwa ia bermalam di 
tempat Maimunah, ummul mukminin r.a 'anha dan Maimunah itu ada- 
lah bibi Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas berkata: ” Aku tidur berbaring 
di bagian lebas kasur tempat tidur dan Rasulullah saw. serta isterinya ju- 


ga tidur di bagian panjang kasur. Rasulullah saw. tidur sampai perte- 


ngahan malam atau sebelum pertengahan malam atau sebelum. perte- | 


186 





ngan malam itu kurang sedikit saja, atau mungkin sesudah pertengahan 
malam lebih sedikit. Lalu beliau bangun, terus duduk, kemudian meng- 
usap bekas tidurnya itu dari wajahnya dengan tangan. Sehabis itu beliau 
membaca sepuluh ayat yang terakhir dari surat Ali 'Imran. Lalu beliau 
pergi menuju ke sebuah tempat air yang tampak sudah tua sekali, ter- 
buat dari kulit lalu berwudhu' dari tempat itu. Beliau kelihatan sangat 
memperbaguskan wudhu'nya. Kemudian beliau mulai mengerjakan sha- 
lat.” 

Abdullah bin Abbas r.a 'anhuma berkata: ”' Aku juga ikut bangun dan 
mengerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi saw. Sehabis 
itu aku berdiri di sisinya. Rasulullah s.a.w kemudian meletakkan tangan 
kanannya di atas kepalaku dan mengambil telingaku sambil menggosok- 
nya dengan tangannya. Kemudian beliau shalat dua raka'at, lalu dua 
raka'at, lalu dua raka't, lalu dua raka't, lalu dua raka'at lagi, lalu dua 
raka'at lagi dan selanjutnya mengerjakan witir satu raka'at. Setelah se- 
muanya itu selesai beliau lalu tidur berbaring sampai didatangi oleh juru 
adzan, lalu berdiri untuk sholat lagi sebanyak dua raka'at sebelum Shu- 
buh yang ringan sekali. Setelah selesai itu beliau keluar ke masjid lalu 


Shubuh.” 
Ken We mem 
SAB Na KAK 
BAB 
HAL-HAL YANG DILARANG PERIHAL 
PERCAKAPAN DI DALAM SHALAT 


PP AA AIA Pe . aa Let Ta PAN 
AS TEA SAE LAS Non 
J3 


SAY NS SA IE KIR ANA 
CE IN IR Ana KE as 
LN ALI Te Pa Cet D1 TENANG Tea 
DISS aa EA ea 
5 . 2 2, ate . 
YS 3N 2N 3 

1145. Dari Algomah dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Kami 

dahulu menjawab (salam) kami. Ketika kami kembali dari Najasyi, 

kami memberi salam atas beliau tidak menjawab salam kami, dan beliau 


bersabda (di luar shalat): ''Sesungguhnya di dalam shalat itu ada ke- 
sibukan.” 


187 





14, » Oi $ . GT $ a£ au, Da” 
Sa ae Cs ol: 1 VA 23 9 2 
2 2 Ye. P4 z aa ck 
Aa CASE SNN PN AN ARUN 
15 2. Nas s - 
Kanak AN KANAN Trannjrfta 
1146. Dalam riwayat lain dari Zaid bin Argam r.a. berkata: Salah 
seorang di antara kami bercakap-cakap dengan temannya di dalam sha- 
lat sampai turun ”'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 
wustha (shalat yang ditengah-tengah, ada yang berpendapat shalat 


Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam shalat-mu) dengan khusyu'.” 
Lalu kami diperintah untuk diam. 


J3 Ara aa pak 


BAB 
HAL YANG DIBOLEHKAN PERIHAL BACAAN TASBIH 
DAN TAHMID DALAM SHALAT UNTUK KAUM LELAKI 


STANG JEANS ae N2V 
IN 3 TAN NG Ape AS WES AS 
SESI AWAN LE EAANS LAIN 
Il PA SANG Ka KAL PEP 
ANA BK 3 LAI 
TK SAN KESAN sya aka 
Inang LAN EN 


1147. Dari Sahl ra, ia berkata: ''Pada suatu saat, Nabi saw keluar 


188 





untuk mendamaikan Bani Amir bin Auf, kebetulan waktu shalat telah ti- 


ba. Maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar mengatakan: ''Nabi saw.. 


terlambat datang. Engkaulah yang menjadi imam.” Abu Bakar berkata: 
”'Baiklah, kalau engkau setuju.” Setelah Bilal gamat, Abu Bakar maju 
ke muka lalu shalat. Kemudian Nabi saw. tiba, lalu dibelahnya shaf 
perlahan-lahan supaya dia dapat lewat sampai ke muka. Orang banyak 
bertashfih. Sahl berkata: Tahukah kamu, apa itu tashfih? Yaitu bertepuk 
tangan. Abu Bakar tidak menoleh ke belakang. Nabi saw. telah berada 
di dalam shaf. Beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya dia 
tetap di tempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya me- 
muji Allah. Kemudian dia mundur ke belakang dan Nabi saw. maju ke 
muka meneruskan shalat.” 


LN IL, zen - 
ala Gap dE TB BALI F5 
BAB 

ORANG YANG MENYEBUT NAMA KAUM DAN 

MEMBERI SALAM DALAM SHALAT KEPADA 
ORANG LAIN DENGAN BERHADAP-HADAPAN, 
PADAHAL ORANG YANG DIBERI SALAM ITU 

TIDAK MENGETAHUI 


ANE, TE AI MEA UA ALA 


Kang Pa SAYA 
LA Sen, An ILEENI31 Jas Ep bari sisauia 
ENG AKAN GOA 
Ke Alas KENA KE EN AAN AI KENG, 
Nan 2 an pn Saya Aneka 

SVMBUFL 


II 2 he Gam 


Pinirat rear Maan 


1148. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: ”' Kami pernah meng- 


ucapkan salam ketika shalat, menyebut nama dan salam satu sama lain. 


189 





Hal itu terdengar oleh Nabi saw. lalu beliau bersabda: "Bacalah: “AT- 
TAHIYYAATU LILLAAHI WASHSHALAATU WATHTHAYYI- 
BAATU ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WARAH- 
MATULLAAHI WABARAKAATUH ASSALAAMU 'ALAINA WA 
'ALAA 'IBAADILLAAHISH SHAALIHIEN ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAAHU WA SYHADU ANNA MUHAMMADAN 
'ABDUHU WARASUULUH.” (segala kehormatan untuk Allah, segala 
keberkahan dan berkah-Nya. Selamat kiranya untuk kami, dan untuk 
para hamba Allah yang shalih. Aku mengaku bahwa sesungguhnya Mu- 
hammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya), apabila kamu baca bacaan itu, 
berarti kamu telah memberi salam kepada seluruh hamba Allah yang 
shalih di mana sajapun mereka berada, di langit maupun di bumi.” 


:3 ta 5 Ga S6 
BAB. 


BERTEPUK TANGAN ITU ADALAH 
UNTUK KAUM PEREMPUAN 


KAA Pe A Tatar Pena - 2 — PBPLAN 1 WS ANA 
: 0 MAKAN JET 


. 1149. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. sabdanya: '”'Meng- 
Ucapkan tasbih untuk kaum lelaki, sedang bertepuk angan untuk kaum 


perempuan.” 
KAN Gan ya nyi HIS M0. 
SATA PEN ear rara 


Tao 


ji : 


1150. Dari Sahal bin Sa'ad r.a., ia berkata: ” Nabi saw. bersabda: - 


” Mengucapkan tasbih untuk kaum lelaki, sedang bertepuk tangan untuk 
kaum perempuan.” 


190 


Pep NN NagaN BNN ema aa 


PA Tau #1 2G T PN ana UP . 
Ae VAN 3 LA 2 ana KG: 
h BAB 
ORANG YANG MUNDUR KE BELAKANG DALAM 


SHALATNYA ATAU MAJU KARENA ADA PERKARA 
YANG BARU DATANG PADANYA 


Pe Ie Pat Uda DA ta) KAP Dati Pn) 21. 
Pai BA d3 Ol HAN PO Perih AN 
- Te 33 aka Rani Pan 3 1 
ia MENARA Ear 
Han kata Pala, pera BIA VA AS 
PAI (ca Pn Kia 
“4 AM at Dp PLAN LA GG 3 - — . 
- mm. Ka | ni C3 ya yet 
1 . —. AKI at st, 
2x Nan Sncamahars: gas 
Lap, "2 Z. ad TS . 2 
Ha ejaan, NO Pas ema yan 
“0 £ 2 z 
PEKAN pe Kiloan 5 
5 ang 5 
1151. Dari Anas bin Malik bahwasanya kaum muslimin, pada suatu 
ketika mereka sedang mengerjakan shalat Fajar, yaitu pada hari Senin 
dan Abu Bakar r.a. juga shalat dan bertindak sebagai imam orang ba- 
nyak, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Nabi saw. yang saat itu sedang 
sakit, telah menyingkapkan tabir dari kamar "Aisyah r.a 'anha, lalu me- 
lihat kepada para sahabatnya di kala mereka sedang berbaris dalam sha- 
lat. Beliau kemudian tersenyum dan ketawa. Abu Bakar r.a. melangkah 
mundur, sebab ia mengira bahwa Rasulullah saw. hendak keluar untuk 
shalat. Kaum muslimin bermaksud akan mengurungkan shalat mereka 
karena merasa gembira sekali melihat Nabi saw. sudah menampakkan 
diri. Tetapi beliau saw. memberikan isyarat dengan tangannya yang 


mengandung pengertian supaya kaum muslimin itu meneruskan dan me- 
nyempurnakan shalatnya. Kemudian beliau masuk kamar kembali dan 


191 





tabir pun di kebawahkan lagi dan selanjutnya pada hari itu pulalah saw. 
wafat.” 


ADB LAI 
BAB” 
APABILA IBU MEMANGGIL ANAKNYA DALAM SHALAT 


2 Fade: ARA PAS Jaa KE NENAN Ya 
3 EN RINA abal 

CNN BENAR AN 
-. SERANG ISA Aan gEpyRE 


TA 


Pd 


#stenaa AAN SEE S3 Yah 
SA AI EN PI 53 ai 
CN JSI: ar PESANAN 152 JBasaa AA 

IEIEI desa 


1152. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw. mencerita- 
kan seorang ibu memanggil anaknya yang sedang shalat. Ibnu itu berka- 
ta: "Hai Juraij!” Lalu Juraij mohon kepada Allah: ”'Ya Allah, ibuku 
(memanggilku), dan aku (sedang menunaikan) shalatku. (Apakah yang 
harus kuperbuat?)” Ibu itu memanggil pula: ” Wahai Juraij!” Juraij ber- 
kata: ''Ya Allah ibuku atau shalatku?” Ibunya memanggil lagi ”" Wahai 
Juraij?”' Juraij berkata: ''Ya Allah ibuku atau shalatku?” ibu itu 
berkata: ''Ya Allah, semoga Juraij tidak mati sebelum dia melihat muka 
perempuan lacur lebih “dahulu.” Pada suatu ketika datang seorang 
wanita lacur penggembala ke tempat peribadatannya, lalu ia melahirkan. 
Ketika ditanya: ''Anak siapa itu?” Wanita itu menjawab: ” Anak si Ju- 
raij, dan dia keluar dari tempat peribadatannya.' Juraij berkata: ' Mana 
itu wanita yang mengatakan anaknya adalah dariku?” Juraij berkata: 
"Wahai bayi! Siapa bapakmu?” Ia menjawab: "Seorang penggembala 
kambing.” 


192 


Ke mramgaaN-— 


DADA aan AN 


.. BAB 
MEN GUA Ba KECIL DALAM SHALAT 


JIIEAS Kek AA. Ba AN. 
#-APa Benua #5 Ken Ag aa Fan 


1153. Dari Mu'aigib bahwasanya Nabi saw. bersabda tentang se- 
orang laki-laki yang meratakan debu di kala sujud: ” Jika kamu melaku- 
kan maka sekali saja.” 


Ka 


IIA SG 


BAB 
MEMBEBERKAN PAKAIAN DALAM SHALAT 
- UNTUK DIGUNAKAN SUJUD 


LN INI AN 
P3) al EA PO anna Not 
BEN Annas Bin inlet 
MS EGA any 


1154. Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: ''Kami pernah shalat 
bersama-sama dengan Nabi saw. di dalam musim panas. Maka siapa 
yang tidak bisa meletakkan dahinya ke bumi, dibentangkannya kain, 
lalu ia sujud di atasnya.” 


SIB MUG 


BAB 
APA YANG BOLEH DILAKUKAN DALAM SHALAT 


Sp A3 YAN AR Ado 


19: 





LL AI de 2 ts 
AI Ia Da 
Ia ye At 
: tes Aa 38 SB 
1155. Dari Aisyah r.a. ia berkata: ? Aku pernah melonjorkan kaki- 
ku kehadapan Nabi saw. waktu beliau datang shalat. Ketika beliau akan 


sujud dicubitnya kakiku, lalu kuangkat, dan setelah beliau berdiri saya 
lonjorkan pula kembali.” 


Kn Natan) PIA NAK AN 
ee TES LAN, JENSAIS AE Aa, 
Bana Gen AR ES 
ME BAN ESA as DN 
ANA GA LI ha PA CAT 
NK Hb ipa aa 


1156. Dari. Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. 'bahwasanya beliau 
shalat dan setelah selesai lalu bersabda: "Sesungguhnya aku tadi digoda 
Oleh syetan dengan menampakkan dirinya padaku dengan maksud su- 
paya aku mengurungkan shalatku. Tetapi aku dikaruniai ketabahan se- 
hingga aku meneruskan shalat. Ia kutolak yakni aku melawannya. Se- 
benarnya aku -ingin hendak mengikut syetan, supaya paginya kamu 
semua dapat melihat rupanya. Tetapi aku lalu teringat kepada ucapan 
Nabi Sulaiman a.s. yang berdo'a: ''"Ya Tuhan, berikanlah kepadaku 
suatu kekuasaan atau kerajaan yang tidak sepatutnya Engkau berikan 
kepada seseorang sesudah aku nanti.” Oleh sebab itu syetan tadi diusir 
oleh Allah dalarn keadaan hina dina. 


194 


KAN GAJEKE DN AS 
BAB 
APABILA BINATANG LEPAS DAN YANG MEMPUNYAI 
| MASIH SEDANG MENGERJAKAN SHALAT 


eren pILES. J3 ISA ADV 
ox LAOS Pa Anta 
CAH PASI NS SAE IA 
ENG SAE II 


LA JI 1 0 


13 SALE ca Ga 
TA Ta Ng GI IE SN 


AISI? Le 


Hem Massa 
SENI SESI AAL 


1157. Dari Al Arzag bin Oais, ia berkata: "'Pada suatu ketika kita di 
Ahwaz untuk memerangi kaum Khawarij. Pada suatu saat sewaktu kita 
berada ditempat dekat sungai, tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang 
mengerjakan shalat dan di saat itu pula kendali binatang kendaraannya 
ada di tangannya. Binatang itu menariknya dan iapun mengikutinya. 
Syu'bah berkata bahwa orang tersebut ialah Abu Barzah Al Aslamiy. 
Kemudian ada orang lain lagi dari golongan Khawarij berkata: ”'Ya 
Allah, berbuatlah sesuatu terhadap orang tua ini (Abu Barzah). Sesudah 
orang itu shalat ia lalu berkata: "Sesungguhnya saya telah mendengar 
apa yang kamu katakan tadi dan sesungguhnya saya perang bersama 
Nabi saw. enam kali perang, atau tujuh kali perang atau delapan kali, 
dan saya saksikan beliau mempermudahnya, dan sesungguhnya saya le- 
bih senang untuk mengikuti hewan saya dari pada saya meninggalkan- 
nya lalu hewan itu kembali kepada tempat yang disukainya, maka me- 
nyulitkan saya”. : 


195 





AE RA AAS Hee: Neta AA 
PIWE Ea SANA 
Tn 3 rang aan ng CS s3 

IM CABIN SE, 

Khtenata ae Jakanknn 

st Keat , ag Pa 
beta kam . Pa AA seng 
jae SAE AS 


SATA" 


I Sis AA Ra) DA pabun 


1158. Dari 'Urwah, ia berkata: ”' Aisyah berkata: ”' Pada suatu hari 
terjadilah gerhana matahari. Nabi saw. lalu berdiri mengerjakan shalat 
sunnah gerhana, lalu beliau membaca surat yang panjang, terus melaku- 
kan ruku' dan amat lama ruku'nya itu. Selanjutnya mengangkat kepala- 
nya, kemudian mulai lagi membaca surat lain. Sesudah itu beliau me- 


lakukan ruku' sehingga selesai, kemudian berdiri dari ruku” tadi lalu ber- 


sujud dan dengan demikian rampunglah raka'at pertamanya. Selanjut- 
nya beliau mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan dalam raka'at 
pertama tadi untuk raka'at yang kedua. Sehabis bersalam, lalu beliau 
bersabda: ”'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari sekian 
banyak tanda kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, jika kamu semua melihat 
gerhana, segeralah kamu semua mengerjakan shalat sunnah gerhana, 
sehingga dihilangkannya kepadaku dari tempat kediamanku ini sehingga 
aku benar-benar telah melihat sesuatu yang aku ingin sekali mengambil 
buah-buahan yang ada di surga yakni di saat kamu semua melihat diriku 
maju ke muka tadi. Di samping itu akupun melihat neraka Jahannam 
yang apinya melonjak, yang sebagian hendak mengatasi sebagian yang 
lainnya. Itulah yang kamu semua melihat diriku ketika aku mundur ke 
belakang tadi. Dalam neraka aku melihat ' Amr bin Luhay dan orang itu- 
lah yang memberi nama unta dengan sebutan sawaib.”" | 


196 


s5 


NIsYHang 





AANG NAN ja 22 Na Da 


BAB 
APA YANG DIBOLEHKAN PERIHAL MELUDAH 
DAN MENIUP TANAH DALAM SHALAT 


Hain Yan NA AA Aa 
am Sldk TA SAUU KI APA MAY AP2 


Cd 


EK 11 Jepan 1 Manga aa 


25 SA WEAR PNS cap 
ola Si 


1159. Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi saw. pernah melihat 
dahak di kiblat masjid. Nabi marah kepada orang-orang yang ada di 
dalam masjid, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berada di 
hadapanmu masing-masing. Maka apabila kamu sedang shalat jangan- 
lah meludah atau mendahak ke hadapanmu.” Kemudian beliau merun- 
duk membersihkan sendiri dahak itu.” 

Ibnu Umar r.a. berkata: "Jika seeorang dari kamu berlindung, maka 
hendaklah ia berludah di sebelah kirinya.” 


AA ENI IA ena xe 
PE KA II KUE 
Get AO MAT - 


1160. Dari Anas r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda: ” Apabila se- 
seorang kamu sedang shalat, maka sesungguhnya ia sedang berbisik 
dengan Tuhannya. Maka karena itu janganlah meludah ke hadapan atau 
ke kanan, tetapi ke kiri di bawah telapak kakinya.” 


197 





NA AA 2 
DEA Paya SG 
BAB 
APABILA KEPADA ORANG YANG SHALAT 
DIKATAKAN: ''MAJULAH?' ATAU ”NANTIKANLAH” 
LALU IA MENANTIKAN, MAKA TIDAK MENGAPALAH 
YAKNI SHALATNYA TIDAK BATAL 


P) 
“8 3 


5 ga cap ni PES MN 
Pp TAMAN 
na tama Ye nesanA 

Abas 


1161, Dari Sahal bin Sa'ad r.a., ia berkata: ” Orang banyak sama 
shalat bersama Nabi saw. dan mereka sama mengikatkan kain sarungnya 
oleh sebab kekecilan pada leher mereka masing-masing. Kepada kaum 
perempuan dikatakan, hendaknya jangan sekali-kali mengangkat ke- 
palamu semua, sehingga kaum lelaki sama rata duduknya.” 


- 335 
. NI AEY al NY S6 
BAB | 
TIDAK BOLEH MENJAWAB SALAM DALAM SHALAT 


Hands BELA 25 Hedi as NG 
Dendasihak Ba Mean 5 
PAN KANE NG LY 2-5 ES 


1162. Dari Abdullah, ia berkata: "Saya dahulu memberi si atas 
Nabi saw. di kala beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab (salam) 
saya. Ketika saya kembali, saya memberi salam atas beliau namun beliau 
tidak menjawab salam saya, dan beliau bersabda (di luar shalat): ”Se- 
sungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan.” 


198 


.s 


SE AS PN ar Ng 
Dasa ana pa Pane 
SERI SANA 
NIA Pata BAN A33 
SIS CA AN eU Aa Kanak 
Aa Angeles Ann Lah SE 33: dar 
Meera SE sesun 


1163. Dari Jabir bin Abdullah r,a. berkata: Rasulullah saw. meng- 
utus saya dalam suatu keperluan. Saya berangkat kemudian pulang dan 
saya telah menunaikannya. Saya datang kepada Nabi saw. lalu saya 
memberi salam atas beliau, namun beliau tidak menjawab. Lalu tergores 
dalam hati saya: '' Apakah yang lebih diketahui oleh Allah?” Saya ber- 
kata di dalam hati: ”' Barangkali Rasulullah saw. mendapatkan saya lam- 
bat. Kemudian saya memberi salam atas beliau namun beliau tidak men- 
jawab. Maka tergoresiah dalam hatiku sesuatu yang lebih keras dari 
pada yang pertama. Dan saya memberi salam atas beliau namun beliau 
menjawab, dan bersabda: '' Yang menghalangi saya menjawab atasmu 
adalah sesungguhnya saya sedang shalat. Dan beliau di atas kendaraan 
dengan menghadap ke arah bukan kiblat. 


23,3 KN 
BAB 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN DALAM SHALAT 
KARENA ADA SUATU PERKARA YANG 


SEDANG aah 
Ip: EN yi HIS NU 
| 199 





DIA 


KARO Na Pang saka 
IA HAN aya yabt 3 L Petani 
DES LAN IN EN NG A La Ea 
2 ipa KERANA KJA 
S3 Ma BN AA SETAN K3 
aa AN KN SU 
USG PAPAN JASA | 
FANS. ama 
SANA KIE BEBAN 
PRA EK Ea KA Lu tek 
TAPE PARA Aas 
SAS) penan Ap Barilas 
Maa Bea insan 
TA TEA AAS ANA TKA 
DB NE R3 TA 
PPN NA PN 
JENIS KAN BII 
TE Par Oa re yu 


md 


1164. Dari Sahl bin Sa'd r.a., ia berkata: '' Ada suatu berita yang 
sampai kepada Rasulullah saw. bahwa keluarga Amr bin Auf di Guba' 
terjadilah perselisihan antara mereka sendiri. Beliau lalu keluar pergi ke 
@uba' untuk mendamaikan antara orang-orang yang berselisih itu 
dengan disertai orang-orang yag termasuk para shahabat beliau. Ra- 
sulullah saw. tertahan untuk melakukan shalat, sedangkan waktu shalat 
sudah tiba. Maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar mengatakan: ''Na- 
bi saw. terlambat datang, engkaulah yang menjadi imam.” Abu Bakar 
berkata: '' Baiklah! Kalau engkau setuju.'” Setelah Bilal gamat, Abu Ba- 
kar maju ke muka lalu shalat. Kemudian Nabi saw. tiba, lalu dibelahnya 
shaf perlahan-lahan supaya dia dapat lewat sampai ke muka. Orang 
banyak bertashfih. Sahal berkata: Tahukah kamu, apa itu tashfih? Ya- 
itu, bertepuk tangan. Abu Bakar tidak menoleh. Setelah orang semakin 
ramai bertepuk tangan, maka barulah dia menoleh ke belakang. Nabi 
saw. telah berada di dalam shaf. Beliau memberi isyarat kepada Abu 
Bakar mengangkat kedua tangannya memuji Allah. Kemudian dia mun- 
dur ke belakang, dan Nabi saw. maju ke muka meneruskan sembah- 
yang dengan orang banyak. Setelah shalat selesai beliau bersabda: 
?Wahai para manusia, mengapa engkau melakukan hal itu ketika ada 
sesuatu yang terjadi di dalam shalat, mengapa engkau bertepuk tangan. 
Bertepuk tangan itu hanya untuk kaum wanita. Apabila kaum lelaki 
mau meningkatkan sesuatu di dalam shalatnya, maka hendaklah meng- 
ucapkan ”'Subhanallah.” Kemudian beliau menoleh ke arah berbuat 
begitu. Apakah yang menghalang-halangi engkau shalat sebagai imam 
untuk orang banyak, padahal ketika itu sudah memberikan isyarat ke- 
pada engkau supaya meneruskan shalat?” Abu Bakar berkata: ” Kiranya 
tidak patutlah bagi anak Abu Ouhafah jika shalat imam di sisi Rasulul- 


lah saw.” - 
BIA HA 
: BAB 
MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG DALAM SHALAT 


SA WAN bl 3S Ana 
PAT 


, 165. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Seseorang itu dilarang 
meletakkan tangan di pinggang dalam shalat.” 


201 





YOGBSG NE RLANG Eee HI Aa 


1166. Dari Abu hurairah r.a. berkata: Nabi saw. melarang sese- 
orang shalat dengan membaca satu atau dua ayat dari akhir surat. 


LL NAS At | 
SI EYE LN 


BAB 
SESEORANG YANG MEMIKIRKAN SESUATU 


DALAM SHALAT 
KENA It Naa 9 


Ki. y Ie BASA 

SMAN atas LI 53 
Umar r.a. berkata: ”' Aku betul-betul pernah mempersiapkan sepasukan 
tentara dan 2 memikirkan hal itu ketika aku sedang dalam shalat.” 


2 en “7 ANA TAK pe Hanana NW: 


ANA, ASASI AAA fo 


A2 IS ya LAN 032 3 Mg Aa 
Seaan aka ae (3 Sa 
Ae TAAT Ara Ka 


11678. Dari Ugbah bin Harits ra, ia berkata: ”'Saya shalat Ashar be- 
serta Nabi saw. Sesudah memberi salam, beliau segera berdiri dan terus 
masuk ke rumah isteri beliau. Tidak lama kemudian beliau keluar kem- 
bali dan dilihatnya muka orang banyak seperti heran karena beliau cepat 
saya pergi dan kembali. Beliau bersabda: '' Aku teringat sesudah shalat 
tadi akan sepotong emas yang ada pada kami. Aku tidak ingin emas itu 
akan berada pada kami sampai sore atau malam nanti. Oleh karena itu 
aku engan supaya membagi-bagikannya.” 


BPN ON Peng pa TEE Ge pe Tayan NT 


H IdvHYng ' 


1 zb NRA KA ALA ale 
maa SES Ka Kat Hi 3 S Ca pap" 

SEL AHAN deg 
pe ANA) REA AIE, IS 
BEN ANE TE RELA 


SALA 


PAN) 


1168. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat, syetan lari terkentut- 
kentut sehingga tidak terdengar olehnya adzan. Apabila Muadzin ber- 
henti, ia pun kembali. Begitu pula, apabila gamat dibacakan, dia pun 
lari. Dan apabila gamat telah selesai, dia datang pula kembali. Dia 
ane menggoda orang yang sedang shalat, dengan berkata kepada- 

a: "Ingatlah apa yang belum kamu ingat!” Sehingga akhirnya orang 
g tidak tahu lagi telah berapa raka'at dia shalat.” 
Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: ''Jika seseorang dari kamu 
melakukan seperti tadi (yakni terlupakan akan raka'at yang telah 
dilakukan), maka hendaklah ia bersujud dua kali dan ia boleh tetap 


. duduk.” Hal itu didengar dari Abu Salamah dari Abu Hurairah r.a. 


az 


KAI EA IMA Ang 


SEA Sea PUASA. 


LEAN au at Jeda 
IA De 3 EA EKA CA S1 


1169. Dari Sa'id Al Magbariy, ia berkata: Abu Hurairah ra. berka- 


ta: "Orang-orang sama berkata bahwa Abu Hurairah banyak sekali me- 
riwayatkan hadits dari Nabi saw. Kemudian aku bertemu seorang lelaki, 


293 














lalu aku bertanya kepadanya: "Surat apakah yang dibaca oleh Rasulul- 
lah saw. tadi malam di waktu mengerjakan shalat Isya'?”” Orang itu ber- 
kata, ''Aku tidak tahu.” Aku bertanya lagi: Apakah tadi malam 
engkau tidak mengikuti shalat Isya'?” Ia menjawab: "Ya, aku meng- 
ikuti.” Aku berkata lagi: "Tetapi aku ikut mengikuti jama'ah Isya' ber- 
sama beliau. Beliau membaca surat ini dan ini (tetapi tidak dijelaskan 
surat apa yang dibaca).” 


TAN LA K2 


BAB 
PERIHAL KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA 
MENGENAI SUJUD SAHWI YAKNI SUJUD SEBAB 
KELUPAAN, APABILA TELAH MENGERJAKAN 
DUA RAKA'AT SHALAT FARDHU 


yA AL 
' 13 A0 Sg PP an 
aan AL ALANpOI Ea AN: 
AG PENS SA ana ni AE MN ads sah 
Pt 5 , , 2 G5 4 Data Tati uad ad ca 3-. 
ea ena ES sn 
- . 0 
: JPAK 
1170. Dari Abdullah bin Buhainah ra., ia berkata: ”'Rasulullah saw. 
shalat dengan kita dua rakaat dari sebagian shalat-shalatnya, tetapi beliu 
tidak duduk (yakni untuk tasyahhud awal). Jama'ahpun berdiri pula 
mengikuti beliau. Ketika shalat hampir selesai, kami menunggu-nunggu 
beliau akan membaca salam, ternyata beliau membaca takbir sebelum 


salah, lalu sujud dua kali, sedangkan beliau di saat itu duduk, kemudian 
beliau mengucapkan salam”. 


204 


PT AIA , 


Ata 5 IL AN La pabla£ KE Am 
Man : tes ah ES 


25 Dp IR AS FS SE ja 


1171. Dari Abdullah bin Buhainah r.a. bahwasanya ia berkata: ''Se- 
sungguhnya Rasulullah saw. sesudah dua raka'at Zhuhur langsung ber- 
diri tanpa duduk (antara raka'at kedua dengan ketiga) Tatkala beliau 
telah selesai shalat, beliau sujud (sahwi) dua kali, dan sesudah itu mem- 


baca salam (tanda selesai). 


EA 


BAB 
JIKA SHALAT LIMA RAKA'AT 


NS maa Kya LSP NN 
G TN ETAANE Si Kerta agan merata 1 AN 
borma TEA SAS ENG 
1172. Dari Abdullah bin ea r.a. bahwasanya Rasulullah saw. 
shalat Zhuhur lima raka'at, lalu ditanyakan kepada beliau: '' Apakah 


shalat itu ditambah?” Beliau bersabda: ”' Apakah itu?” Ia menjawab: 
”Engkau shalat lima raka'at. Lalu beliau sujud dua kali setelah salam. 


Te Ld ne s( P3 

IE 1 2553 Dr Ps ba mai S6 
BAB | 

JIKA BERSALAM DUA RAKA'AT ATAU DALAM 


TIGA RAKA'AT, LALU BERSUJUD DUA KALI SEPERTI 
SUJUDNYA Ep ATAU LEBIH LAMA DARI ITU 


Ktu na JS: Jean 


x 


SD 


Aap BAN ANY 


205 





- 5 BD yr... .. 3 pad “ 
KAN GS MEA Agan Atatezhi 
KANE LA Tesla aeuu 

0 GA - Lg gn AI 224. pa 14 4 KP, 
HI EP Aa 
212, Prana, Na “ Len 0n 5 2 .? 
JELAS TER KEAFRI s1 
nana ton Lea ma naa ee 
BIL II, Ai Asa 


PLAN IG 


1173. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami shalat Zhuhur atau 


Ashar bersama-sama dengan Nabi saw. Setelah selesai shalat, Dzulya- - 


dain bertanya kepada beliau: ”Kurangkah shalat Wahai Rasulullah?” 
Beliaupun bertanya pula kepada jama'ah: ”'Betulkah apa yang ditanya- 
kan itu?” Jama'ah berkata: ” Ya”. Lalu Nabi saw. shalat lagi dua 
raka'at, sesudah itu sujud (sahwi) dua kali.” 

Sa'ad berkata: Aku melihat Urwah bin Zubair shalat Maghrib dua raka' 
at, lalu salam dan terus berbicara, kemudian shalat untuk memenuhi 
yang tertinggal dan bersujud dua kali sujud dan ia berkata: ” Begitulah 
apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi saw.” 


La aa AA NATA Ta P3 
MIT Isa 
BAB 
ORANG YANG TIDAK BERTSYAHHUD DAN TIDAK 


BERSUJUD DUA KALI KARENA LUPA 
(YAKNI SUJUD SAHWI) 


Anas dan Hasan membaca Tasyahhud Awal dan terus bersalam dan 
tidak pula bersujud sahwi. 

Gatadah berkata bahwa ia tidak membaca Tasyahhud Awal dan juga ti- 
dak bersujud sahwi. | 





23” 2 a ) 2g 2D 


AA PAP Per Up KANG Avt 
AA BIG AA 
AA AE NIA AA NS 
AE ANAES EEA 
NE NA SEA EA gai kas 


At 

P 2 Sia 
1174. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. menyele- 
saikan shalatnya sesudah dapat dua raka'at, padahal shalat itu mestinya 
empat raka'at. Kemudian Dzulyadain berkata kepadanya: '' Apakah 
shalatnya itu digasharkan ataukah anda lupa, ya Rasulullah saw. lalu 
beliau menjawab: Apakah yang dikatakan oleh. Dzulyadain itu?” 
Orang banyak sama mengatakan: ”'Ya.” Rasulullah saw. lalu berdiri, 
kensudian mengerjakan shalat dua raka'at yang lain lagi selanjutnya te- 
tus mengucapkan salam. Sehabis bertakbir lalu bersujud seperti sujud- 
nya shalat atau lebih lama dari sujudnya shalat dan sesudah itu lalu 

mengangkat kepalanya.” 


JII at. 312 head 2. ka 
KISS HA SA A0 ANO 
La1I 3,4» 1 At AL 
22 RAN al db 
1175. Dari Salamah bin 'Algamah, ia berkata: ” Aku bertanya ke- 
pada Muhammad bin Sirin, apakah dalam sujud sahwi itu membaca 


tasyahhud.”” Muhammad menjawab: '”Tidak terdapat keterangan itu 
dalam haditsnya Abu Hurairah.” 1 


207 





.. Sa Ju 2 -- 5». 
MIS aa 
BAB 


ORANG YANG BERTAKBIR DALAM KEDUA 
SUJUD SAHWI 


AA Eh ISO NYA 


bea Kan KEMANG 
2 ARE AH 
dag eraan AN & 
Ha KAA LA ITN 
SEWA NG BASIS 
NKRI MS 
TAG on KA KANE KS Ka 


Ha Cerba “2 
33 


1176. Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: ” Nabi saw. mengerjakan 
shalat yaitu salah satu dari shalat di waktu sore hari, (yakni shalat Dhu- 
hur atau ' Ashar). Muhammad bin Sirin mengatakan: ”' Dalam perkira- 
anku, lebih besar kemungkinannya ialah shalat ' Ashar. Beliau menger- 
jakannya sebanyak dua raka'at, lalu bersalam. Sehabis itu ia berdiri dan 
pergi menuju ke sebuah kayu yang terletak melintang yang ada di bagian 
muka masjid, terus meletakkan tangannya di kayu tersebut (yakni ber- 
sandar pada kayu tadi). Di kalangan para sahabat yang hadir di saat itu 
terdapat pula Abu Bakar dan Umar r. 'anhuma. Keduanya merasa takut 
hendak mengajak berbicara kepada Nabi saw. Orang-orang yang suka 
cepat keluar segera pergi dan mereka itu berkata: '' Apakah shalatnya itu 
tadi digasharkan?”” Ada seorang lelaki yang biasa dipanggil Dzulyadain 


208 





oleh Nabi saw. Orang ini bertanya: '' Apakah anda kelupaan ataukah 
shalat itu tadi digasharkan?” Nabi saw. menjawab: ”' Aku tidak kelupa- 
an dan shalatnyapun tidak digasharkan.” Nabi saw. kemudian shalat 
dua raka'at lagi, lalu bersalam, terus bertakbir, kemudian bersujud se- 
bagaimana sujud yang biasa dilakukan atau lebih lama dari itu. Sehabis 
itu beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir, kemudian bersujud se- 
bagaimana sujud yang biasa dilakukan atau lebih lama lagi dari itu. 
Sesudah itu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir.” 


03 


per AN Sa NE ANV 
ane Gan Sana, yaa 
PN ng In KE PEP TN EA ASN 
Asa Par. Keno G EA, 


1177. Dari Abdullah bin Burainah Asadi Halif bani Abdul Muth- 
thalib, bahwasanya Rasulullah saw mengerjakan shalat Dhuhur dan ia 
semestinya duduk untuk membaca Tasyahhud setelah dua raka'at, tetapi 
hal itu dilakukan. Setelah selesai shalatnya dengan sempurna, beliau ber- 
sujud dua kali sujudan, kemudian bertakbir dalam setiap sekali sujud 
dengan duduk sebelum beliau mengucapkan salam. Orang banyakpun 
bersujud dua kali sujudan pula beserta beliau sebagai pengganti tempat 
yang terlupa dari duduk yang tidak dilakukan itu.” 


PP LL AAU A Gila pat UI Bs 
AA Aa EN KE Ia ia IL 
BAB 
APABILA TIDAK MENGETAHUI (YAKNI TIDAK INGAT) 
BERAPA RAKA'AT YANG SUDAH DIKERJAKAN DALAM 
SHALATNYA ITU, YAKNI SUDAH TIGA ATAUKAH 
EMPAT RAKA'AT, MAKA HENDAKLAH BERSUJUD 
DUA KALI SUJUDAN SAMBIL DUDUK 


Netarna 


ASI: DESA Abi 0 2 NS NYA 


209 





ITA Nita ANA AD errda Pna 
SE KAN Ia inna 
LL AT AP ae RA NAK" AI 
SAN BEI I MK 


al 
PSA SANA ea Kera a ENI 


PANAI “1 , NS Au - G “aga T 
PN NN Il Kiu 


Ld 9S... 3 NATA Lan 5 - 
TEA AS X 


1178. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. bersab- 
da: "Jika sudah ada seruan adzan untuk mendatangi shalat, maka sye- 
tan itu menyingkir ke belakang dan ia berkentut, sehingga ia tidak dapat 
mendengar suara adzan itu. Apabila adzan telah selesai, ia lalu datang 
kembali. Selanjutnya apabila dibunyikan igamah telah selesai dibunyi- 
kan, maka ia mendatangi tempat shalat, sehingga ia mengusik hati sese- 
Orang untuk menggoda antara hati orang itu dengan kalbunya. Syetan 
itu berkata: ”'Ingat-ingatlah yang ini dan yang itu, padahal sejak tadinya 
ia sudah tidak ingat lagi. Oleh sebab itu, maka seseorang, itu menjadi ti- 


dak mengerti lagi, berapa raka'atkah yang ia lakukan dalam shalatnya, - 


sudah tiga ataukah empat raka'at, hendaklah ia bersujud dua kali su- 
judan dan ia boleh melakukannya sambil duduk saja. 


2 Ke ESA AT 
BAB 


KELUPAAN DALAM SHALAT FARDLU DAN 
SHALAT SUNNAH 


ENTER KN SERI wa 
SEE IKAN LE. EA 
3 PAN BTA 


210 


1179. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: ' Sesungguhnya waktu seseorang kamu sedang shalat, syetan datang 
menggodanya, sehingga tidak diketahuinya telah berapa raka'at dia sha- 
lat. Maka apabila kejadian seperti itu terjadi pada kamu, sujudlah dua 


kali waktu duduk.” , 
aa LEK LAS 0.» 
Pn EA 


: BAB 
JIKA BERBICARA DENGAN ORANG DAN SEDANG 
SHALAT LALU MEMBERI ISYARAT DAN 
MENDENGARKAN BICARANYA 


NA SAN SAS 
PAP NATA PEN APA AA KAA ET 
Ga BEAN SEN NG 
A MEN NASA 3353 
CAN EA EN 


.. 5 2 ERA £ 2. 3 ot PAN PP 2,7 
KE LEAN SIA Sal 


& 


” 


N 
$ 


“ 


“Z 1S ANN NE, NS 2 KAI ng 2 
SN PIR NY AAS AN ISIS 


- 


211 





Ea tentl 2 “., 
PANEN Oa AE on 6 NU Aa 
38 7. 


nb apem yang. 
aU BE EN EA 2 it 
Kan Kg ESA 3 . : A53 


1180. Dari Kuraib bahwa Ibnu Abbas, Miswar bin Makiramah dan 
Abdurrahman bin Azhar r.a. mengirimkan aku supaya pergi ke tempat 
Aisyah r.a. Mereka berkata: ''Sampaikanlah salam kami kepadanya 
dan tanyakanlah kepadanya perihaldua raka'at sesudah shalat fardlu 
Ashar. Katakanlah kepadanya bahwa kami semua telah diberitahu oleh 
seseorang bahwa kamu (yakni Aisyah) juga mengerjakan shalat dua 
raka'at sunnah sesudah Ashar itu, padahal kami telah mendapatkan 
berita dari Nabi saw. bahwa beliau melarang melakukan shalat sunnah 

tu.” Ibnu Abbas berkata: ' Aku pernah memukul orang bersama de- 
ngan Umar bin Khaththab karena mengerjakan shalat sunnah dua raka'- 
at sehabis shalat itu.” Kemudian Kuraib melaksanakan perintah ketiga 
orang tadi dan ja berkata: ?' Aku lalu memasuki tempat Aisyah, lalu aku 
menyampaikan apa yang diperintah oleh ketiga orang itu dan mengutus 
aku untuk menanyakan kepadanya.” Aisyah lalu berkata: '' Bertanyalah 
kepada Ummu Salamah.” Aku terus keluar dari tempat Aisyah dan me- 
nuju kepada tiga orang yang mengutus tadi, lalu memberitahukan ke- 
pada mereka periha! apa yang dikatakan Aisyah. Mereka lalu menyuruh- 
ku kembali dan kini ke tempat Ummu Salamah dengan maksud sebagai- 
mana ketika disuruh ke tempat Aisyah. Setelah Ummu Salamah 
mendengar apa yang menjadi maksud kedatanganku, lalu dia (Ummu 
Salamah) berkata: ''Saya mendengar Nabi saw. melarang dari dua 
raka'at sesudah Ashar, kemudian saya melihat beliau melakukan shalat 
itu. Di tempat saya ada orang-orang wanita dari Anshar, lalu saya meng- 
utus seorang perempuan kepada beliau, saya katakan kepadanya: ''Ber- 
dirilah di samping beliau, katakan olehmu apa yang dikatakan oleh Um- 
mu Salamah: ”' Wahai Rasulullah, saya mendengar engkau melakukan.” 
Jika beliau mengisyaratkan dengan tangan maka undurlah dari beliau.” 
Lalu anak perempuan itu melakukannya, dan beliau mengisyaratkan de- 
ngan tangan kemudian saya undur dari beliau. Ketika beliau berpaling, 


212 





beliau bersabda: '' Wahai puteri'Abu Umayyah (yaitu Makhzumi), kamu 
menanyakan tentang dua raka'at sesudah Ashar, sesungguhnya orang- 
orang dari Abdul Oais datang kepadaku, lalu mereka menyibukkan aky 
(sehingga aku ketinggalan) dari dua raka'at sesudah Zhuhur. Itulah dng, 


raka'at itu." p 
IANGEYILL 


—. BAB 
MEMBERIKAN ISYARAT DI DALAM SHALAT 


Ia sah Wibsad lay ara AM 
pyar an ai SA AG, ASEAN Sal 
Bank 33 Sad ankana Jaan aa 
» REROYA Hana PA PaA ANA Tp 5 a 
Kasam datar PAPAN 
5 AAN AI KUTI DANSA PERS ber 
SILANG AE AE Ia) 
Ate FS SAN EL AAN GAN SA 
Ca BG AE an 
Aengisai PKB K3 GY, 
Kena anna : 
AN AN KASIR 
Ina Ian SETAN AG Tara 1 


213 























ne 


SB IA EK LA 


SA. BNIB KIM ES 
GI KAIBIN SA SA NET HAL 

Oo FN 
IN8I. Dari Sahl bin Sa'd r-a, ia berkata: Ada suatu berita yang 


sampai kepada Rasulullah saw. bahwa keluarga Amr bin Auf di Ouba' 
terjadilah perselisihan antara mereka sendiri. Beliau lalu keluar pergi ke 


- @uba' untuk mendamaikan antara orang-orang yang berselisih itu de- 
ngan disertai orang-orang yang termasuk para shahabat beliau. Rasulul- 


lah saw. tertahan untuk melakukan shalat, sedangkan waktu shalat 
sudah tiba. Maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar mengatakan: ”Na- 
bi saw. terlambat datang, engkaulah yang menjadi imam.'' Abu Bakar 
berkata: ””Baiklah! Kalau engkau setuju.” Setelah Bilal gamat, Abu Ba- 
kar maju ke muka lalu shalat. Kemudian Nabi saw. tiba, lalu dibelah- 
belahnya shaf perlahan-lahan supaya dia dapat lewat sampai ke muka. 
Orang banyak bertashfih. Sahal berkata: Tahukah kamu, apa itu tash- 
fih? Yaitu, bertepuk tangan. Abu Bakar tidak menoleh. Setelah orang 
semakin ramai bertepuk tangan, maka barulah dia menoleh ke belakang. 
Nabi saw. telah berada di dalam shaf. Beliau memberi isyarat kepada 
Abu Bakar supaya dia tetap ditempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat 
kedua tangannya memuji Allah. Kemudian dia mundur ke belakang dan 
Nabi saw. maju ke muka meneruskan sembahyang dengan orang ba- 
nyak. Setelah shalat selesai beliau bersabda: '”Wahai para manusia, 
mengapa engkau melakukan hal itu ketika ada sesuatu yang terjadi di 
dalam shalat, mengapa engkau bertepuk tangan. Bertepuk tangan itu 
hanya untuk kaum wanita. Apabila kaum lelaki mau mengingatkan se- 


214 








suatu di dalam shalatnya, maka hendaklah mengucapkan ”'Subhanal. 
lah.” Kemudian beliau menoleh ke arah Abu Bakar, lalu bersabda: 
Wahai Abu Bakar, mengapa engkau berbuat begitu. Apakah yang 
menghalang-halangi engkau shalat sebagai imam untuk orang banyak, 
padahal ketika itu aku sudah memberikan isyarat kepada engkau supaya 
meneruskan shalat?” Abu Bakar berkata: ”Kiranya tidak patutlah bagi 
anak Abu Ouhafah jika shalat sebagai imam di sisi Rasulullah saw.” 


“ga 1 LAN, ata - " 2. -- ae LL 
MEA DER MEN EK LS 3 UE 
Aa Sai is 


1182. Dari Asma', ia berkata: '' Aku memasuki tempat "Aisyah r. 
'anha dan ia di waktu itu sedang shalat dengan berdiri, sedang orang 
banyak juga berdiri, lalu aku bertanya: ”' Apakah yang terjadi pada ma- 
nusia itu?” 'Aisyah r. 'anha lalu memberikan isyarat ke langit, lalu aku 
berkata: ”' Ada suatu tanda kekuasaan Tuhan (yakni gerhana).” ' Aisyah 
r. 'anha berkata dengan memberikan isyarat kepalanya yang maksud- 
nya: ''Ya benar.” , 


Jean JAGA KAA 2 Ya IBI 
SANA LAS 2 AAA SIAK 
MN So NA IE 


1183. Dari "Aisyah r. 'anha, yaitu isteri Nabi saw. bahwasanya ia 
berkata: ?'Rasulullah saw. shalat di rumahnya sambil duduk dan orang 
banyak juga shalat sebagai makmumnya sambil berdiri. Beliau lalu 
memberikan isyarat kepada sahabatnya itu supaya mereka sama duduk. 
Setelah selesai shalat selesai, beliau lalu bersabda: ”'Imam itu dijadikan 
hanyalah agar supaya diikuti. Maka jika imam. ruku', maka ruku'lah 


215 





kamu semua dan jika imam mengangkat kepala, maka angkatlah ke- 
palamu semua.” 


1, 


SAK Lt 


BAB 
DALAM HAL JANAZAH DAN ORANG YANG AKHIR 
UCAPANNYA ''LAA ILAAHA ILLAL-LAH” 


BIA KN 3 33 
Ba aa Ga era 
Oa yah 


Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih: ''Bukankah Laa ilaaha illal- 
laah itu merupakan kunci surga?” Wahab menjawab: ''Benar, tetapi 
bukan dinamakan kunci kalau tidak mempunyai gigi.” Jadi jika kamu 
datang dengan membawa kunci bergigi tentu kamu akan dibukakan, dan 
jika tidak (artinya sekalipun membawa kunci tetapi tidak bergigi) pasti 
tidak dibukakan.”” 


PU PING AI TA OA FS KG 
KENA JEJEL SA a35 An 
To 35 8 
DA KIA dina Se IG 
ss. ISI YO Kd 1) 
| 219 3 UN Ols Sa 5 11155 Esai, 35 1 
091 ag 2 Je. 333 
Ayu Ola bo La 
1184. Dari Abu Dazrrin r.a. berkata: Rasulullah saw. aa 
/'Datanglah pendatang dari Tuhanku, lalu ia memberi berita kepadaku 
atau beliau bersabda: '' Bahwasanya barangsiapa dari umatku yang me- 
ninggal dengan tidak menyekutukan Allah barang sedikitpun maka ia 
masuk sorga.” Saya berkata: Meskipun ia zina, meskipun ia mencuri?” 
Beliau bersabda: ''Meskipun ia zina dan meskipun ia mencuri.” 


216 





SIG EL Haa esa 
KKR : nara 


2 yaid D 


141 A1 3 34 9 21 
& aAS Ah Hn Sair 
1185. Dari Abdullah r. 2 berkata: Rasulullah saw. bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang meninggal dengan menyekutukan Allah barang sedikit 
maka ia masuk neraka.” Dan saya katakan: ''Barangsiapa yang me- 
ninggal dengan tidak menyekutukan Allah sedikitpun maka ia masuk 
sorga.” 


2 


1 Ae AS NA 


BAB 
PERINTAH MENGIKUTI JANAZAH 


KATANYA BELADIN NW 
SAN AAA SANA 
| SL, LE 35 #ii 
SINGA SIA AG 

DE 


1186. Dari Bara', r.a. berkata: Nabi saw. menyuruh kami dengan 
tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Beliau menyuruh kami un- 
tuk mengiringkan janazah, menjenguk orang sakit, memperkenankan 
undangan, menolong orang yang dianiaya, melaksanakan sumpah, men- 
jawab salam dan mendo'akan orang yang bersin. Beliau melarang kami 
dari tujuh hal yaitu: Bejana perak, cincin emas, sutera, sutera murni, 
katun campur sutera dan sutera tebal. 


APA , sg Ja ALA PE KN AV 


217 





7, . “1, IL IX 0 
PA tie PAN. IA aa. 
Bi J3 . - sz. 
LES ANA SA ARE Pi 
1187. Dari Abu Hurairah, ia berkata: '' Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: ”'Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain 


itu ada lima perkara, yaitu menjawab salam, meninjau orang sakit, 
mengikuti janazah, mengabulkan undangan dan mendo'akan yang ber- 


sin. ”, 
.- rp | Kajal 3J 
MEA Me K3 NBA 
BAB 
MEMASUKI YAKNI MEMBUKA WAJAH MAYAT 


APABILA IA SUDAH DIBUNGKUS 
DALAM KAFANNYA 


Kentu AN aan NP Parts OP AMA 
Ken BEKAS 3 angan 
S5 PELAN HA op AYGEAN 
dag Bana Saya IE Kk 
LAN Ea aa LA tagnete 

GS ta Kamera Ja 
PA Aa 2£ 
PA sp US EN sa : 
Ba Naa Ae 


# 
2 


3 AP ALA Ci sa vs - 
LALAN ANGIN 3 Mn 


& ak 


“718 








Sana 2 WEE 
KEREN NIAS ana 
KEMENAG 


1188. Dari 'Aisyah r. 'anha, yaitu isteri Nabi saw. memberitahukan 
kepadanya, ia berkata: ''Abu Bakar r.a. datang dengan menaiki kuda 
dari rumahnya yang ada di daerah Sunuh, sehingga turunlah ia, kemu- 
dian memasuki masjid. Ia tidak mengajak berbicara dengan siapapun, 
sehingga memasuki rumah ' Aisyah r.'anha, lalu menuju ke tempat Nabi 
saw. dibaringkan. Ia tertutup dengan pakaian yang bergaris-garis ber- 


warna hijau, lalu membuka wajah beliau Abu Bakar r.a. kemudian me- 


nelungkup diri pada beliau menciumnya dan selanjutnya menangis. Ia 
berkata: ”'Bi-abi anta arti asalnya: Dengan tebusan ayahku, anda, ya 
Nabiullah. Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian. Adapun ke- 
matian itu sudah ditetapkan atas anda dan sekarang sudah anda jalani 
kematian tadi.” : 
Abu Salamah berkata: ”'Ibnu Abbas r. 'anhuma lalu ambeaaki 
kepadaku Abu Bakar r.a. keluar dari tempat Nabi saw., kemudian Umar 
r.a. ingin menyatakan ucapannya kepada orang-orang banyak, namun 
Abu Bakar r.a. berkata: ”' Duduklah, hai Umar. Umar r.a. tidak mau 
duduk dan terus saja berdiri. Abu Bakar r.a. sekali lagi berkata: 
”Duduklah” dan Umar tetap enggan dan terus berdiri. Akhirnya Abu 
Bakar r.a. mengucapkan syahadat dan orang-orang sama memperhati- 
kan apa yang akan diucapkan olehnya, sedangkan Umar mereka biarkan 
tetap berdiri di situ. Abu Bakar r.a. lalu berkata: ”Barangsiapa” di- 
antara kamu semua yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya 
Muhammad telah wafat, tetapi barangsiapa yang menyembah Allah, 
maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan mati selama- 
lamanya. Allah Ta'ala berfirman: '” Wa. maa Muhammadun illaa-rasuu- 
lun... sampai ... syaakiriin.'” Demi Allah, aku melihat orang banyak itu 
seakan-akan tidak pernah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah per- 
nah menurunkan ayat sebagaimana di atas itu, sehingga dibaca oleh Abu 
Bakar r.a. kemudian diterimalah ayat itu oleh para manusia dari Abu 
Bakar r.a. Aku memperhatikan bahwa tiada seorangpun yang mende- 
ngar ayat itu dibaca, melainkan ia juga ikut membacanya.” 


219 





e- ai .- SAH PKL KN LA 2 
“AAA AL LAN Sep IGIASE AA 
Je 10 LAS Ro Lutpad 0 “Ar Ja 32133 
DAA IKA 3 Ea AN ASIAN 
a aJ 2 0322 La 2 3 LA oo, eh 2 AG 
Na SETAN A AA CAN AA 
dn 


SEL Anya 
HEIBN ITS IA ENG 


NI AL Lan, 34 CN Lt AI AS LN LJI 
SES al LE Wdilalek Frans Salsa 


FN BREAK 
SC AN PN en ., n OI tetna 2 TT og An 
SITE BLANK AI 


re Petai “ea 


5, 
At arsena 


1189. Dari Ummul 'Ala” seorang wanita Anshar r.a. ia termasuk 
orang yang berbai'at (sumpah setia) kepada Nabi saw, bahwasanya 
orang-orang muhajir dibagi dengan undian, lalu Utsman bin Math'un 
jatuh untuk kami, maka kami tempatkan di rumah kami. Ia sakit yang 
pada sakit itu ia meninggal. Ketika ia meninggal, dimandikan dan 
dikafani dalam kain-kainnya, masuklah Rasulullah saw. lalu saya ber- 
kata: Semoga Rahmat Allah atas engkau wahai Abu Saib. Persaksian 
saya atas engkau adalah Allah telah memuliakan engkau.” Nabi saw. 
bersabda: '' Apakah yang memberitahukanmu bahwa Allah memulia- 
kannya?” Saya menjawab: '' Demi ayahku, engkau wahai Rasulullah, 


maka siapakah yang dimuliakan oleh Allah?” Beliau bersabda: ”'Ada- 


pun dia telah kedatangan yagin (kematian), demi Allah saya mengharap- 
kan kebaikan untuknya. Demi Allah saya tidak mengetahui sedang saya 
adalah utusan Allah - akan apa yang dilakukan terhadapku.”' (Ini di- 
sabdakan sebelum turun ayat: Liyaghfira lakallahu ma tagaddama min 
dzambika wa mata-akhkhara). Ia berkata: ” Demi Allah saya tidak men- 
sucikan seseorang sesudahnya selama-lamanya.” 


220 


LEG UE ANIAAS MA. 
MARIA GA KS NASA 
KA EA EK AS 
KE UILA A, 


PA 


“0yAI2) 


1190. Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Ketika ayahku ter- 
bunuh, saya membuka kain dari mukanya, saya menangis dan mereka 
melarang saya dari hal itu sedang Nabi saw. tidak melarang saya. Bibi 
saya Fathimah mulai menangis Nabi saw bersabda: ''Kamu menangis 
atau tidak menangis, selama malaikat menaunginya dengan sayap-sa- 
yapnya sampai kalian mengangkatnya.” 


dam SAN EN 
| BAB 
SESEORANG YANG MENGABARKAN KEMATIAN 


ORANG LAIN KEPADA KELUARGA DENGAN 
DIRINYA SENDIRI 


S Pd PER PN 'J LATIN Pa Pn kaka 2 "2 
Aka Appa olesan! an, ora SPAN 
AG GL At LL LAU 3 Yaa “4 Kate 
gta Ia en EA AA 
1 
“ 8) 
1191. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. memberitakan 
kematian Najasy pada hari kematiannya. Beliau keluar ke musholla, 


lalu mengatur shaf mereka dan takbir empat kali. 


“ 


KIE AB ETS AAN 


21 


Sara Pn rd Len a. IL Pa ni 

CA Sat WE RA ia 

AO ANA Ma) 2 . a33 

, Aa Akal 
1192. Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Zaid mengambil bendera lalu ia tertimpa musibah, kemudian diambil 
oleh Ja'far lalu ia tertimpa musibah, kemudian diambil oleh Abdullah 
bin Rawanah lalu tertimpa musibah, dan sepasang mata Rasulullah saw. 


bercucuran. Kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin Walid tanpa 
perintah dan dapat menaklukannya. 


Lp 2. — | 
DEL 


BAB 
MEMBERIT AKAN DENGAN KEMATIAN JANAZAH 


YAKNI BAHWA SI FULAN MENINGGAL DUNIA 


(EA LLIYESE SAK 535 RI SG 
SENI 


. 


1193. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Nabi saw. bersabda: 
Alangkah baiknya kalau kamu semua memberitahukan kematian 
Orang itu kepadaku.” 


3 ”J . 
An KJA AN ASEAN Att 
CAKE JL 3 2. “4 
Nay SI, S3 spa 
Sans KANE ai LAN 
PA s 4:5 “4 dd 

MAKE 36 ate sak | 

1194. Dari Ibnu Abbas, ra ia berkata: ”' Ada seseorang meninggal, 

yang Rasulullah saw. pernah mengunjunginya waktu dia sakit. Dia me- 


ninggal malam hari, dikuburkan malam itu juga. Tatkala hari telah Shu- 
-buh, mereka (para sahabat) mengabarkannya kepada Rasulullah saw. 


222 














Rasulullah saw. bertanya: ”'Mengapa tidak diberitahukan kepadaku 
(sebelum ini?) Mereka menjawab: ”'Kami tidak suka memberitahukan- 
nya, karena hari sudah malam dan gelap. Kami Khawatir akan menyulit- 
kan engkau.” Lalu beliau pergi ke kuburnya dan sesudah itu beliau 
shalat (ghaib) atas orang yang meninggal itu.” 


LESEN SK, HS 
BAB 


KEUTAMAAN ORANG YANG KEMATIAN ANAKNYA 
LALU IA SABAR SERTA RIDHA 


Aa la Herri aya mo 
AN LN SA Sia Loan 


1195. Dari Anas bin Malik r.a. berkata: da saw. bea 
"Tidak ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya 


yang belum baligh kecuali ia dimasukkan ke sorga karena anugerah 
Haa kepada mereka.” 


KENA ASIAN Sa 
Sega MA IG EEPN YA Aa 
SEAL 5, 


1196. Dari Abu Sa'id ra bahwasanya beberapa orang wanita ber- 
mohon kepada Nabi saw.: ''Sudilah engkau sediakan satu hari untuk 
(pengajian) kami. (Rasulullah saw. memenuhi permintaan mereka). Lalu 
Nabi saw. memberi pelajaran kepada mereka, dan beliau bersabda: 
Wanita yang manapun yang kematian tiga orang anaknya, maka anak- 
anaknya itu menjadi dinding baginya dari api neraka.” Ada seorang 
wanita yang bertanya: '”Kalau dua?” Beliau bersabda: '"Ya, dua juga.” 


Aa MEN, ATA AL ENG NW 
BARA A5 pa PU 


223 























#2, Yo s bi . 
BIM SAR IE 

1197. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
Tiada seorangpun dari orang muslim yang ditinggal mati tiga orang 
anaknya (yakni yang belum baligh) lalu ia masuk dalam neraka kecuali 
hanya sekedar waktu yang lamanya seperti melepaskan sumpah.” 
Abu Abdillah mengatakan dengan mengucapkan apa yang difirmankan 
oleh Allah: '"Tiada seorangpun dari kamu semua melainkan pasti akan 
mendatangi atau memasuki neraka itu.” 


di Kea MODUS 
BAB 


UCAPAN SEORANG SUAMI KEPADA ISTERINYA 
DI KUBUR : ” BERSABARLAH” 


HEND NeaaN Kasal EN 


, 7 2. 4 P 
KAIN NI KERIS Kel d, 
1198. Dari Anas bin Malik r.a., ia Kan ?Nabi saw. berjalan 
melalui seorang perempuan di suatu makam. Perempuan itu sedang 


menangis, lalu Deliani bersabda: ''Bertagwalah kepada Allah dan ber- 
sabarlah.”” 


PE Ie SAAT 


— BAB 
MEMANDIKAN MAYIT DAN MEWUDHUINYA 
DENGAN AIR BERCAMPUR SIDR 


IA resin DENGAN BN 

Le GA PA Ya Na 

kasa AAS (at : 
png 





z 





Abdullah bin Umar.r. 'anhamu memberikan wangi-wangian sewaktu 
memandikan anaknya Sa'id bin Zaid yang meninggal dunia, ia mem- 
bawa anak itu, menyembahyangi dan Abdullah bin Umar r. 'anhuma 
tidak berwudhu"' lagi. 
Abdullah bin Abbas r. 'anhuma berkata: ''Orang Islam itu tidak najis, 
baik masih hidup atau sesudah matinya.” 

Said bin Abu Waggash berkata: '' Andaikata mayit itu najis, tentulah 
aku tidak memegangnya.'' Nabi saw. bersabda: ''Orang mukmin itu 
tidak najis.” 


(Na Oa KA 
ALAN 1 163 525 
Pan In Saat 
Hai Pena LE $ ES EKA aan 

ALE asas bks 2S Wak 


1199. Dari Ummu Athiyah Al Anshari r.a. berkata: Resilullah ma- 
suk kepada kami ketika puteri beliau meninggal seraya bersabda: ?”Man- 
dikanlah tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu, jika kalian me- 
lihat ada air dan daun bidara. Dan berilah kapur barus atau sedikit 
kapur barus di akhir kalinya. Jika telah selesai maka beritahukanlah 
aku.” Ketika kami telah selesai maka kami memberitahu beliau, lalu 
beliau memberikan kain beliau seraya bersabda: ?' Pakaikanlah kepada- 
nya” - ia maksudkan kain beliau. 


NAN aa TE 
BAB 


DISUNNAHKAN MEMANDIKAN DENGAN 
HITUNGAN GANJIL 


DANALAT Kista. HS, 5, ASN GEN 


2 225 





(LS ra LN KE ENUaag tar SESI 


Hn EN MEA 3 ya EN SAK 
CA IRR Gaia, Aga 
ana PA ENI 


HA at Lara Par NI aa en Pe 
isa LINER Selatan 


Maa Ab sana 
: 7 Ya ae - ”. 


1200. Dari Ummu Athiyyah r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. 
masuk kepada kami dan kami sedang memandikan puteri beliau seraya 
bersabda: ''Mandikanlah tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu 
dengan menggunakan air dan daun bidara. Dan berilah kapur barus di 
akhir kalinya. Jika telah selesai maka beritahukanlah aku.” Ketika kami 
telah selesai maka kami memberitahu beliau, lalu beliau memberikan 


kain beliau seraya bersabda: ''Pakaikanlah kepadanya.” Ayyub ber- 


kata: ” Aku diberitahu oleh Hafshah sebagaimana hadits yang disampai- 
kan kepadanya oleh Hafshah sebagaimana hadits yang disampaikan 
dengan hitungan ganjil.” Di situ terdapat pula keterangan: ”'Tiga, lima 
atau tujuh kali.” Di dalam hadits itu terdapat pula keterangan bahwa- 
sanya Nabi saw. bersabda: ''Mulailah dengan sebelah kanannya, dan 
tempat-tempat wudlunya.” Ummu Athiyyah berkata: ” Kami menyisir- 
nya dengan tiga tulang (sisir tulang). 


PA KATA 13 “3 Pa BAN 
BAB 


SEWAKTU MEMANDIKAN MAYIT DIDAHULUKANLAH 
ANGGOTA-ANGGOTA YANG KANAN 


SEA data BASA KA 


226 : 


| N 
i 
: 
: 
$ 
& 





se Ga SISA AE ah 223 naa 


PA 


“ ” 
1201. Dari Ummu 'Athiyah r. 'anha, ia berkata: ”Rasulullah saw. 
bersabda sewaktu anaknya perempuan meninggal dunia dan dimandi- 
kan: "Mulailah memandikannya dengan anggota-anggotanya yang ba- 
gian kanan dan anggota-anggota tempat wudhu'nya.” 


21 L £ 335 
: aa Tara 
BAB 
TEMPAT-TEMPAT WUDHU' DARI MAYIT 


SISA. MAN LAS xx 


# 


AN ae Tun ban Ja 


1202. Dari Ummu 'Athiyah r.'anha, ia berkata: ” Di waktu kami 
memandikan puteri Nabi saw, beliau bersabda: '' Dahulukanlah anggo- 
ta-anggota kanannya dan tempat-tempat anggota wudhu'nya.” 


SINI ah 
BAB 


APAKAH ORANG PEREMPUAN ITU BOLEH DIKAFANI 
— DENGAN CADAR ATAU SARUNG LELAKI 


PAPAN LAN S0 angse AAA AI 
IN SE ASI ikan 
2 En AKA 


, SA ep 33615 
227 








1203. Dari Ummu Athiyyah, ia berkata: ”'Puteri Nabi saw. me- 
ninggal, maka beliau bersabda kepada kami: ”'Mandikanlah tiga kali, 
lima kali atau lebih banyak dari itu jika kalian berpendapat bahwa hal 
itu lebih baik. Jika telah selesai maka kami memberitahu beliau, lalu 
beliau memberikan kain beliau seraya bersabda: ''Pakaikanlah kepada- 


nya.” : 


BAB 
. MENJADIKAN KAPUR PADA PENGHABISAN 
MEMANDIKAN MAYIT 


SES 31 DUYANAAA a 
us LABAgLA Gi KENA 
PA AA Aa ke aah sa KA 
Haha 21 Sesal Hg apa SA pa CE 
HE ANN RN 3 
BALA. EA Pn Gea 
ANGA LAS SE KE Sala AN 


JL 


: NY Ina up reg sah Nas 


1204. Dari Ummu Athiyyah, ia berkata: ”'Setelah salah seorang 
puteri Nabi saw. meninggal dunia” maka beliau keluar, kemudian ber- 
sabda: ” Mandikanlah tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu, jika 
kalian melihat ada air dan daun bidara. Dan berilah kapur barus atau 
sedikit kapur barus di akhir kalinya. Jika telah selesai maka beritahu- 

' kanlah aku.” Ummu Athiyah berkata: '”Ketika kami telah selesai maka 
beritahukanlah aku.” Ummu Athiyah berkata: ''Ketika kami telah se- 
lesai maka kami memberitahukan beliau, lalu beliau memberikan kain 
beliau seraya bersabda: ”'Pakaianlah kepadanya.” 


. 


228 





| 


Dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyyah r.a. isinya hadits adalah 
sama yang tercantum di atas, namun ada tambahan, yaitu: Ummu Athiy. 
yah berkata: ” Rasulullah saw. bersabda: '"Mandikanlah tiga, lima atau 
tujuh kali, ataupun lebih dari itu jika menurut pendapatmu bahwa hal 
itu lebih baik dilakukan.” Hafshah binti Sirin berkata: '' Ummu Athiy- 
yah r.a. berkata: '' Kami ag rambut kepalanya tiga tulang.” 


RA 212 P 
« 2 . 
“nam 
MENGURAI RAMBUT PEREMPUAN 


5 MAYA Sian GA S3 - ea 


pe 23 jd, " , Kd Ta 
2 ng apa ane Ia 5 tea 927 


PEN gb ey Urea 


Dari Ummu Athiyyah ra., ia berkata: ?”'Mereka membuat 
rambut putri Rasulullah saw. menjadi tiga ikatan. Semuanya diuraikan 
atau dilepaskan, kemudian jenazahnya mereka mandikan, sesudah itu 
rambutnya dijadikan tiga buah ikatan”. 


18 . “2 - 
AN MASAK 
BAB | 
BAGAIMANAKAH CARA MEMBERI PAKAIAN MAYIT 


YANG BAGIAN DALAM SENDIRI YAKNI YANG 
MENEMPEL PADA TUBUH 


2 IA Jaan Sir DA LPG SAE AK 0 

Abal PESAN AI RA GS 

2 NIAS HERE, 93 SE 

ANA APP IA S3 lake 
53 AS 3 ida B3 5G) Wis 


229 








PANEN NA Ne na Kn 


. 


Eni 3. CI 3S 3 Bare 
Pa AL AN ai 2 SAN : rai 
53 
Ta 


1205. Dari Ayyub, ia berkata: ”' Aku mendengar Ibnu Sirin berkata: 
”Ummu 'Athiyyah r.'anha datang dari Madinah. Ja adalah seorang 
perempuan dari golongan kaum Anshar yang juga ikut membai'at ke- 
pada Nabi saw. Ja datang dari Bashrah dan segera hendak menemui 
puteranya, tetapi tidak menemukannya. Kemudian ia memberitahukan 
kepada kita dan berkata bahwa Nabi saw. datang di tempat kita dan di 
waktu itu sedang memandikan puteri beliau yang meninggal dunia, lalu 
beliau bersabda: ''Mandikanlah ia tiga atau lima kali juga lebih baik 
banyak dari itu, jika menurut pendapat anda hal itu adalah yang lebih 
baik, yaitu dengan air dan daun bidara. Pada penghabisan kalinya 
berikanlah air dengan dicampur kafur. Manakala anda telah selesai 


mengerjakan semuanya itu, maka beritahukanlah hal itu kepadaku.” 
“ Setelah kita selesai mengerjakannya yakni memandikan sebagaimana. 


mestinya, beliau saw lalu memberikan cadar atau sarungnya kepada 
kita, kemudian bersabda: ''Pakaikanlah ini sebagai pakaian yang me- 
nempel pada tubuhnya.” Ibnu Sirin tidak menambahkan sabdanya lebih 
dari apa yang telah dijelaskan tadi. Ayyub mengatakan: Aku sendiri 
tidak mengetahui yang mana dari puteri beliau saw. yang meninggal 
dunia itu - tetapi dalam keterangan lain disebutkan bahwa yang me- 
ninggal dunia itu adalah Zainab atau Ummu Kultsum, hanya saja ke- 
terangan yang terkuat ialah Zainab. 

Selain itu Ayyub juga menyatakan secara pasti bahwa ” Asy'aar” dalam 
hadits yang berbunyi ” Asy'irna” itu sama maknanya dengan 'Alfifna” 
dan artinya ialah berikanlah kain untuk melipat atau membungkus atau 
mengkafani.” 

Adapun Ibnu Sirin menyebutkan: ?'Diperintahkan kepada Janazah pe- 
rempuan supaya diberi syi'ar yakni kain dalam yang menempel pada 
tubuh, tetapi tidak diberi izar yakni kain yang hanya menutup tubuh 
bagian bawah saja.” 

Wallaahu A'lam bish-shawaab. 


2390 


Lem 


PENEL TYApa | ae ES SAI 


BAB 
APAKAH RAMBUT MAYIT PEREMPUAN 
BOLEH DIJADIKAN TIGA IKATAN 


2 BA SEKEN SA an 
6 PENA Pp PENA PA Naa 


1206. Dari Ummu 'Athiyyah r.'anha, ia berkata: '' Kami mengikat 
rambut kepala puteri Nabi saw. yang meninggal dunia.” Maksudnya 
ialah menjadi tiga ikatan. 

Waki' berkata: ''Sufyan berkata bahwa yang diikat itu rambutnya di 
bagian ubun-ubun dan di bagian kedua tepi dari kepalanya. 


AAL AA 0 
0. | — 
Waka LAS ae 
BAB 


MELETAKKAN RAMBUT KEPALA PEREMPUAN 
YANG MATI DI BAGIAN BELAKANGNYA 


VE DIAN SSS Mv 
Apa Seri Pat Ae Sa 


Lu 


TU aa 
Kes & 23136 ENG : 1 213 
HA in ERA 12 NG LET 


1207. Dari Ummu 'Athiyyah r.'anha, ia berkata: ”'Salah satu dari 
para putera Nabi saw. meninggal dunia, lalu beliau mendatangi kita, ke- 
mudian bersabda: ”' Mandikanlah ia dengan air bercampur daun bidara 
dengan hitungan ganjil, yaitu tiga atau lima kali, ataupun lebih dari itu 


231 








jika anda berpendapat lebih baik diperlakukan demikian dan penghabis- 
can airnya berilah campuran kapur barus atau sedikit. dari kapur barus 
itu. Jika anda sudah selesai memandikannya, lalu kita memberitahu- 
kannya, kemudian beliau memberikan kain kepada kita. Selanjutnya 
kita mengikat rambut kepalanya menjadi tiga buah ikatan dan kita di 
bagian belakang tubuhnya.” | 


BAB 


PAKAIAN PUTIH UNTUK DIPAKAIKAN 
SEBAGAI KAFAN 


Kenanga 


4 Pa . -3 4 . 24 .3- LA —— an an Ea 
esa SA ES jan KAP: 
SN at PIN 
SALA An 

1208. Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah saw. dikafani dalam 


tiga kain putih buatan Yaman dari Sahuli (tempat pemintalan) yang ter- 
buat dari katun tanpa baju kurung dan tanpa serban. | 


Hep3 NS 


BAB 
MEMBERI KAIN KAFAN DALAM DUA LEMBAR KAIN 


| EL Inn nd Pd gn 
49 . K J3- Le 2d Sa Peta , - 
da JELAS Eye ea 
aa" 2325 Nda nran Sa 0 . P 
KAA ESA TEJ E3 15 Pala 853 
(2 Jo Aa: bian P 3 Jet - , - “) J . as : 
Tae Oa S2 kesel Ah 
CAK Ki Oi Wae 4 PanP ap EN Ud 2. 
MAP LA 
1209. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Ketika ada seorang laki-laki 
xWuguf di Arafah bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ia jatuh dari ken- 





daraannya, lalu lehernya patah, atau ia berkata - lehernya terpatahkan. 
Nabi sav. bersabda: ''Mandikanlah dengan air dan bidara, dan kafani- 
lah dalarn dua kain, jangan kalian tutupi kepalanya, karena sesungguh- 
nya ia akan dibangkitkan pada hari Oiyamat dengan membaca talbi- 
yah.” 


Pa dpt | 
ALAN 


BAB . 
MEMBERIKAN HARUM-HARUMAN KEPADA MAYIT 


BAG TER EN SEN PAN 


Id, 


PAPAN MA eU AD PAT EPANA TE BARAT 
NP Sit aa sen ya 
WN PENA KE R32 


? 
/ bl PJ 
» PK La 2 5 Let Za 


1210. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Ketika ada seorang laki-laki 
wuguf di Arafah bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ia jatuh dari ken- 
daraannya, lalu lehernya patah, atau ia berkata: lehernya terpatahkan. 
Nabi saw. bersabda: ''Mandikanlah dengan air dan bidara, dan kafani- 
lah dalam dua kain, jangan kamu sekalian membalasnya dan jangan 
kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allan akan membangkit- 
kannya pada hari Kiamat dengan membaca talbiyah.” 


PES Le KA AUIU 
- KAS S6 
BAB : 
BAGAIMANA ORANG YANG SEDANG IHRAM 
| ITU DIKAFANI 


0 YIO LI E5 KI SN INA 
PI AA NN SOE 


At. 
- 
- 


AS NN 


Ta 233 








32, PP Pn Lo 0 3) A La Pp, 

KPI AN Sya Tn IE ANA NAN C 

z . Fa “3 Pad A-— £ 

Io kebo 2293 P3 Pe NGIh Ac sera A3 

Pe, 

AO ar 12122 da. aya. 

NI Pase Lag Aang W: S4, Nia 
1211. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya ada seorang lelaki diinjak 
lehernya oleh kendaraannya yang berupa onta - kami bersama Nabi saw. 
sedangkan pada saat itu ia sedang mengerjakan ihram, lalu Nabi saw. 
bersabda: ”'Mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bi- 
dara, berilah ia kafan dengan dua lembar kain, jangan diberi wangi-wa- 
ngian dan jangan menutupi kepalanya dengan kerudung. Sebab sesung- 


guhnya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dengan mem- 
baca talbiyah.” 


Safa SELANA AE GEN 
Sie Aoa TEA Pera Aa) 
Dawala mana SSI 42143 
PLAT AL RA Pa P2 35633321 
Ma aka SI EA 
1212. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: '' Ada seorang laki-laki wuguf 
di Arafah bersama Nabi saw. tiba-tiba ia jatuh dari kendaraannya.” 


Ayyub berkata: ” Lehernya patah.” Umar berkata: ”Lehernya terpatah- 
kan.” Kemudian ia mati. Maka Nabi saw. bersabda: ” Mandikanlah de- 


ngan air dan daun bidara, dan kafanilah dalam dua kain, jangan kamu. 


sekalian membalasnya dan jangan kalian tutupi kepalanya, karena se- 
sungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat.” Ayyub berkata: 
"Pada waktu dibangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah.?”- Amr ber- 
kata: "Pada waktu dibangkitkan dia membaca talbiyah.” 


234 





SA 33 2 


AA 3S yag 
BAB 


DIBERI KAFAN DENGAN KAIN KAFAN YANG BERUPA 
GAMIS YANG DIJAHIT ATAU TIDAK DIJAHIT DAN BAB 
ORANG YANG DIKAFANI DENGAN APA YANG 
SELAIN GAMIS 


SE SA. AN AN ANA NP ANN xx 
abad PAS, AAN Apaje Lena 
SEN WA AN EN ANE 23an A3 
NN SKY: NE SANG GEN PEAT 
TAI (Ga Pagar Ga Kalaia 
aa pengnata ani Kenya | 
Heni BN ni AdnsEnsoLP 

Wa ia na Ina 


1213. Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya ketika Abdullah bin Ubayy 
meninggal, anaknya datang kepada Nabi saw. dan berkata: ” Wahai Ra- 
sulullah, berikan kepada saya baju kurung engkau untuk mengkafani- 
nya, shalatlah atasnya dan mohonkan ampunan untuknya.” Lalu Nabi 
saw. memberikan baju kurung beliau seraya bersabda: ”' Beritahukanlah 
bahwa aku akan menshalatkannya.” Lalu ia memberitahukannya, Umar 
r.a. menarik beliau seraya berkata: ”' Bukankah Allah melarang engkau 
menshalati orang-orang munafig?” Beliau bersabda: ''Saya di antara 
dua pilihan.” Ia berkata: ”' Mohonkan ampununan untuk mereka j jangan 
engkau mohonkan ampunan untuk mereka. Jika engkau memohonkan 


“ 235 





ampunan untuk mereka tujuh puluh kali maka Allah tidak akan meng- | 


ampuni mereka.'” Lalu beliau menshalatkannya. Maka turunlah ayat: 
” Janganlah kamu menshalatkan atas salah seorang dari mereka (orang- 
orang munafig) yang meninggal selama-lamanya.” 


nak ae ANA EIN Ius pn ng AN 
aa Banana BENANG Pata AHA 


II 43 


ET 


—— 


1214. Dari Jabi r.a. berkata: Nabi saw. datang kepada Abdullah bin 
Ubayy setelah ia dikuburkan, lalu ia dikeluarkan dan beliau meniupkan 
dengan ludah beliau, dan beliau memakainya baju kurung beliau ke- 


padanya. 
Lap 1. .. , 
1 Tan aa : P, P4 


BAB 
MEMBERIKAN KAIN KAFAN DENGAN SELAIN GAMIS 


ENI S2 BN PE PARA 
Maka Ja G3 ASI yes Sisa Sr 


1215. Dari "Aisyah r.'anha, ia berkata: Nabi saw. dikafani dalam 
tiga lembar kain berwarna putih buatan negeri Yaman dan di dalamnya 
tidak dimasukkan gamis atau sorban.” 


PEN ES AS GAN IS 
K ADENA KATANYA SN AO 


1216. Dari ' Aisyah r.'anha bahwasanya Rasulullah saw. itu dikafani 
dalam tiga lembar kain yang berwarna putih, tidak dimasukkan 
didalamnya selembar gamis dan tidak pula selembar sorban.” 


236 





SA 
SENIN 
MEMBERI KAFAN TANPA SORBAN 


OGAN PAN PANEN PTA NP AN ATA AN 


KAN AA SN GADA 0 Ka 
VI BEA sak: FN PAI ANE 
KENA 


1217. Dari ' Aisyah r. 'anha bahwasanya Rasulullah saw itu dikafani 
dengan tiga kain yang berwarna putih terbuat dari Yaman, di dalamnya 
tidak disertakan gamis dan tidak pula sorban.” 

Ibrahim berkata: '' Yang perlu didahulukan ialah memberikan kafan, 


lalu hutang mayit itu mempunyainya, lalu wasiat kalau ia berwasiatkan 
sesuatu.' 


' Sufyan berkata: '”' Upah membuat kubur dan memandikan supaya di 
masukkan dalam gr kafan. 
| 


| aa... . 
aa Hi AI 
BAB 
MEMBERI KAFAN DARI SELURUH HARTA 


PARI: on 


NS Age yA KS Al NAN, 
Span an anna Iran 


- Pe - 
IBI L TIA AU, 


SEN JA FP ayalaa TA ar hea 
DESEKI Hei SR dig Fa 


237 





1218. Dari Sa'ad dari ayahya, ia berkata: '' Abdurrahman bin rauf h 


ra. pada suatu hari dikeluarkan hidangannya, lalu ia berkata: ''Mush'ab 
. bin 'Umair terbunuh dan orang ini adalah lebih baik dari pada aku sen- 
diri. Setelah ia mati (yakni sebagai pahlawan syahid di peperangan 


Uhud) lalu tidak ada selembar kain pun yang dapat dipergunakan se- : 


bagai kafannya, melainkan hanyalah selembar kain panjang yang di- 
kenakan pada tubuhnya. Demikian pula halnya Hamzah atau seorang le- 
laki yang lain yang keadaannya lebih baik dari padaku juga tidak ada 
yang dapat dijadikan kain kafan melainkan hanya selembar kain pan- 
jang yang sedang dikenakan pada tubuhnya. Aku takut kalau karunia 
Tuhan yang berupa segala macam kelezatan dan kesenangan itu diberi- 
kan dengan segera (yakni dihabiskan pemberiannya oleh Tuhan) se- 
waktu kita hidup di dunia sekarang ini.” Sehabis itu Mush'ab lalu mulai 
menangis. | 


Ia issng KP 
BAB 


JIKA TIDAK DIDAPATKAN MELAINKAN HANYA 
SELEMBAR KAIN 


Pen ANK LET U Pet ANU 4 1... an ... 2 
DE ALAN ABI aan KA 
2 rat ad SL AG Pe Pa d8 & 
Sayan A3 JaSU 3 3 Mn DI As 5 2055 aye 
P Pata ae) "Ad . JL .a. 
In SA as an KI ma 
“ PN 2 Ja Ia” J3 « Ng 
Gaya SER ENYA TARI Pa era 
PANAI 2 Kena ni 2 
5S Ga Ag MN ee AKAP: HE ES GEN Et A8 S- 
1 A 2 5 
1219. Dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya bahwasanya Abdur- 
rahman bin 'Auf diberikan hidangannya dan pada hari itu ia sedang ber- 
puasa, ia berkata: ''Mush'ab bin Umair terbunuh dalam peperangan 
Uhud. Ia adalah orang yang lebih baik dari diriku, kemudian dikafani. 


238 








' Tetapi kafannya terlalu kecil, sebab hanya berupa selembar kain pan- 


jang saja. Jika kepalanya ditutup lalu kelihatanlah kedua kakinya dan 
kalau kedua kakinya yang ditutup lalu kepalanya yang kelihatan.” 
Ibrahim berkata: ”'Aku sendiri melihat Abdurrahman bin 'Auf melan- 
jutkan ceritanya: ''Hamzah terbunuh dan ia lebih baik dari padaku. 
Akhirnya kita diberi kelapangan dalam hal keduniaan seluas kelapangan 
yang sudah kita peroleh.” Riwayat lain menyebutkan, "Kita semua telah 
dikaruniai segala 'harta keduniaan sebanyak yang telah dikaruniakan 
kepada kita. Namun demikian, kami tetap takut, kalau segala kelezatan 
kelapangan dan kenikmatan itu dikaruniakan (yakni disegerakan oleh 
Tuhan) kepada kita di dunia ini sampai habis (yakni tidak ada sisanya la- 
gi di akhirat nanti). Sehabis mengatakan demikian itu iapun mulai me- 
nangis, sehingga meninggalkan atau terlupa untuk berbuka.” 


KAN AN BUMS LANSIA 


rd 


An aah 


BAB 
JIKA TIDAK MENEMUKAN KAFAN APA YANG DAPAT 
MENUTUPI KEPALA ATAU KEDUA KAKINYA, MAKA 
DITUTUPI SAJALAH KEPALANYA 


ANN NA PAT AN pe Ogan At. 
BEA s EA AS 33 & Ber “» 
Page Ih SANA Ne sa 
Le Ava P: Pre Jonita Ap $ “ga 
EN: Aan: ea Lag 
TEA ng SAS IOEP AK 


239 





1220. Dari Khabbab r.a. berkata: Kami hijrah bersama Nabi saw. | 


“karena mengharap Dzat Allah, dan pahala kami atas tanggungan Allah. 
Sebagian dari kami ada yang mati dengan tidak makan ganjarannya se- 
dikitpun antara lain Mush'ab bin Umair. Di antara kami ada yang buah- 
nya masak dan memetiknya dengan terbunuh pada perang Uhud, dan 
kami tidak mendapatkan kain yang untuk mengkafani kecuali selen- 
dang. Apabila kami menutup kepalanya maka tampaklah kedua kakinya 
dan apabila kami menutup kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya. 
Lalu Nabi saw. menyuruh untuk menutup kepalanya, dan kami jadikan 
idzkhir pada kedua kakinya. 


2 KI 2. -14 Gea? Kk 
ae ata 
ORANG YANG Nakeban KAFANNYA SEBELUM 


MATINYA YAKNI DI ZAMAN NABI., LALU BELIAU 
TIDAK MENGINGKARI (YAKNI TIDAK MELARANGNYA) 


datufa IE ASANG: yaa AW 
Jesus PENA IARPT 
raat TE EN peNanaa 
Nong ata 
DAN S3 SEA 
ara Aa ata bai sa Mangan - 
Kara Ta AAA Si 


1221. Dari Sahl r.a. bahwasanya seorang wanita berselendang tenun 
yang ada tepinya datang kepada Rasulullah saw. ”' Apakah kalian me- 


... 240 





ngetahui selendang itu?” Mereka berkata: "Kain belud.” Beliau bersab- 
da: ”'Ya”. Wanita itu berkata: Kain itu saya tenun dengan tanganku, 
saya datang untuk mengenakannya kepada engkau.” Nabi saw. meng- 


- ambilnya sebagai orang yang membutuhkannya. Beliau keluar kepada 


kami dan selendang itu adalah sebagai kain beliau lalu Fulan meman- 
dangnya baik seraya berkata: ”Kenakanlah kepadaku, alangkah indah- 
nya.” Kaum itu berkata: ''Kami tidak berbuat baik.” Nabi mengena- 
kannya karena membutuhkan, kemudian kamu memintanya pada hal 
kamu mengetahui bahwa beliau tidak mau menolak.” Ia berkata: ''De- : 
mi Allah, sungguh saya tidak memintanya untuk saya pakai, saya minta 
kepada beliau untuk menjadi kafanku”, sahl berkata: ''Selendang itu 
menjadi kafannya. 


BEA An 


BAB 
KAUM PEREMPUAN MENGIKUTI JENAZAH 


A 


3 DEA MAA NEK ANTARA 
(te 


1222. Dari Ummu Athiyah r.a. berkata: Kami dilarang untuk me- 
ngiringkan janazah dan hal itu tidak dipokokkan atas kami. 


AN AP Gak 
| BAB 


BERKABUNGNYA PEREMPUAN SEBAB KEMATIAN 
ORANG YANG SELAIN SUAMINYA 


AS TELENINSS: 3 : RI HA 
kena & Aa ia ? S3 AAN: JAGA 


NN 17 





1223. Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: ”' Anak lelakinya Um- 
mu 'Athiyah r.a meninggal dunia. Setelah tiga hari, ia meminta wangi- 
wangian yang berwarna kekuning-kuningan, lalu ia mengusapkan wa- 
ngi-wangian itu pada sebagian tubuhnya dan ia berkata: ''Kita semua 
kaum perempuan ini dilarang berkabung lebih dari tiga hari lamanya 
melainkan kepada suami.” 


Sea. eng 
J8 LAGAAA JPARTANP SA -. SAE 


17 


KA hn ES IG ab DIN Naa pe 
SN AIA Ga ERD Sar 


Sail 
CE ISA -h GS. ATA 5 
TOL 


“—& IL 


MEA 


1224. Dari Zainab binti Abu Salamah, ia berkata: ”'Ketika berita 


kematian datang dari Syam (Palesitan), maka pada hari ketiga dari ke- 
matiannya itu Ummu Habibah r.a. meminta wangi-wangian yang ber- 
warna kekuning-kuningan, lalu mengusapkannya pada kedua pelipisnya 
serta kedua hastanya dan ia berkata: ''Sebenarnya aku tidak memerlu- 
kan mengenakan wangi-wangian ini andaikata aku sendiri tidak men- 
dengar Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seseorang perempuan 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung terhadap seorang 
mayit lebih dari tiga hari, melainkan terhadap suaminya. Kalau terhadap 
suaminya (yakni yang meninggalkan dunia itu suaminya), maka isteri itu 
wajiblah berkabung selama empat puluh bulan sepuluh hari.” 
Ina 54 9. 


Pra SAN om NO 


An Saat AA AAS 


242 





SANA Had" pikat Ha 


ag. ba 


rae SEK CAS Ea Sis 
HAN in MUA 23 Has 53 


SANA ANA Sae PA Na El 
pe EN AAA SU: PANTAT 


CNN La 


VESI AA dah 


1225. Dari Zainab bin Abu Salamah, ia berkata: Aku masuk ke tem- 
pat Ummu Habibab isteri Nabi saw. lalu Ummu Habibah berkata: Saya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: ''Tidak halal bagi seorang wanita 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap 
mayit (orang yang meninggal) di atas tiga hari, selain suaminya selama 
empat bulan sepuluh hari.” Saya juga pernah masuk di tempat Zainab 
binti Jahsy ketika saudara lelakinya meninggal dunia, Zainab lalu me- 
minta wangi-wangian, kemudian mengusapkannya pada sebagian tubuh- 
nya, lalu berkata: ''Sebenarnya saya tidak membutuhkan untuk me- 
ngenakan wangi-wangian ini hanya saja saya pernah mendengar Nabi 
saw. bersabda: ''Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman 
kepada .Aliah dan hari akhir berkabung terhadap seorang mayit lebih 
dari tiga hari, melainkan terhadap suaminya. Kalau terhadap suaminya 
(yakni yang meninggalkan dunia itu suaminya), maka isteri itu wajiblah 
berkabung selama empat bulan sepuluh hari.” 


Kd AAA Pa Ara 
BAN PRA 
BAB 
BERZIARAH KUBUR 


AWAN LE IPIN PENA PA PENATAAN NN 


243 





HE oa Bh: Jas A3 EN PESTA PPAP 
AI Nasa Ann SAN 


# 2 


da" No tertua PALA PPA ar Had 2 
LN ELAA YES, Suk sar 


SA 


Ni Tp 


.1226. Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Nabi saw. melewati seorang 
wanita yang sedang menangis di kuburan, lalu beliau saw. bersabda: 
?”Tagwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah.” Ia menjawab: ''Per- 
gilah kamu dari padaku, karena kamu tidak ditimpa musibah dan tidak 
mengetahuinya.” Dikatakan kepadanya bahwa dia adalah Nabi saw. 
Lalu ia datang ke pintu Nabi saw. dan ia tidak mendapatkan penjaga 
pintu di sisi beliau, lalu ia berkata: '”Saya tidak mengenal engkau.” 
Beliau bersabda: ”'Kesabaran itu hanyalah ketika kali yang pertama.” 


NS kn Sa 
MEA 2 te 
: TAN PP ki St: YES 
: KA 2 SE 
BAB 
SABDA NABI SAW. BAHWA MAYIT ITU DISIKSA 


SEBAB TANGIS KELUARGANYA KARENA 
KEMATIAN ITU 


BIG Sea IA 
NA AS AS dadanya 
. KA LAN AA 25 3 KACA $ Aa “A08 


244 





IIS AAS ANE 25 KN ae 
PIA Sania NYA ea pena 
BEAN aa ajakin 
Sh ENG: ERA KEKA TA Ceta Lane 
AN ae BINA an IS ai 
ME AL 


1227. Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata: ”'Puteri Nabi saw. me- 
ngirimkan utusan kepadanya bahwa anak saya meninggal, maka da- 
tanglah kepada kami.” Maka ia mengirimkan utusan dengan mem- 
bacakan (berkirim) salam dan berkata: "Sesungguhnya bagi Allah apa 
yang diambil-Nya dan baginya apa yang diberikan-Nya. Dan segala 
sesuatu di sisi-Nya dengan waktu yang tertentu, maka sabarlah kamu 
dan mohonlah pahala.” Lalu ia mengutus kepadanya seraya bersumpah 
untuk mendatanginya. Ia berdiri bersama Sa'd bin Ubadah. Mu'adz bin 
Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa orang lagi. Di- 
laporkanlah kepada Nabi saw. seorang anak laki-laki dan jiwanya ber- 
goncang seolah-olah kerabat maka kedua mata beliau berlinang. Sa'd 
berkata: ” Wahai Rasulullah, apakah ini? Beliau bersabda: ”'Ini adalah 
kasih sayang yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hamba-hamba- 
Nya, dan Allah hanyalah menyayangi BE AN yang penya- 
yang.” 


SILEMEIETS HN Ea 
KA PAPAN ANA MEA Ip tera ren aa 
IEEE KIE AI 
ARAB GIE Megah ye 


245 





1228. Dari Anas bin Malik ra. berkata: Kami menyaksikan puteri 

Rasulullah saw. Ia berkata: "Rasulullah saw. duduk di atas kubur.” Ia 
“berkata: ”'Lalu saya melihat kedua matanya berlinang.” Ia berkata: 
Apakah di kalanganmu ada seseorang yang tidak mendekat di malam 
hari?” Abu Thalhah berkata: ''Saya””. Beliau bersabda: ”Singgahlah!” 


Maka ia singgah di kuburnya.” | 

CA EYE Nordle B5 SI ara 
PENAK SERAM SNI 
AKASH IKA MA 
NI KN AI AAS 
IE LINI WA YA 
BEN SAE, LAI KY 
EA NA APA Ta ngan 
KIE IS SES JASA INA 
BI BRA EA AN ats 





Han KE 5 TEA 
PSA ane daa 25 
PA SEA Gea ka Ka 
SANA AN KA IG LEK 


AI Igo AAN Lg 091 IS 2 270 NS 13 ,. 
Gaal 3 KESAN S5 al BIS. SA G3 
22 IN US Ka Tan ES LA 3- 
TEE SEA SN JE KAA 
1229. Dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah, ia berkata: 
Puteri Utsman bin Affan ra. meninggal dunia di Makkah dan kami 
datang hendak menghadirinya. Di sini datang pulalah Abdullah bin 
Umar dan Abdullah bin Abbas ra. Saya sendiri duduk diantara kedua 
orang itu atau saya duduk mendekati salah seorang dari keduanya, ke- 
mudian ada orang lain lagi yang baru datang terus duduk di dekatku. 
Abdullah bin Umar ra. lalu berkata kepada Amr bin Utsman yang saat 
itu sedang menangis: '' Bukankah kita ini dilarang menangis, sebab Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya mayat itu disiksa karena se- 
bagian tangisan keluarganya atasnya.” Ibnu Abbas ra. lalu berkata: 
"Umar ra. memang pernah mengatakan sebagian dari hadits itu. Ibnu 
Abbas ra. berkata: '' Aku pernah keluar untuk bepergian bersama Umar 
dari Makkah, setelah kami berada di Baida' tiba-tiba tampaklah di situ 
ada kafilah dengan beberapa ekor onta yang sedang bepergian dan jum- 
lahnya lebih dari sepuluh ekor. Mereka sedang mengasuh di bawah po- 
hon berduri. Saya memberitahukannya kepada Umar ra. lalu berkata: 
”Panggilah mereka ke mari, lalu saya kembali ke tempat Shuhaib (yakni 
pemimpin mereka). Saya berkata kepadanya: ''Pergilah ke tempat 
Amirul mukminin, sebab dia berhak memanggil kamu.'” Ketika Umar 
ra. terkena musibah tusukan gelati (yang menyebabkan kematiannya), 
Shuhaib datang sambil menangis dan meratap: Aduhai saudaraku, Adu- 


hai saudaraku.” Mendengar ratapan itu, Umar ra. Jalu berkata: ” Wahai 
Shuhaib, apakah engkau menangisi aku, sedangkan Rasulullah saw. te- 


247 





lah bersabda: ”' Sesungguhnya mayit itu disiksa karena sebagian tangis- 
an-keluarganya atasnya.” Ibnu Abbas berkata: '' Pada waktu Umar su- 
dah wafat, saya menyebut-nyebutkan hal itu kepada Aisyah ra., lalu ia 
berkata: ''Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Umar, demi 
Allah Rasulullah saw. tidak mensabdakan bahwa Allah menyiksa orang- 
orang 'Mu'min karena sebagian tangisan keluarganya atasnya.” Dan 
Aisyah berkata: ”'Cukup bagimu Al Our'an.'' Dan seorang yang ber- 
dosa tidak akan memikul dosa orang lain (Al Our'an, S Al An'am 
1640). Ketika terjadi hal tersebut di atas, maka Ibnu Abbas berkata: 
” Allah itulah yang membuat orang tertawa dan menangis.” Ibnu Abi 
Mulaikah berkata: ''Demi Allah, Abdullah bin Umar r.a. tidak me- 
ngatakan sesuatu apapun.” 


EN AA TENIS AT. 
SETAN DG 
Keren KAPAN near 


1230. Dari Aisyah r.a. berkata: Nabi saw. melewati seorang wanita 
Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau bersabda: ''Sesung- 
guhnya mereka menangisinya dan sesungguhnya ia sedang disiksa di da- 
lam kuburnya.” 


AAN pop ea LATEN EPA an 


PN AN sn CABANG eos 
OSAKA LINI AGE 


1231. Dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata: ''Ketika Umar 
r.a terkena musibah, lalu Shuhaib mengatakan: ” Aduhai saudaraku”, 
kemudian Umar berkata: ”'Apakah engkau tidak mengetahui bahwa 
Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisnya 
orang hidup.” 


248 


BAB 
KEMAKRUHAN ADANYA RATAPAN ATAS MAYIT 


2 Teali pang NIA Ipang Pa ANT 


Mens saen Ida Ia 
AP abah LA RON PE PRANATA 
MEI ea - Kak s. Paaan 


1232. Dari Mughirah r.a. berkata: Saya mendengar Nabi saw ber- 
sabda: '"Sesungguhnya berdusta atasku tidaklah seperti berdusta atas 
seseorang yang lain. Barangsiapa yang berdusta atasku maka hendaknya 
ia menyediakan tempat duduknya di neraka.” Dan saya mendengar 
Nabi saw. berkata: ''Barangsiapa yang diratapi maka ia disiksa sebab 


. ratapan Ba bai 


sae SA SAP PEN PA AAA AT 
A5 ES. pm ata IS 
MEA SIRI 


233. Dari Ibnu Umar dari ayahnya r.a. dari Nabi saw., beliau ber- 
sabda: “Mayit disiksa dalam kuburnya sebab ratapan atasnya.” Adam 
berkata: tari Syu'bah: ”'Mayit disiksa sebab tangisnya orang hidup.” 


2 Sung PA REA 
Ina Haa SAS aan Sa BA 
RELA Varra KN BA SES P3 


249 





aj Ak PP LAS ya Pa AA 
«Sei Koni: Aan AA NI LIA AS 


AdBa Page PA aa 
NE IE SESI SE R3, Ia 


Na 


: SEA L 


1234. Dari Jabir bin Abdullah r.a, ia berkata: ''Janazah ayahku 
dibawa ke tempatku pada hari terjadinya perang Uhud, sedang tubuh- 
nya sudah dianiaya, sehingga jenazahnya itu diletakkan dihadapan 
Rasululllah saw. jenazahnya telah ditutup selembar kain, kemudian aku 
pergi mendekati janazah ayahku itu hendak membuka wajahnya, tetapi 
kaumku melarang aku melakukan demikian itu, selanjutnya aku 
berusaha sekali lagi hendak membuka wajahnya, namun kaumku tetap 
melarang aku melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah saw. memberi- 
kan perintahnya lalu diangkatlah tutup wajahnya. Tiba-tiba terdengar- 
lah suara teriakan seorang perempuan. Nabi saw lalu bertanya: "'Sia- 
pakah perempuan ini? Para sahabat menjawab: "Ia adalah puteri ' Amr 
atau saudara perempuannya ' Amr. Nabi saw. bertanya lagi: '' Mengapa 
ia berbuat demikian? Sebenarnya baik ia menangis ataupun tidak me- 


nangis, para malaikat senantiasa memberikan naungannya kepada orang 


yang mati syahid ini dengan sayap-sayapnya, sehingga ja diangkat (yakni 


dimakamkan). 
aa & 


“BAB / 
BUKAN TERMASUK GOLONGAN KITA KAUM 
MUSLIMIN ORANG YANG MEROBEK-ROB” 






KaadEAhI ALE YEL Ah 


rara R Pagar” Say ja 2 , 
KENA paa 29 DA ag 59X Ia Ea 


250 


1235. Dari Abdullah ra. berkata: Nabi saw. bersabda: ” Bukan dari 

golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek leher baju 

| dan berseru dengan seruan jahiliyah (misalnya mengatakan: ” Alangkah 
celakanya saya sebab ditinggal kamu” -—pen). 


| Agan onlen gap 
| | BAB 


NAB S.A. W. MENANGIS KEMATIAN 
SA'AD BIN KHAULAH : 


TEKI 2, SMAN an ae KA 
Pa DSA 33, Kera bari Paten AN KAN ln 

EA Ca Ss Ka Ka 
ISPA SEL a35 Bni 
KA ara AN as ag 3g 
3 SIN 1 PL EN Sa 
E san SEA YA ESA, 
IS JS ES AE As SA daa 


LL AA 


IIS YHMN9 


Pe 
nari ami mem TN ama 


BEA : Kaset 
P3, MEA MAN GS ENY peri 
H Hah BENAR Med SA kg 3, » 

35 Jr HAL Kena sg Act Is 


, | AAN P bera asap 


J 251 


RI 





1236. Dari 'Amr bin Sa'ad bin Abu Waggas dari ayahnya r.a. ber- 
kata: Rasulullah saw. menjenguk saya pada tahun hajji Wada' karena 


sakit keras yang menimpa saya. Saya berkata: ” Sesungguhnya sakit 
padaku telah parah seperti apa yang engkau lihat, dan saya mempunyai 
harta, padahal yang mewarisi saya hanyalah seorang anak perempuan. 
Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku?” Beliau bersabda: ”Ja- 
ngan.” Kemudian beliau bersabda: ”Sepertiga, dan sepertiga itu besar 
atau banyak. Karena kamu tinggalkan ahli warismu kaya adalah lebih 
'baik dari pada kamu meninggalkan mereka fakir, minta-minta kepada 
orang-orang, dan sesungguhnya kamu menafkahkan suatu nafkah di 


mana kamu mengharap Dzat Allah dengannya itu tiada lain pastilah 


kamu diberi pahala, sampaipun apa yang kamu jadikan (berikan) di 
dalam mulut istrimu.” Saya katakan: ” Wahai Rasulullah saya keting- 
galan, maka kamu amalkan amal shalih kecuali kamu tambahkan de- 
rajat dan ketinggian, kemudian mudah-mudahan kamu tertinggal se- 
hingga kaum-kaum itu mendapat manfaat denganmu dan orang lain 
mendapat madharat. Wahai Allah lestarikanlah hijrah mereka dan ja- 
ngan Engkau balikkan atas tumit mereka (jangan Engkau jadikan mur- 
tad — pent) tetapi orang yang merana adalah Sa'd bin Khaulah yang di- 
ratapi oleh Rasulullah saw. karena meninggal di Makkah. 


BAB . : 
ADANYA LARANGAN PERIHAL MENCUKUR RAMBUT 
KEPALA DI WAKTU TERKENA MUSIBAH 


KAN 12 23 Bag . -0J 


SAN DN AA ASIAN ARV 
WA king AN SME Kes 
BEAN ka aa babe Ia 


2 
LA 


BEA AN 


252 


1237. Dari Abu Burdah bin Abu Musa r.a. bahwasanya ia sakit ke- 
ras lalu ia pingsan dan kepalanya di pangkuan seorang wanita keluarga- 
nya, lalu wanita itu menangis dan ia tidak dapat menolaknya sedikitpun, 
ketika ia sadar ia berkata: ''Saya berlepas diri dari orang yang Rasulul- 
lah berlepas diri. Sesungguhnya Rasulullah saw. berlepas diri dari orang 
yang mengeraskan suara ketika tertimpa musibah, orang yang berkata- 
kata buruk dan merobek-robek (kain). 


“33 (ff 4 
£ £ | 2. . “ px 5 
Sa Oa Jaa LL 
BAB 
TIDAK TERMASUK GOLONGAN KAMI ORANG YANG 
| MEMUKULI PIPINYA 
a TAS 1-21 KL LIA LAN an 
KIE APE IBAN ISS NE 


KELAS MASA AA 
BA 


.... 
1238. Dari Abdullah ra, ia berkata: Nabi saw. bersabda: ” Tidak ter- 
masuk golongan kami orang yang memukuli pipi, merobek leher baju 
dan berseru dengan seruan jahiliyyah (misalnya mengatakan: 
kah celakanya saya sebab ditinggal kamu” — pen). 


PA AN PA" 


” Alang- 


"5 ad Uka - 
BAB 


LARANGAN PERIHAL MENGATAKAN 
ADUH CELAKANYA”' DAN BERSERU DENGAN SERUAN 
JAHILIYYAH KETIKA MENDAPATKAN SUATU MUSIBAH 


» Sp TA ep tah Ja at $ ag... 

Je Angle 2 EA Sayan GE AKra 
ra YP NA LG ya P2, pon any ai 
4 PARA “5 kate PSA brnaa| 


253 





1239. Dari Abdullah ra., ia berkata: Rasujullah saw. bersabda: 
”Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, 
merobek leher baju dan berseru dengan seruan jahiliyyah (misalnya 
mengatakan: '' Alangkah celakanya saya sebab ditinggal kamu”' —pen). 


25 A3 Kei urat AKoP: A Hua 


i .. BAB 
ORANG YANG DUDUK KETIKA MENDAPATKAN 
MUSIBAH DAN TAMPAK ADANYA KESEDIHAN 
DI WAJAHNYA 


panai AA PA PATI 
DJ V£ Ann IS 4“ 
Sa aras Dul HARAP SA ae 

SI aa PA 2 3 


| TAAT NA S3 ai 
WE BE An APA TR SN 6 
5 asn an politis 


tA00 & 


jadi I32 an rm AA 
Lal PEN AO TAP MATAN 


1240. Dari Aisyah r.a. berkata: katika terbunuhnya Ibnu Haritsah 
Ja'far dan Ibnu Rawahah sampai kepada Nabi saw. beliau duduk tam- 
pak susah dan saya melihat dari balik pintu. Lalu datanglah seorang 
laki-laki mengatakan tentang isteri-isteri Ja'far dan disebutkan tangis 
mereka, lalu beliau menyuruh untuk melarang mereka, maka laki-laki 
itu pergi. Kemudian datanglah orang yang kedua dan memberitahukan 
kepada beliau bahwa mereka tidak mentaatinya, lalu beliau bersabda: 
”Laranglah mereka”, lalu datanglah orang yang ketiga dan berkata, 


254. 


''Demi Allah mereka mengalahkan kami Wahai Rasulullah.” Maka 
Aisyah menduga bahwasanya beliau bersabda: ”'Taburkanlah debu 
dalam mulut mereka.? Aku (Aisyah) berkata: ? Semoga Allah memo- 
tong hidungmu. Tidak dapatkah kamu mengerjakan apa yang 'diperin- 
tahkan oleh Rasulullah saw. kepadamu? Apakah kamu memang sengaja 
hendak membiarkan Rasulullah saw. terus-menerus berada dalam ke- 
sedihan. 


SEA pe. garaep 
AN PPAP WIN) an UNS aa "5, HA 
- PRA TAN aga 3 


1241. Dari Anas r.a., ia berkata: ” Rasulullah saw. melakukan gu- 
nut selama sebulan penuh di waktu para ahli yang pandai-pandai mem- 
baca Al Our'an dibunuh, sehingga belum pernah aku melihat wajah Ra- 
sulullah saw. sangat dukacitanya yang lebih tampak kesedihannya dari 
pada saat itu.” 


-—, Ke raaed 
Ta .. SEA AAA 


BAB 
ORANG YANG TIDAK MENAMPAKKAN KESEDIHAN 
APAPUN KETIKA MENDAPATKAN MUSIBAH 


SAK. dy AAN PSO ver 
PA Hanana 


0 Ah 


os 1 apug LA ea Bas 
, jae KI Taat, aa 


pan 


E 


255 





ea ITU PURA Ha 2 Man 

Jae aa aah 
- Pa ) Bb Dan IP y BN Ba 2 Fa 

SELEKSI Inka 


- 


023 1 JT IL LA on ae Ay La 
BANI Tes YA SI 
SANG 


1242. Dari Ansa bin Mali r.a. berkata: ''Anak laki-laki Abu Thal- 
hah meninggal dunia dan Abu Thalhah sedang keluar. Ketika isterinya 
melihat anaknya telah meninggal, ia menyiapkan sesuatu dan meratapi- 
nya di samping rumah. Ketika Abu Thalhah datang bertanya: ''Bagai- 
' mana anak laki-laki itu?” Ia merijawab: Jiwanya telah tenang dan saya 
mengharap dia telah istirahat lalu tidur malam. ketika pagi-pagi, Abu 
Thalhah mandi. Ketika ia mau keluar isterinya memberitahukannya bah- 
wa anaknya telah meninggal. Lalu ia shalat bersama Nabi saw. kemudi- 
an ia menceritakan kepada beliau apa yang terjadi pada keduanya. Ra- 
sulullah saw. bersabda: Semoga Allah Ta'ala memberkahi kamu berdua 
pada malam ini.'” Seorang laki-laki dari Anshar berkata: Saya melihat ia 
mempunyai sembilan orang anak, semuanya pandai membaca Al 
Our'an. . : : 


NA LE 
BAB 


KESABARAN ITU HANYALAH KETIKA 
KALI YANG PERTAMA 


SN BIN Aa AANG 
ATB A2 NE AN JUALAN 
JENIS BAN III mna 


256 


Umar r.a. berkata: ' Alangkah baiknya memperoleh beban dan alang- 
kah baiknya ketika mendapat balasannya, yaitu ”' Orang-orang yang 
apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan (Inna lillaahi wa inna il- 
aihi raaji'uun). Mereka itulah yang mendapat keberatan yang sempurna 
dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang men- 
dapat petunjuk.” (Al Bagarah: 156-157). 


- p LINA 2510 Ie 2. 0 : 
PPA Una SN San IE EYE ANN 
, hn Pa 2. “4 2 La 0.” , 
“3 39 HAK RAN JG As aksi 
1243. Dari Tsabit, ia berkata: Saya mendengar Anas ra. dari Nabi 


saw., beliau bersabda: ''Kesabaran itu hanyalah ketika kali yang per- 
tama.” | 


Pe ui 
BAB 


SABDA NABI S.A.W.: "SESUNGGUHNYA KITA SEMUA 
BERSEDIH KARENA BERPISAH DENGANMU” 


Ibnu Umar r.a. berkata apa yang diterima dari Nabi saw.: ''Mata men- 
cucurkan air mata dan hatipun dapat susah.” 


Ia Gs: Tg AN Aa At 
KAN HE LAN Te raket 
BAN AE 
IIS an Pet Pe PE AA 


257 











ANE AB PAN ME POM Pa 


aanjaang gs: AA au x 


NAS sea Saga 1S “5 
ea VA Sa BL, 33 


1244. Dari Anas r.a. berkata: Kami masuk bersama Nabi saw. pada 
Abu Saif Al Oain, suami wanita yang menyusui Ibrahim. Rasulullah 
saw. megambil Ibrahim dan menciumnya, sesudah itu kami masuk ke- 
padanya dan Ibrahim menghembuskan nafas dengan tenang, mata Ra- 
sulullah mulai mencucurkan air mata. Lalu Abdur Rahman bin Auf ber- 
kata kepada beliau: ''Engkau wahai Rasulullah” Beliau bersabda: 
” Wahai putera Auf sesungguhnya air mata itu kasih sayang.” Kemudian 
air mata terus mencucur. Beliau bersabda: "Sesungguhnya mata men- 
cucurkan air mata, dan hatipun susah dan kami hanya mengatakan apa 
yang diridhai oleh Tuhan kami. Dan sungguh kami sedih karena ber- 
pisah denganmu wahai Ibrahim.” 

z yana “ 
PA Yr AN 26 
BAB 
MENANGIS DI SISI ATAU DI DEKAT ORANG SAKIT 


KANE GLEN 


2232 etutaan Pe PENA 


Jr . 


pe APN ya 
PN EN AE RETAK SIN saga 
JET ES 


22. - 


258 


Pd 


BNKENYSS Adaa Pa dua 
He PPN NTP ai 
IE LAS NU LA AM 


1245. Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: Sa'd bin Ubadah 
sedang mengeluh keluhannya. Lalu Nabi saw. datang menjenguknya 
bersama Abdur Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Wagash dan Abdullah 
bin Mas'ud, ketika beliau memasukinya ia mendapatkan sedang dalam 
kerumunan keluarganya, Nabi bersabda: ”' Sudah meninggal?” Mereka 
menjawab: ”'Belum Wahai Rasullah.” Nabi saw. menangis, ketika 
orang-orang melihat beliau menangis mereka pun menangis. Beliau ber- 
sabda: ''Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa ka- 
rena air mata dan hati yang sedih, tetapi Allah menyiksa atau mengasih- 
ani karena ini.” Seraya menunjuk ke lidah beliau.” Sesungguhnya mayit 
itu disiksa karena tangis keluarganya atas mayit itu.” 


BAGI Aya ak Lek 
BAB 
HAL YANG TERLARANG MENGENAI BERTERIAK- 


TERIAKAN DAN MENANGIS SERTA BOLEHNYA MEMBENTAK 
KARENA PERBUATAN ITU 


P5 AS. JA NG: PN AN 
AAA Pia Aan SS 
dana CB ia, ANN 5 Nan 
Ne Aajhi BEAN 3s 


L£ 


PASS LA LEKE 


2 


259 





WES G3s AR 
CAP LL 


BILA ma ANE YAA KG! 
ESA 3 LN EM ga Cafe 
A0 PLASA AN PEN PENCei Aya SAN 

Mi Gak: 


1246. Dari Aisyah ra., ia berkata: Ketika terbunuhnya Ibnu Harit- 

sah, Ja'far dan Ibnu Rawahah sampai kepada Nabi saw., beliau duduk 
tampak susah dan saya melihat dari balik pintu. Lalu datanglah seorang 
laki-laki mengatakan tentang isteri-isteri Ja'far dan disebutkan tangis 
mereka, lalu beliau menyuruh untuk melarang mereka maka laki-laki itu 
pergi. Kemudian datanglah orang yang kedua dan memberitahukan ke- 
pada beliau bahwa mereka tidak mentaatinya, lalu beliau bersabda: 
”Laranglah mereka,” lalu datanglah orang yang ketiga dan berkata: 
?Demi Allah mereka mengalahkan kami wahai Rasulullah.” Maka 
Aisyah menduga bahwasanya beliau bersabda: ''Debu dalam mulut 
mereka.” 
Aku (Aisyah) berkata: '' Semoga Allah memotong hidungmu. Tidak da- 
patkah kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. 
kepadamu? Apakah kamu memang sengaja hendak membiarkan Ra- 
sulullah saw. terus-menerus berada dalam kesedihan.” 


Ia aka: mr SELANG ntu 
AAL BSN NA Sah 
jean Tai KUN 

SA, naa atas 


1274. Dari Ummu Athiyyah ra., ia berkata: Nabi saw. ketika bai'at 
menuntut kami untuk tidak meratap. Di antara kami yang memenuhi ha- 


260 


nya lima orang yaitu Ummu Sulaim, Ummu Ala, Puteri Abu Sabrah ya- 
itu isteri Mu'adz dan dua orang wanita, atau puteri Abu Sabrah, isteri 
Muadz dan wanita lain. 


K BAB 
BERDIRI UNTUK MENGHORMATI JENAZAH 


JIE 2 asa eno Nan 
5 AN 333 AL na 33 Na Hg 


daa aa 


PE 


1248. Dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi saw., beliau bersabda: '' Apa 
bila kamu melihat jenazah, maka berdirilah kamu sehingga jenazah itu 
membelakangi kamu.” 

Dalam riwayat lain, Hamid memberikan tambahan: ''Semoga jenazah 
itu meninggalkan kamu Alapun diletakkan.” 


SBI LAN SN En 


BAB 
KAPANKAH SESEORANG ITU DUDUK JIKA BERDIRI 
UNTUK MENGHORMATI JENAZAH 


AE . MAAN Kat NA 
AE LAN Ah JET, 
Ie Aa 0... SAN 2 NINA 
DE Cena Il 5 GS 

1249. Dari Amir bin Rabi'ah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 


"Apabila salah seorang di antaramu melihat jenazah, jika kamu tidak 
berjalan bersama, maka berdirilah sehingga ia membelakanginya atau 


HA | | 261 














“ jenazah itu mendahului atau diletakkan sebelum jenazah itu mendahului 
atau diletakkan sebelum jenazah itu mendahuluinya.' 


KE sara ep aa. 
P3 | san 


MA man JAR AAN by ag 


| 3 


1250. Dari Sa'id Al Magbariy dari ayahnya, ia berkata: Kami ber- 
sama-sama mengantarkan seorang jenazah, lalu Abu Hurairah menang- 


kap tangan Marwan, dua orang itu adadi tempat jenazah itu, lalu kedua- | 


nya duduk sebelum jenazah diletakkan Abu Sa'id datang, dan menang- 
kap tangan Marwan seraya berkata: ”'Berdirilah, demi Allah telah di- 
ketahuilah ini, bahwa Nabi saw. melarang hal itu.” Abu Hurairah lalu 
berkata: Benarlah id.” 


Dg pengae ea 
SELANG 
PI Ar .. hr £ . 
SIA 3 


BAB 
ORANG YANG MENGIKUTI JENAZAH, MAKA 
JANGANLAH DUDUK DULU SEBELUM JENAZAH ITU 
DILETAKKAN DARI BAHU ORANG-ORANG YANG 
MEMIKULNYA DAN JIKA ADA YANG DUDUK SUPAYA 
DIPERINTAH BERDIRI 


“ 5 "dan Ni om MJ heaan Pn 
NI AN ih aa 3 hm 
3 ba kata Ira pe aU 024 PE, me - X 
KE 3 NASI IE ala 


2.0. .. 


3 


Pn antis, - 
Tea : 


1251. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. dari Nabi saw., beliau ber- 
sabda: "Apabila kamu semua melihat jenazah, maka berdirilah. Dan 
barangsiapa yang mengantarkan jenazah, maka janganlah duduk se- 
hingga jenazah itu diletakkan.” 

» TA c AS 0. 7 
SA AP | 
ORANG YANG BERDIRI KARENA JENAZAH ORANG YAHUDI 
TA era KAS an $ Lung aa | 
BN Con : Jess Jala Lerane NN 
v. 5 .7- IL - 1,9 2 
“112 Ba ane Sgm 0 2.1) A22 Lai DA Ken 
BW Jen Klas 13 A alan a33 WAS 
SETAN AAN AK AL : 
Na PN TES AAA 

1252. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ”Suatu jenazah 

melewati kami, lalu Nabi saw. berdiri karenanya, dan kamipun berdiri, 


kami bertanya: ” Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah Yahu- 
di.” Beliau bersabda: ''Jika kamu melihat janazah berdirilah.” 


AE SES Ay 3 aur 
ME IA Aa en 
SINGA SA 2 AAS 


kek P4 


PLS NS EMS 2 Ny: 


NAN TAN ey Buta SE Da He Mena 
A Pa ana SA LNGE at Pa Maap 
Jo Aan aa 
su “23 "aa 1Ja IA 134. 
- 2 Edak 0, pal 2 Yaa Ya Na 2 
1253. Dari Abdurrahman bin Abu Laila r.a., ia berkata: "Ketika 


Sahal bin Hunaif dan Oais bin Sa'ad sedang duduk-duduk di Gadisiyah, 
tiba-tiba lewat di hadapan mereka suatu jenazah. Lalu keduanya berdiri. 


Setelah itu dikatakan orang kepada mereka, bahwa jenazah itu adalah 


263 

















jenazah Dzimmi (bukan orang Islam). Mereka menjawab: 'Nabi saw. 

“pernah pula lewat sebuah jenazah di hadapan beliau, lantas beliau ber- 
diri. Sesudah itu dikatakan orang kepada beliau, bahwa jenazah itu 
adalah jenazah orang Yahudi.” Maka beliau bersabda: ”'Bukankah dia 
itu manusia juga.” 

Abu Hamzah berkata dari A'masy dari Amr dari Ibnu Laila, katanya: 
''Aku bersama Oais dan Sahl ra., keduanya berkata: ”'Kita berada ber- 
sama Nabi saw.”. Zakariyah berkata dari Syi'bi dari Ibnu Abi Laila, 
katanya: ”' Abu Mas'ud dan Oais berdiri untuk menghormati jenazah”. 


NN AI 535 BELI Ya 














Bear “BAB 
ORANG-ORANG LELAKI YANG MEMBAWA JENAZAH, 
BUKAN ORANG-ORANG PEREMPUAN 


JLN EN Di AN Aat 
SEN ESA mala 3g, Kenakan 
TESIS SAK MA Hae 
EN AAN ANA NN: Haa 
etebaya 


1254. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. bahwasanya Rasulullah saw. 


bersabda: "Apabila jenazah diletakkan dan orang-orang mengangkat- 


nya di atas pundak mereka jika jenazah itu baik maka ia berkata: ”' Aju- 
kanlah saya.” Jika jenazah itu tidak baik maka ia berkata: ”” Wahai ce- 
lakanya, ke manakah kalian pergi dengan membwa jenazah?” Segala se- 
suatu mendengarnya kecuali manusia. Seandainya i ia Sari nis- 


caya ia pingsan.” P 
& b SPA Papa NA 


BAB 
MEMPERCEPAT DALAM MEMBAWA JENAZAH 


s Lg 0D 


PSA EA 23 IE NDO 


264 


“ 





PEN E AE E TA SE Bp ea: JG 
IK, PE TKI NAN 


1255. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
”Segerakanlah jenazah, jika jenazah itu baik maka kebaikan yang.kamu 
ajukan kepadanya. Jika jenazah itu selain itu (buruk) maka kalian me- 
letakkan keburukan dari pundak-pundakmu.” 


JO 2 2551 LI 
HB AR AS 
BAB 


UCAPAN JENAZAH DI WAKTU IA BERADA DI KERANDA 
MAYAT (YAKNI MENGATAKAN) : ” AJUKANLAH SAYA" 


214 84 LAN Lam 3 : 
LIA. IE CAN LAN Ye nat 
an N 
PELAN Ale dris 

Jum 2 a- at Pa Bata 
AA EYA SI SibA Ae 
Aa maa 13 2.09 AK.” £ Pad “X Lha Tran ... 
Gas GELI NN NS 
AA PP BARU 
TA EYE SEY MSI 
1256. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. bahwasanya Nabi saw. ber- 
sabda: ”' Apabila jenazah diletakkan dan orang-orang mengangkatnya di 
atas pundak mereka jika jenazah itu baik maka ia berkata: ?” Ajukanlah 
saya.” Jika jenazah itu tidak baik maka ia berkata: ”' Wahai celakanya, 
ke manakah kalian pergi dengan membawa jenazah?” Segala sesuatu 


mendengarnya kecuali manusia. Seandainya i ia mendengarnya niscaya ia 
pingsan.” 


265 












































ML To ISA 
KA TA 


BAB 
ORANG YANG MEMBUAT SHAF (BARISAN) DUA ATAU 
TIGA SHAF DALAM SHALAT JENAZAH YANG ADA 
DI BELAKANG IMAM 


ain kasat Nan PEN Si Baut 


PA EP ET LUNAK ag Va ea 


1257. Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwasanya Rasulullah saw. 
mengerjakan shalat jenazah atas raja Najasy di Habsyi, lalu aku berada 
dalam shaf kedua atau ketiga.” 


BAK 


' BAB 
BEBERAPA SHAF (BARIS) DALAM 
MENSHALATI JENAZAH 


KAN JASA JBS ANN GS, 5 2 IIS AOA 
Sia TE PADANG ie 


1258. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. mengabarkan 
kepada para shahabatnya bahwa Najasyi, Raja Habsyi meninggal dunia, 
kemudian beliau maju ke muka untuk menyembahyangi mayit ghaib, 
lalu para sahabat sama berbaris di belakangnya, kemudian beliau ber- 
takbir empat kali.” 


HI Kei GIE RA PA. ROA 





te ta TAI LA AN Ta 
AE. BA DEA yah A31. Aga Wr 
' 5 Ala, (oran LA sa 
Maa aa SE HE 
“1259. Dari Syi'biy ra., ia berkata: Ada seorang yang mengikuti per- 
jalanan bersama Nabi saw. dan ia berkata: Nabi saw. berjalan melalui 
suatu kubur yang terpisah sendirian, kemudian beliau memerintahkan 
agar para sahabatnya yang ikut itu sama berbaris, kemudian beliau ber- 
takbir empat kali Gak untuk menshalati mayat yang ada di dalam 
kubur itu). 
Syaibani berkata kepada Syi'bi: ?”'Siapakah yang memberitahukan ke- 


padamu tentang hadits ini?” Ja menjawab: ”'Aku diberitahu oleh Ab- 
dullah bin Abbas ra.” 


GEET sja Beda An. 
Be aa Ma aa Geiiasaka 
Segnntusan aa gara 
JOgNae Aek RENT Je 


1260. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
''Telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang salih, bangsa Habsyi. 
Karena itu marilah kita shalatkan dia bersama-sama.” Jabir berkata: 
"Setelah kami berbaris beberapa shaf, Nabi saw. Manan mengimami 
kami shalat.” 

Abu Zubair berkata dari Jabir: ''Aku berada di dalam shaf yang 
kedua.” 


HAK SAN PETA OA YO PP 


—— 


BAB 
SHAFNYA ANAK-ANAK LELAKI BERSAMA-SAMA 
DENGAN ORANG-ORANG LELAKI DI WAKTU 
SHALAT JENAZAH 


SAS ME HA 


267. 








PP IA 


PBR 33 III pn FA Tegal 
KE ES LEE 


Pd 


ah 2 IN NS NC NS AL atuh 
AAS AAU ale DI dala Lana DE 


1261. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. lewat dekat 
sebuah kuburan yang baru semalam dikuburkan. Lalu beliau bertanya 
"Kapan mayit ini dikuburkan?” Mereka menjawab: Psemalamn: Nabi 
bertanya: "Mengapa tidak diberitahukan kepadaku? Mereka menja- 
wab: Kami kuburkan dia tengah malam, hari sangat gelap. Karena itu 
kami tidak mau membangunkan engkau.” Nabi saw. berdiri, dan kasi 
berbaris di belakangnya untuk shalat.” Ibnu Abbas Derkala: Aku 
ketika itu berada di antara mereka, aku juga ikut shalat. 


» 
Pe Pn OT 3 
ENDE 


BAB 
SUNNAHNYA SHALAT PADA JENAZAH 


SES KENANGA 


IM AA NE LN NS Gta Pa 
KA ae JB laa al 
1262. Dari Syi'biy ra., ia berkata: ” Ada orang yang berjalan bersa- 
ma Nabimu saw. memberitahukan kepadaku bahwa beliau melalui se- 
buah kuburan yang letaknya menyendiri, lalu beliau berdiri di muka 


li d 2Ilatara 37 i 
Ta di belakangnya.” Syaibani bertanya kepada Syi'biy, "Wahai 


Amr, siapakah yang memberitahukan kepadamu tentang hal ini?” Ia 
“enak ab: ”'Ibnu Abdullah bin Abbas r.a." 


“68 


an bertindak sebagai imam kami, kemudian kami berbaris ber- 





JAPAN 


BAB 
KEUTAMAAN MENGIKUTI JENAZAH 


"II - 2m. LEK DI 2.3 LA 
EN MUNAS 7 Ful Ayay 
ANIS Rs as 


KL SNN IL GL Ai LoL 9 LL IN Lea 
Han Saga H3 Spb TAN SAP 
LE TS yna LP SLR. AIA 
EP AN PISA Ana Tej 
DP anna tr Beta G3 
“. —.. 2133 
— 1263. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Abu Hurairah ra. berkata: 
"Barangsiapa yang mengiringkan jenazah maka ia mendapat satu gi- 
rath”, Ibnu Umar berkata: ” Abu Hurairah terlatu banyak mengatakan- 
nya kepada kami.” Lalu Aisyah membenarkan Abu Hurairah ra. dan ia 


berkata: ''Saya mendengar Rasulullah saw. menyabdakannya.”' Lalu Ib- 
nu Umar berkata: '' Sungguh kami telah melalaikan banyak girath.” 


LIL 52 
La SEA 


Teng BAB 
ORANG YANG MENANTIKAN JENAZAH 
SEHINGGA DIKEBUMIKAN | 


3 5 51 "09 2 4 TP J4... 
TA aa Isa II 
Aa Paa a IS Ga bagi 

5 adal HA Babi 


It B3 BUNYI 53 


. 
.. su. 








1264. Dari Abdurrahman Al A'raj bahwasanya Abu Hurairah ra. 


berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”'Barangsiapa yang menyaksikan 
jenazah seseorang dan menshalatinya, maka baginya adalah pahala satu 


girath dan barangsiapa yang menyaksikannya, lalu menshalatinya dan 


sampai dikebumikan, maka ia mendapatkan dua girath. Kemudian di- 
tanyakan kepada beliau: ” Berapakah besarnya dua girath itu?” Beliau 
bersabda: Seperti dua siang yang besar-besar.” 


| paha JR - 


BAB 
SHALATNYA ANAK-ANAK BESERTA ORANG BANYAK 
YANG BELUM BALIGH TERHADAP JENAZAH 


An Ngeri Aa PE AG PRA AN 
Kana Urat Hi aradart 
aka TALK MAA F3 


“12es. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ssamhah saw. datang di 

suatu makam (kuburan), lalu orang banyak sama berkata: ”'Mayit orang 
lelaki ini telah dimakamkan”, dalam.riwayat lain disebutkan: ”Mayit 
orang perempuan ini telah dimakamkan tadi malam.” Ibnu Abbas ber- 
kata: '”Kami telah mengadakan beberapa shaf di belakang beliau, ke- 
mudian beliau mengerjakan shalat Jenazah kepada orang yang sudah di 
dalam kubur i 


AN Ken yani SAN 


BAB 
MENGERJAKAN SHALAT JENAZAH DI MUSHALLA 
DAN ia MASJID 


Pa 


2 “ye 
A.A - JA on Si 14. 21) 
IA AN) 


Ber oi AI ART 


z7 











Wan SEE NA Tana 
Kupat 


1266. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. menga- 
barkan kepada kami bahwa Najasyi, Raja Habsyi meninggal pada hari 
itu. Lalu beliau bersabda: ?' Mohonlah ampun kepada saudaramu!” 


Sl J8 3S LA ag Jan 5S ARV 
SIN 1g AP Pa 
1267. Dari Sa'id bin Al Musayyab Da Abu Hurairah ra. 


berkata: "Nabi saw. berbaris dengan mereka di tempat shalat (mushalla) 
dan takbir empat kali (shalat ghaib).” 


DG SAN EU Pa ta NU 
Sera Ui an Mramustna 
Ba Pen irera PA Anna YA "Ala23 


1268. Dari Abdullah bin Umar. bahwasanya beberapa o orang Yahudi 
datang kepada Nabi saw. menghadapkan seorang pria dan. seorang wa- 
nita mereka, yang keduanya kedapatan berzina. Rasulullah saw. me- 
merintahkan supaya keduanya dihukum rajam. Lantas keduanya di ra- 
jam di tempat-tempat jenazah di samping masjid.” 


Aka Aa 22 SG 


BAB 
PERIHAL APA YANG DIMAKRUHKAN KUBURAN 
DIJADIKAN SEBAGAI MASJID | 


KE ESA PAN ES nna 


211 

















| KA 3: Nan 3G 
2 SEC Pp PAPAN ANTENA Tega pa ALA 


ia 94 Ajak '4 141 234 225 
kkneama IU SA AS ora 
1269. 'Dari Aisyah ra. dari Nabi saw. berkata aa sakit beliau 

yang mana beliau meninggal di dalam sakit itu: '' Allah mengutuk orang- 
orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan-kubur- 
an Nabi mereka sebagai masjid." Aisyah berkata: "Seandainya tidak 
karena sabda itu niscaya mereka menampakkan kuburan beliau hanya 
saja saya khawatir kuburan itu dijadikan sebagai masjid. 


(esa: BAN Es anak 


BAB 
: SHALAT JENAZAHNYA ORANG NIFAS JIKA MATI 
Biasa NIFASNYA 


aga Naela Jet Peng Av. 
Ansari Ga AAN Deer 
1270. Dari Samurah ra., ia berkata: ''Saya shalat di belakang Nabi 


saw. atas seorang wanita yang meninggal dalam nifasnya, lalu beliau 
berdiri Gi tengah tngaanya: 


AN SAS 
BAB | 


DI MANA SESEORANG ITU BERDIRI KETIKA 
MENSHALATI PEREMPUAN DAN LELAKI 


0g DL, 


Peta IE SE EN AI Kn 


WAS 3 RAN AG Sea 


.m 











1271. Dari Samurah bin Jundub ra., ia berkata: ””Saya shalat di 
belakang Nabi saw. atas seorang wanita yang meninggal dunia nifasnya, 
lalu beliau berdiri di tengah-tengahnya.” | 


(nian Fkaah 


: BAB 
TAKBIR UNTUK SHALAT JENAZAH ITU EMPAT KALI 


PO SA ORA Iheaa tt 2 Sena M IN Se evr 
nenen Pa EA Da para Gap 
ka: PITA SPIA 8 aa 


1272. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. mene- 


— rima berita tentang raja Najasyi meninggal pada hari itu, kemudian be- 


liau keluar dengan mereka ke mushalla, lalu berbaris dengan mereka dan 
bertakbir empat kali untuk mengerjakan shalat ghaib bagi raja Na- 


jasyiy.” 
KA Santan NA PAN Av 
MEI “5 3 biner Pn 


1273: Dari Jabir ra. bahwasanya Nabi saw. shalat ghaib atas Ashha- 
mah Najasyi (yakni raja Habsyi), kemudian beliau bertakbir empat 
kali.” 


DB aoiz Ne 


BAB 
MEMBACA FATIHAH KETIKA SHALAT JENAZAH 


SE SG. Ea ea TI ve 


273 





Yana, RAI HE aa NE AA IE 
| Ii 
1274. Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata: Saya shalat di 


belakang Ibnu Abbas ra. atas jenazah, lalu dia membaca Fatihah dan 
berkata: ”” Agar mereka mengetahui bahwa itu sunnah (jalan syara?”).' 


PLP) 8 ..? £ 2 
BAB 


SHALAT JENAZAH DI KUBURAN SESUDAH i 
MAYIT DIKEBUMIKAN : 


".. GAN IEEE | » SR IBIWANGG3E ayo 
2 Ya Boa “PA 4 ” 
Es Opa Lake NYATA 
Ape pen Pn ea aka 
kena 


1275. Dari Sulaiman Asy Syaibaniy, ia berkata: Saya mendengar 
Syi'bi berkata: Aku diberitahu oleh orang yang mengikuti Nabi saw. ber- 
jalan melalui sebuah kuburan yang terletak sendirian, lalu beliau berdiri 


di muka sebagai imam mereka dan orang-orang sama shalat di belakang. 


beliau itu.' Aku (Syaibani) berkata kepada Syi'bi: ''Siapakah yang 
memberiahukan hal itu Kn Ia Lena Na: ” Abdullah bin Ab- 


bas ra.' 
PIA Pagaen aa opa 3 PAN Ape AA EKA 
Anni RA Pesan d3 
MANA ay 15 TN A 


274 





P beta ten Ts 


TAN AAN NS 3523 IE Ea Lab 
ANA IS zx 2 A9 3 IA 182 L .7. 
AI AAN Gasa 


». 


x 


1276. bari Abu Hurairah ra., ia berkata: NA Ta Aswad, ia 
seorang lelaki atau perempuan yang pekerjaannya sebagai penyapu mas- 
jid, lalu ia meninggal dunia, sedangkan Nabi saw. tidak mengetahui pe- 
rihal kematiannya. Pada suatu hari beliau menanyakan orang tersebut 
dan bersabda: ?"Apa yang dilakukan oleh orang itu?” Para'sahabat meri- 
jawab: "Ia telah meninggal wahai Rasulullah?” Belian bersabda: 
''Mengapa kamu tidak memberitahu kepadaku?” Para sahabat berkata 
bahwasanya orang itu demikian-demikian dan mereka menyebutkan ki- 
sahnya. Beliau menyangka bahwa sahabat-sahabatnya itu sama meng- 
hina keadaan orang tersebut. Kemudian beliau meminta agar ditunjuk- 
kan di mana kuburannya. Beliau lalu mendatangi kuburnya dan menger- 
jakan j jenazah atau mail yang ada di dalam kubur tersebut. ” 


| Ja Nai Kra Ka 2 


BAB 
MAYIT ITU DAPAT MENDENGAR SUARA SANDAL 
PARA PENGANTARNYA 


ya Lea WN AW 
Gis SAS Manna BIA: Je 
5 PTN Ambang sea 
pa Peak 

aan as REG SA LGA 
1 Na J8 Pa yen era 2D 


215 








KAIN 15333 AN EA KS 
| Pama Kesan 


2 LIL ya Ma 93 8 


Ala AP. Aa Das 
12 AE and: Ta 


- Tae 


1 LA 3 " 

1277. Dari Anas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "apabila ma- 
nusia diletakkan dalam kuburnya, setelah teman-temannya berpaling 
dan pergi sehingga'ia mendengar ketukan sandal mereka, lalu datanglah 
kedua malaikat, mendudukkannya dan bertanya kepadanya: "' Apakah 
yang kamu ucapkan dahulu (ketika di dunia) tentang Muhammad 
saw.?” Lalu ia menjawab: ' Sesungguhnya dia adalah hamba dan utusan 
Allah”, maka diucapkannya kepadanya: ” Lihatlah tempat dudukmu di 
neraka, Allah telah menggantikannya tempat duduk di sorga.” Nabi 


saw. bersabda: ”'Ia melihat keduanya. Adapun orang kafir atau munafig ' 


akan menjawab: Saya tidak tahu, saya dulu mengatakan apa-apa yang 
'dikatakan oleh orang-orang.” Maka dikatakan kepadanya: ''Kamu 


tidak tahu dan tidak membaca.” Kemudian ia dipukul dengan palu dan ' 


besi di antara kedua telinganya, lalu ia berteriak sekeras-kerasnya yang 
CNN? oleh apa yang di dekatnya selain jin dan manusia.” 


G3 wi apa DIES 1 CA 
BAB 
ORANG YANG INGIN DIMAKAMKAN DI BUMI YANG 


DISUCIKAN (SEPERTI DI BAITUL MAODIS MAKKAH ATAU 
| MADINAH) ATAU YANG SEBANGSANYA 


Mo NAN JE ba perna ea WA 
ena Manah isya 
6 PERAN per 


26 





SAE PIA FN TAG YAN 


tim £ 
Ireng z. LA Ceng ya 0 PN PI 
Kain an ET SEK AN 2 In BI 
P9) sy 

HAN NA SA PG | 
1278. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Malaikat pencabut nyawa 
di utus ke Musa. Ketika malaikat itu sampai kepada Musa maka Musa 
mendorongnya, lalu malaikat itu pulang menghadap Tuhan dan berkata: 
"Engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak menginginkan 
mati.” Lalu Allah mengembalikannya lagi seraya berfirman: ''Kem- 
balilah dan katakan kepadanya: ”'Agar meletakkan tangannya di pung- 
gung sapi jantan maka baginya setiap api yang tertutup oleh tangannya, 


dengan setiap rambut satu tahun.” Musa bertanya: ”” Wahai Tuhan, ke- 
mudian apa?” Allah berfirman: ”' Kemudian meninggal dunia.” Musa 


Kita Setan Sauna NS 


-berkata: ?” Sekarang?” Lalu i ia mohon kepada Allah Ta'ala untuk men- 


dekatkannya dari bumi suci sejauh lemparan batu. Abu Hurairah ber- 


'kata: "Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya aku di sana niscaya aku 


tunjukkan kuburannya, di samping jalan pada onggokan pasir merah.” 


JA ak 
BAB , 
MEMAKAMKAN JENAZAH PADA MALAM HARI 


TIA saja. AN #5153 eva 
GAN ah3 KAA yA Ga 
Jasa, SEN AE aj 








1279. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. menshalati jena- 
zah seorang lelaki sesudah ia dimakamkan pada malam harinya. Beliau 
dan para sahabatnya berangkat ke kuburnya orang itu, lalu beliau ber- 


tanya mengenai orang yang di dalam kubur itu dan bersabda: "Siapakah . 


orang itu?” Para sahabat menjawab: ''Ia adalah si Fulan yang tadi ma- 
lam dikebumikan.” Kemudian para shahabat sama menshalatinya.” 


Fla UG | 


BAB 
. MENDIRIKAN MASJID DI ATAS KUBUR 


KA LAN aa AKA 
LA 7. IN Aas 3 - SA asia 
ta SA Sekanna 
LA KALA 
Kan, akan TAP sayang 
PA ae JAN MIN Ia 22 25 


DAN er 


1280. Dari Aisyah ra., ia berkata: Ketika Nabi saw. sakit (yakni 
yang menyebabkan kematian beliau), ada sebagian di antara isteri beliau 
'menyebut-nyebut perihal keadaan gereja yang pernah mereka lihat di 
negeri Habasyah yang diberi nama 'Mariyah.” Ummu Salamah dan Um- 
mu Habibah pernah datang di negeri Habasyah, kemudian mereka me- 
nyatakan tentang keindahannya dan beberapa lukisan yang ada di dalam 
gereja itu.” Setelah mendengar uraian itu lalu beliau mengangkat ke- 
palanya, lalu beliau bersabda: ”'Memang begitulah perilaku mereka, jika 
ada orang shalih di antara mereka ada yang meninggal dunia, mereka 


sama mendirikan masjid di atas kuburnya, lalu mereka membuat ber- 


bagai macam lukisan dalam masjid. Mereka adalah seburuk- buruk 
makhluk di sisi Allah.” 


278 





3 ang Cara Ia SG 


BAB 
ORANG YANG MASUK DALAM KUBUR PEREMPUAN 
(YAKNI DALAM LIANG LAHADNYA) 


Jaan AN  SERER  AIE AAN 
PA enda end aah 
SN IS KET AAS 1 
Fa : -— ME Eee 


P- 


(mus sngnngaksana aa 
| LEBAK 


: 1281. Dari Anas ra., ia berkata: Kami ikut menyaksikan pada waktu 

puteri Rasulullah saw. hendak dikebumikan, Rasulullah saw. sedang 
duduk di atas kuburan..Aku melihat kedua mata beliau bercucuran air 
mata. Kemudian beliau bersabda: Adakah di antara kamu yang tadi 
malam tidak melakukan kesalahan?” Abu Thalhah menjawab: "'Saya ””. 
Beliau lalu memerintahkan kepadanya agar turun ke dalam kubur untuk 
memasukannya dalam liang lahad, kemudian Thalhah terus memasuk- 
kan dalam liang lahadnya dan menguburnya.” 
Ibnu.Mubarak berkata: ”Fulaih berkata: ” Aku menyangka bahwa yang 
dimaksudkan ialah melakukan perbuatan dosa.” Adapun Abdullah me- 
ngatakan: "Makna lafaz 'Liyagtarifuu' ialah melakukan dosa sampai 
bertumpuk-tumpuk.” . 


2719 








v? Pd 
PEN SN WANA 
AE AN 


BAB | 
SHALAT ATAS ORANG YANG MATI SYAHID 


LT TPA daa , 
AR 2 Gada LoL 
22 ATK KIA DAA SAI 
23, -. ye BAK 
2 yaa LA AG: San Lena 
AN TAG na | 3d, “Z 
Ara ban on 
aa PN ala 
! era : 2 en PAPAN 
1282. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ”'Rasulullah saw. 
mengumpulkan antara dua orang laki-laki yang terbunuh dalam perang 
Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda: "Siapakah yang 
lebih banyak mengambil (hafal) Al Gur'an?” ketika ditunjukkan kepada 
salah satunya maka beliau mendahulukan dalam liang kubur seraya ber- 
kata: ''Pada hari kiamat saya saksinya.”' Beliau menyuruh untuk me- 


nguburkan mereka dalam sisa-sisa darah mereka, tidak dimandikan dan 
tidak Bagas 2 : 


na AAA AAA AP PELera ANN 

OA Hansen 2 Nan | 
Pi AI EA ES BANI 
BEI EM pena LA UM SAI 
San K3 Rdrag anisa gasa 
| (G3 1223 12, CAN 


280 





1283. Dari Ugbah bin Amir ra. bahwasanya Nabi saw. pada suatu 
hari keluar, beliau menshalati atas orang-orang yang mati pada perang 
Uhud seperti shalat beliau atas mayit (biasa) kemudian beliau pergi 
(naik) ke mimbar dan bersabda: ”'Sesungguhnya aku adalah orang yang 
terdepan di antaramu dan aku saksi atasmu. Dan demi Allah sungguh 
saya melihat telagaku sekarang ini. Dan sungguh saya diberi kunci-kunci 
perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, sesungguh- 
nya aku tidak mengkhawatirkan kamu akan mensekutukan sesudahku. 
Tetapi aku mengkhawatirkan kamu akan berlomba-lomba di atas 
bumi.” 


PIA, 
BAB 


MEMAKAMKAN DUA DAN TIGA ORANG 
DALAM SATU KUBUR 


pe at SEN PITA penang APN She 
Ong an dan aka 


1284. Dari Jabir bin Abdullah ra. bekwslanga Nabi saw. pernah 
mengumpulkan antara dua orang yang mati syahid dalam perang 


Dan 
Ag Pen urap, SAN 


BAB 
ORANG YANG BERPENDAPAT BAHWA ORANG MATI 
SYAHID TIDAK BOLEH DIMANDIKAN 


AI bau HIRIKIAS Saw 
anal Sa YEYAYa Ana 23 


281 





1285. Dari Jabir ra., ia berkata Nabi saw. bersabda: '”Makamkan 


orang-orang yang mati syahid itu dalam keadaan berlumuran darah 
(yakni tanpa dibersihkan darahnya), yaitu yang mati dalam perang Uhud 
dan beliau tidak memandikan para syuhada' itu.” 


—.— BAB 


ORANG YANG DIDAHULUKAN MEMASUKI 
LIANG LAHAD: 


BESI Si AAS NM 


S3 En PL Ai 
PENA GAES 


2. -' . Pd aa 2 
fa AA JPN CL TIKUS lada 
(RI AN HM JAMI AI 31253 

Ta 5 . . Pa Na LI Ye 0 PNP 
| TESIS aao 9 
1286. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
mengumpulkan antara dua orang laki-laki yang terbunuh dalam perang 
Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda: ''Siapakah yang 
lebih banyak mengambil (hafal) Al Our'an??” ketika ditunjukkan kepada 
kata: ''Saya saksinya atas mereka.” Beliau menyuruh untuk mengubur- 
kan mereka dalam sisa-sisa darah mereka, tidak dishalatkan dan tidak 
dari Nabi saw. bahwa idzkir itu boleh diambil untuk kubur dan rumah 
kami.” an: | “5 


2 Pn sana an AA De KE AAS | 
AN IN ESA S3 HAN AS ATV 


| CO Oa TANI Dad 


PE tpi AGE AAA 


282 





2 Pes oo. — 3G 
AO IS Ca 
1287. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw. per- 
nah bertanya mengenai orang-orang yang mati syahid dalam peperangan 
Uhud, "Siapakah yang lebih banyak mengambil (hafal) Al Our'an?” 
ketika ditunjuk kepada orang yang dimaksudkan maka beliau menda- 
hulukan dalam liang kubur sebelum sahabatnya.” Jabir berkata: 
Ayahku dan pamanku bersama dikafankan dalam selembar kain.” 
pada PP” 8. . 
- .". “ an ag , “ 
2D AE, IL 


" BAB 
IDZKHIR DAN HASYISY DALAM KUBUR 


SENJA SEN ES AN 


ANE Kang aa 
BEN IE YEN ASI IA 


KT 2 TP P3 PA Cecdu da ar DP 
SEE PAMA KAN, 
KO ate 3S, - ae . “ 
FANS AG 3 NA 
— LN AA LA ESAI 


| PA EGA Ta 
' , bi 3 ") “ 
1288. Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ” Allah 
menjadikan Makkah sebagai tanah haram (suci). Maka karena itu tidak 
halal bagi seseorang sebelummku dan tidak pula sesudahku. Hanya 
dihalalkan untukku sesaat: pada waktu siang. Tidak halal mencabut 
tumbuh-tumbuhannya, memotong pohon-pohonannya, memburu 
hewan buruannya, dan mengambil barang orang yang kehilangan 


"kecuali untuk pemberitahuan.” Ibnu Abbas bertanya: '' Bagaimana 


dengan idzkhir yang kami ambil untuk tukang logam dan untuk kuburan 
kami?” Beliau bersabda: ”'Kecuali idzkhir.”” Abu Hurairah ra. berkata 


283 





dari Nabi saw. bahwa dzikir itu bdleh diambil untuk kubur dan rumah 


kami.” 
ana ngana 


BAB 
APAKAH BOLEH MAYIT ITU DIKELUARKAN DARI 
KUBUR ATAU LAHADNYA KARENA ADANYA SEBAB 


SIA EA naa 2 Sa Soe pIESE AAA 


PNBP tea 0 Sisdars C3 IN sei 
P4 amin x 2 ” KJA 


9 A23) 


TEE Hanana ANE ena 
JEsg Kan AIA IS ya Jab Knp 
EA PPA KR MAPAN Ba AYI 
Pan Ka Kanaan : aa 36 
: SA AN 
1289. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ''Rasulullah saw. 


| mendatangi makam Abdullah bin Ubaiy sesudah ia dimasukkan dalam 
lubangnya, kemudian beliau menyuruh supaya diangkat sebentar dari 


“5 
- 
- 


kuburnya, lalu dikeluarkanlah ia. Kemudian beliau meletakkannya di 


atas kedua lututnya dan menyemprotkan ludahnya pada tubuh Abdullah 
bin Ubaiy. Lalu Rasulullah saw. mengenakan pada tubuh Abdullah bin 
Ubaiy tersebut akan gamis yang dikenakan pada badannya sendiri. Ma- 
ka Allahiah Yang Maha Mengetahui. 


Abdullah bin Ubaiy pernah memberikan gamisnya kepada Abbas. Suf- 


yan berkata: Abu Hurairah ra. pernah mengatakan bahwa Rasulullah 
saw. itupernah mengenakan dua buah gamis. Putera Abdullah bin Ubaiy 


sa 





berkata: ”” Wahai Rasulullah, kenakanlah gamismu yang menempel pada 


kulit engkau itu kepada ayahku.” Sufyan berkata: ” Orang-orang lalu 


sama mengetahui bahwasanya Nabi saw. mengenakan gamisnya kepada 
Abdullah bin Ubaiy sebagai balasan terhadap gamis yang dahulu pernah 
diberikan oleh Abdullah bin Ubaiy kepada Abbas.” 


KTA MEN SANAK 
25 SI IA IE ala 
PARA LAYAN Asa 


— Ker 2 Nae « "xtc 
SAE Ig 94 KA Me TO s 
9 La BAR G9 
TNI KAA Keane sn 
"1 2 I 
— TEA si BEN R3 
At 9 LX. 20 II a03 
Jt Heni Gan Oh 16 Bela H2 y dian AAA 
N 32 
103 
1290. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: Ketika perang Uhud 
terjadi, aku dipanggil oleh ayahku pada waktu malam hari, kemudian 
dia berkata: '' Aku tidak melihat diriku melainkan akan terbunuh dalam 
peperangan ini, yaitu sebagai orang yang pertama-tama terbunuh di ka- 
langan kaum muslimin yang semuanya menjadi sahabat-sahabat Nabi 
saw. Dan sesungguhnya tidak ada suatu yang dapat kutinggalkan sepe- 
ninggalku nanti yang kuanggap lebih mulia untukmu selain dari Rasulu- 
Ilah saw. Sesungguhnya aku mempunyai hutang, maka lunasilah semua 
hutangku. 
Dan berwasiatlah yang baik-baik kepada seluruh kawanmu. 
Pada waktu pagi kami semua dalam keadaan berjaga-jaga karena ter- 
jadinya peperangan. Tiba-tiba orang Islam yang pertama terjadinya 
peperangan. Tiba-tiba orang Islam yang pertama kali yang terbunuh 
ialah ayahku. Dan ayahku dimakamkan bersama orang lain dalam satu 


kubur. Kemudian setelah agak lama berjalan, hatiku terasa tidak enak 
dan gelisah, karena ayahku dimakamkan menjadi satu kubur dengan 


285 





orang lain. Kemudian mayat ayahku aku keluarkan dari kuburnya se- 
sudah dimakamkan selama enam bulan dalam kubur. Tiba-tiba ayahku 
itu keadaannya seperti pada hari sewaktu kuletakkan di kubur dalam 
waktu sebentar saja, selain dari telinganya.” 


pala (333: Tega PURI KAN 
Pin ep AE Pi 


1291. Dari Jabir ra., ia berkata: Ada orang yang dimakamkan 
bersama-sama dengan ayahku (yakni yang sama-sama mati syahid di di 
dalam perang Uhud). Kemudian hatiku merasa tidak enak. Akhirnya 
ayahku kukeluarkan, lalu ayahku itu kumakamkan dalam sebuah kubur 
dengan sendirian.” 


PAKE TAN Ia 


BAB 
LIANG LAHAD ATAU BELAHAN TANAH DALAM KUBUR 


SRS, JB I PEN TAN KAA 
2 233 3) 


MA ab laa rem 
AA Ba IA EA Ke 


PA La 


Reka ah SAB Ea Seena 
0 LN, 


1292. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
mengumpulkan antara dua orang laki-laki yang terbunuh dalam perang 
Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda: '"Siapakah yang 
lebih banyak mengambil (hafal) Al Our'an?” ketika ditunjukkan kepada 


salah satunya maka beliau mendahulukan dalam liang kubur seraya ber- 


kata: ”'Pada hari kiamat saya saksinya.' Beliau menyuruh untuk me- 


286 





nguburkan mereka dalam sisa-sisa darah mereka, dan tidak dimandi- 
kan.” 


SE SLAN tungan 
Lp 3, 7. 
ANA GA Ja jaya) H3 
BAB 
JIKA SEORANG ANAK MASUK ISLAM LALU MATI, 
APAKAH DISHALATI JENAZAHNYA DAN APAKAH 


KEPADA ANAK ITU DITAWARKAN 
UNTUK MASUK ISLAM 


AN ANN EANGEE e 
Gagap alang dan 
AE ae mn GA 
PAR JARAN AP A3 NErann 15 
Eta LOG adesS TEE IEF 
KENA ES JS SN 5 MN 
PA Pen NERAN Lot KATA NAN 2intenipibar 
TAI 33 Seagate Punya ka: 
AN Na PHE Aap Ia 

Ha 3Es3 Sans & 
KENA AJE. En gg 
AN 5 AA Per 


“287 





KIS KIS Soha M3 3G 


1293. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Umar ra. pergi bersama Nabi 
saw. dalam satu rombongan menuju ke arah Ibnu Shayyad sehingga 
mereka menjumpainya sedang bermain-main bersama anak-anak di ru- 
mah Bani Maghalah. Ibnu Syayyad telah mendekati dewasa, ia t.dak me- 
rasa (tahu) sehingga Nabi memukulnya dengan tangan kemucian ber- 
sabda kepada Ibnu Shayyad: ''Bersaksilah kamu bahwa aku utusan 
Allah.” Ibnu Shayyad memandangnya lalu berkata: ''Saya bersaksi 
bahwa kamu utusan orang-orang Umi (buta huruf). Ibnu Shayyad ber- 
kata kepada Nabi saw.: Apakah kamu bersaksi bahwa saya. utusan 
Allah?” Lalu membiarkannya dan bersabda: ”'Saya iman kepada Allah 
dan Rasul-Nya.” Beliau bersabda kepadanya: ”' Apakah yang kamu 
lihat?” Ibnu Shayyad menjawab: "Orang-orang yang benar dan dusta 
datang kepadaku.” Nabi saw. bersabda: ?Sesungguhnya aku telah be- 
nar-benar menyembunyikan untukmu.” Ibnu Shayyad berkata: ”'Itu 
adalah dugaan.” Beliau bersabda: Enyahlah, kamu tidak akan me- 
lebihi batasmu'? Umar berkata: ”' Biarkanlah saya memotong lehernya, 


wahai Rasulullah.” Nabi saw. bersabda: "Jika ia benar Dajjal maka 


kamu tidak akan dapat menguasainya. Jika bukan, maka tidak ada ke- 
baikan bagimu untuk membunuhnya.” 


KU IA IA RASA ala Avat 
KPI SIS Asa Tenaga 
pnya SS 3 Saya ena 
Oa plan LING 
PEN AN AN ERA 
AK Naat NN age 
Nenen L Ay PPN 


288 





1294. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ”' Sesudah itu Rasulullah saw. 
dan Ub:iy hin Ka'ab pergi ke pohon kurma, beliau bersembunyi agar 
tidak kedengaran oleh Ibnu Shayyad sesuatupun sebelum Ibnu Shayyad 
melihatnya. Nabi saw. melihatnya di mana ia sedang berbaring di atas 
kain sekedup yang ada tandanya. Lalu ibu Ibnu Shayyad melihat Ra- 
sulullah saw. yang berlindung dengan batang kurma. Ia berkata kepada 
Ibnu Sh:yyad: ”'Hai Shafi yakni nama Ibnu Shayyad, ini Muhammad." 
Lalu Ibnu Shayyad bangun, Nabi saw. bersabda: "Seandainya ibunya 
membiarkannya niscaya jelas ia.” 


e—£ NA: Tes 38 KENA ANRAO 
Pa GA AAU NYA: | 
2 SNN ES NE KK ER 
e Pe Maap Sei 2 Ea 

Bh nenas 
PN Cape tra Ii PArS 


1295. Dari Anas ra., ia berkata: ”' Ada seorang Yahudi melayani 
Nabi saw., kemudian sakit, beliau saw. datang menjenguknya, duduk di 
atas kepalanya seraya bersabda kepadanya: ''Masuk Islamlah”?, lalu ia 
melihat kepada ayahnya yang ada di sisinya. Ayahnya berkata kepada- 
nya: ''Ta'atilah Abul Oasim saw?”. Lalu ia masuk Islam, dan Nabi saw. 
keluar seraya membaca: Segala puji bagi Allah yang telah Ienyelanat 
kan dia dari neraka.” . 


PERAK HAN ses SAN 
ANA AN Sae BESI GA 
1296. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ”' Aku dan ibuku itu kei 


masuk golongan orang lemah. Aku adalah dari Win anak-anak dan: 
ibuku dari golongan kaum pertipuan 2 


189 





SENTUL 
Ii KU Dirga 1 4235 : ala 1 Ku, 
| KEL IN Pb 2 Pa EA & SNI 
sp Kabin Ana dna sn ana 
Ansngan nya Satya 
Mal ea SA AA ina 
paint ant tep: 2 
PEN M3 A3 AA LAS 
TAAT Dao agu ps 2S Saka 


1297. Dari Syu'aib, ia berkata: Ibnu Syihab berkata: ”' Setiap orang 
yang dilahirkan lalu meninggal dunia maka haruslah dishalati, sekalipun 
ia anak lighyah (yakni belum baligh). Karena anak itu sewaktu dilahir- 
kan menetapi dasar fitrah Islam (yakni kemurnian dalam memeluk 
agama Islam). Hal ini bisa terjadi bahwa kedua orang tuanya beragama 
Islam atau ayahnya saja, sekalipun ibunya tidak beragama Islam. 
Dishalatinya anak yang baru lahir itu apabila di saat lahirnya tampak 
bergerak-gerak dan terdengar teriakan atau tangisnya, meskipun seben- 
tar saja. Jika tidak tampak ada geraknya dan tidak terdengar teriakan 
atau tangisnya sekalipun sebentar, maka tidak perlu dishalati, karena 
anak itu termasuk keguguran. Sesungguhnya Abu Hurairah ra. mence- 
ritakan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: "Tidak ada anak yang di- 
lahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanya menjadi- 
kan Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan 
dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus 
(hidung, telinga dll)?” Kemudian Abu Hurairah ra. membaca: 
”FITHRATALLAAHILLATII FATHARANNAASA 'ALAIHAA 
serba ” (Fitrah Allah yang mana Dia menciptakan manusia atasnya ......). 


ASET ES Naa 
SKA BN AAS) Itje Lala 
EA ne aman NA 
ke 251 WE BA Maka 

KN AAA GELAS 


Tae 1298. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua 
orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana 


binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang 


lahir dengan terputus (hidung, telinga dll)?” Kemudian Abu Hurairah 
ra. membaca: ”FITHRATALLAAHILLATII FATHARANNAASA 
'ALAIHAA LAA TABDIILA LIKHALOILLAAHI DZAALIKADDII- 
NUL OAYYIMU"” (fitrah Allah yang mana Dia menciptakan manusia 
atasnya, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah itulah agama yang 


lurus). 


kj ed 


AMI SMA 2in9 ek 


BAB Gan 
JIKA ORANG MUSYRIK MENGUCAPKAN ”'LAA ILAAHA 
ILLALLAAH” DI WAKTU HENDAK MENINGGAL DUNIA 


SES NN IS ANA LAN EKA 
Kenapa 2 BN LA 
P “2 AA 2... ena 2. 
3 Aye NIA SIGN LA DAA 


” 


BNN Ira Gala faks 


- 
.. 


“ 


291 





, 


KAS NIA HASAN Ke Si 
IE JA Sasa SA SEK 


DEA ba, sah 
P4 It 14 0... 8 AL 2 as an - Siaga 
R3 lah Ira uga wb 21 


Ona AA Ang ade Ah Hanin 332 EA 
KN AIA AISI era Su 


1299. Dari Sa'id bin Musayyib dari ayah, bahwasanya ia berkata: 
Ketika Abu Thalib hampir meninggal dunia, Rasulullah saw. berkun- 
jung. Di situ ia berjumpa dengan Abu Jahal bin Hisyam dan Abdullah 
bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah saw. bersabda kepada Abu 
Thalib: ”' Wahai pamanku, ucapkanlah: 'Laa ilaaha illallaah' (tiada Tu- 
han melainkan Allah) suatu kalimat yang mana aku bersaksi untukmu di 
sisi Allah.” Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata: ”' Wahai 
Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muththalib?”” 
Rasulullah saw. senantiasa menawarkan kalimat itu terhadap Abu Tha- 
lib, namun dua orang itu mengulangi kata-katanya itu sehingga Abu 


Thalib mengucapkan kalimat yang terakhir bahwa dia atas agama Abdul 


Muththalib dan enggan untuk mengucapkan: 'Laa ilaaha illallah”. Lalu 
Rasulullah saw. bersabda: '' Demi Allah aku akan memohonkan am- 
punan untukmu, selama aku tidak dilarang, maka Allah Ta'ala menu- 
runkan ayat: MAA KAANA LINNABIYYI ...” (Tidak pantas bagi 


Nabi ....).” 
SANG Kn LN 


| . BAB | 
MELETAKKAN DAUN DI ATAS KUBUR 


SENI ARE MEN A-- 


292 


Ape aap ngan own 


S5 $ . Pat Ie z 2 5 ... z IL n 

SIA AI SS NA A53 

2 .. 20, - “, PA, .. “1 

NA NATA YA AE Ea NA SAYAP 

KS 1 NE EN SA 21 ena 25 

FEE Wind AE Do SIN PAKAN cat 
Pa 


INI Sa LINI PIN EK KAKI 
MEN ESRI 


.— 


| 1300. Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw.: Bahwasanya Nabi saw. 
melewati dua kuburan lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya kedua- 
duanya sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang 
berat (baginya) tetapi perkara itu cukup berat (dosanya). Adapun salah 
seorang dari keduanya, maka ia tidak mau membersihkan diri dari air 


 kencingnya sedangkan yang lain selalu mengadu domba. Kemudian 


be- 


— liau mengambil pelepah daun kurma yang masih basah, terus dibelahnya 


menjadi dua bagian, kemudian setiap kubur dari kedua orang itu 


di- 


tancapi yang separuh bagian dari pelepah kurma tersebut. Para sahabat 
lalu bertanya: ” Untuk apakah engkau melakukan itu wahai Rasulul- 
lah?” Beliau bersabda: "Barangkali akan diperingankan siksa kedua : 


orang ini selama daun itu belum menjadi kering.” 


AA 3D Ceng aa 6 


BAB 


NASIHATNYA ORANG YANG MENYAMPAIKAN PETUAH 


AGAMA DAN KAWAN-KAWANNYA SAMA DUDUK 
DI SEKELILINGNYA 


LT KAL EK SIS An 
BN R3 ES IEEE 


Sh LLYY (ra a LS Be NIK 35 Axa 
3 A5 tanya 3 Kas Ie ANE 


293 





| iga MIN AA BNI ai 

CI ES NI brogenaa 

2 nya Aa AN ad sel 353 

pas KAN AAA Uas AN si 
Pe aa 

25 AED pa BK aga apa 

(MN PUS 


1301. Dari Ali ra., ia berkata: Kami pada suatu jenazah di tanah 
Ghargad (kuburan). Nabi saw. datang kepada kami, beliau duduk dan 
kami duduk di sekitar beliau. Beliau membawa tongkat panjang lalu di- 
baliknya, dan beliau mulai mencorat-corat dengannya kemudian bersab- 
da: ''Tidak ada salah seorang di antaramu, tidak ada jiwa yang ditiup- 
kan kecuali ditulis tempatnya di sorga dan neraka. Jika tidak, telah ditu- 
lis celaka atau bahagia.” Seorang berkata: '' Wahai Rasulullah, apakah 
kita tidak berserah atas catatan kita dan meninggalkan amal? Barangsi- 
apa di antara kita yang termasuk ahli bahagia maka ia akan menjadi ke 
amal ahli bahagia. Adapun di antara kami yang termasuk ahli celaka 
maka akan menjadi perbuatan orang-orang celaka?” Beliau bersabda: 
?Adapun yang ahli bahagia, mereka dimudahkan kepada amal ahli 
bahagia. Adapun ahli celaka maka dimudahkan kepada amal ahli cela- 
ka” kemudian beliau membaca: '' FA AMMAA MAN A'THAA WAT- 
TAOAA ..... ? (Adapun yang memberikan dan bertagwa....). 


294 


“5 3 £ 8. “ ». 
.. BAB 
HAL-HAL YANG ADA KETERANGANNYA MENGENAI 


ORANG YANG MEMBUNUH DIRINYA SENDIRI 
(BUNUH DIRI) 


PA TA Pa aa re pen MA eng NX 
LA AN ee la Jeda 


“. 


ILK aga ae 


- 


1302. Dari Tsabit bin Dlahhak ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
Barangsiapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dengan ber- 
dusta dan sengaja maka ia seperti yang diucapkannya. Barangsiapa yang 
membunuh dirinya dengan besi maka ia disiksa dengannya di neraka 
Jahannam. 


£ Anta 23243 
AL TA AI Lang AR 
0L 0 Lo AJ pem 
dam SAS BD ajal Air tum H3 JT Han o6 J8 
£ EA s LL Yara 0. S5 . a Pa 
1303. Dari Jundub dari Nabi saw., beliau bersabda: ”'Seorang laki- 
laki mempunyai luka, lalu ia bunuh diri, Allah Ta'ala berfirman: ''Ham- 


ba-Ku menyegerakan dirinya sendiri kepada-Ku (bunuh diri) maka Aku 
mengharamkan sorga atasnya.” 


MIS. JERENAS3 ANSS NS 
. : - 3. "43 Da ha "., GG - 
WA NIA RE Kagaa 
B3 Gal 

1304. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: 


-. 295 








”Orang yang mati gantung, ia akan menggantung dirinya di neraka. 
Orang yang mati menikam dirinya, ia akan menikam dirinya di neraka.” 


SBN JEANS KL 
. . LL... 
SA, ba $ 
AB 
HAL-HAL YANG PAN eta DARI MASALAH 


SHALAT ATAS ORANG-ORANG MUNAFIK DAN 
BERISTIGHFAR UNTUK ORANG-ORANG MUSYRIK 


KS Ag: JKT AN TA PO PA AN 
3aa HASAN SA JASA Gd 
Sab kena 
KENA ME EN EYE LL 
Gilir Sao An EA ESA 
IL ganas una 
Hae SAS AA Lipa PGA HAN ES, 33 STA 
Ia. PAN TA PAIINT: 
SG era ob gn lanerteidA Ran Lag 
gebsnpa an ia oem 

KAA Pesega TERIAK 
1305. Dari Umar bin Khaththab ra., bahwasanya ia berkata: ”Ke- 


tika Abdullah bin Ubaiy bin Salul meninggal, Rasulullah saw. diminta 
orang untuk melakukan shalat bagi jenazahnya. Ketika Rasulullah saw. 


296 


telah berdiri untuk shalat itu, saya melompat kepada beliau dan berkata: 
”Wahai Rasulullah, kenapa engkau shalat untuk anak si Ubaiy itu. Pa- 
dahail setiap hari dia selalu mengatakan begini dan begitu.” Lalu saya 
sebutkan kepadanya semua perkaranya itu. Rasulullah saw. tersenyum" 
dan bersabda: ”'Hai Umar, biarkanlah aku.” Setelah berulang-ulang 
saya mengatakan, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya aku boleh me- 
milih: maka aku telah memilih. Sekiranya aku tahu, kalau aku mohon- 
kan ampunan baginya lebih dari tujuh kali akan menguntungkan ke- 
padanya, tentu itu akan kulakukan.” Umar berkata: ” Rasulullah saw. 
jadi juga melakukan shalat untuk jenazah Abdullah bin Ubaiy itu sam- 
pai selesai. Tetapi tidak berapa lama sesudah itu, turun dua ayat surat 
Bara'ah: ''WALAA TUSHALLI 'ALAA AHADIN MINHUM MA- 
ATA ABADAN WALAA TAOUM 'ALAA OABRIHI INNAHUM 
KAFARUUN BILLAAHI WARASUULIHI WAMAATUWAHUM 
FAASIOUUN”' (Dan jangalah kamu sekali-kali menyembahyangkan 
Genazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu ber- 
diri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasig). Umar lalu berkata: 
''Saya merasa heran sesudah turgunya ayat itu perihal keberanian pada 
Rasulullah saw. pada hari itu.” 


Pe 2 


BAB 
PUJIAN ATAU CELAAN ORANG BANYAK 
KEPADA MAYIT 


AAA Me Kena Ha 
panam in KENA EESA BE 
PEN ES 2 JUN #EKdA SE 

ditangan sasa 


1306. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: ''Mereka melewati jena- 
zah lalu mereka memujinya dengan kebaikan, lalu Nabi saw. bersabda: 
"Pastilah." Kemudian mereka melewati jenazah lain, mereka meng- 


297 





ucapkan keburukan atasnya. Maka beliau bersabda: "'Pastilah.” Maka 
Umar bin Khaththab bertanya kepada beliau: '' Apa yang pasti?” Beliau 
menjawab: "Ini kamu puji dengan kebaikan, maka pastilah sorga ba- 
ginya, dan ini yang kamu katakan buruk atasnya, maka pastilah neraka 
baginya. Kalian adalah saksi Allah di bumi.” 


SAS ep MN 55 
jean MELANIE NN 2 
DEA ELANG AB ak 
pena ri: Tan ana s6 
Kadang as Saba NA 
pera 43 La AH 
San AAA Aan 


1307. Dari Abul Aswad, ia berkata: '' Aku datang di Madinah dan 
di situ sedang berjangkit penyakit yang mengenai orang banyak. Aku 
lalu duduk di dekat Umar bin Khaththab ra., kemudian ada jenazah 
lewat, lalu jenazah itu dipuji. Umar berkata: ”'Pastilah.” Kemudian 
Abul Sawad bertanya kepada Umar bin Khaththab: '' Wahai Amirul 
mu'minin, apa yang pasti?” Umar bin Khaththab berkata: '' Aku me- 
ngatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi saw.: ''Muslim 
manapun yang disaksikan oleh empat orang bahwa dia itu baik maka 
Allah memasukkannya ke sorga.” Kami bertanya: ''Tiga orang?” Be- 
liau menjawab: "Ya tiga orang.” Kami bertanya: ”'Dua orang?” Beliau 
menjawab: "Ya dua orang”', kemudian kami tidak menanyakan tentang 
seorang.” 


298 


na» 


Ep 9 KN S3: 3 


BAB 
KETERANGAN-KETERANGAN YANG ADA 
HUBUNGANNYA DENGAN SIKSA KUBUR 


Ga ES ai angan 3 
Ae PEN) NE AN KAK 


Pt Na (2) “23, dp ad aset 
FE 27 Aa ATI 


KA UNNES ANK: YES, 
233 


Mba ya AINI 


Dan Firman Allah Allah Ta'ala: Orang-orang Yang Zalim (berada) 
Dalam Tekanan-tekanan Sakratul Maut, sedang para Malaikat 
nan Dengan Tangannya, (sambil berkata): ”'Keluarkanlah Nyawa- 
.”” Di Hari ini Kamu Dibalas Dengan Siksaan Yang Sangat Meng- 
hinakan”' (Al An'am: 93). 
Dan Firman Allah Ta'ala: '' Nanti Mereka akan Kami Siksa Dua Kali 
Kemudian Mereka akan Dikembalikan Kepada Azab Yang Besar.” (At 
Taubah: 101). $ 
Dan Firman Allah Ta'ala: ''Dan Fira'un Beserta Kasmiya Dikepung 
Oleh Azab Yang Amat Buruk. Kepada Mereka Dinampakkan Neraka 
Pada Pagi dan Petang, dan Pada Hari Terjadinya Kiamat. Dikatakan 
kepada Malaikat: 'Masukkanlah Fir'aun dan Kaumnya ke Dalam Azab 


Yang Sangat Keras.” (Al Mu'min: 45-46) 


ERIEN ALSN SEGARA 
Pa IL #aloi R3 TA YEN TEA 


299 





KENA inter SA A33: AA Pasir 
ma 


1308. Dari Bara? bin Azib ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
” Apabila seorang mu'min didudukkan di dalam kuburnya maka ia di- 
datangi, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muh- 
ammad adalah utusan Allah. Itulah Firman Allah: ” YUTSABBITUL- 
LAAHULLADZIINA AAMANUU BILOAULITS TSAABITI” (Allah 
' meneguhkan orang-orang yang beriman dengan Wika yang teguh). 


1 353 SA. Aa hapus NG AKA 
JAE PSG NYA Sae 
kai PES AAA SA Ga Isa 


1309. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ?Nabi saw. muncul pada ahli 
Oalib (yaitu Abu Jahal bin Hisyam, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin 
Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah). Beliau bertanya: '' Apakah kamu da- 
pati apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar?” Dikatakan kepada- 
nya "Apakah kamu memanggil orang-orang mati?” Beliau bersabda: 
” Kalian Odaklah lebih eno dari pada mereka, tetapi mereka dak 
menjawab. 


asah LH MAN AA “Ne 


3 PA Le SAS Pala KAL ULU Kb (AA 25 
JB Wana SESuE MS “Ah 
1 AL , “J3 Pa 
3 Pan Saat 
1310. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Nabi saw. hanyalah bersabda: 
”Mereka sekarang mengetahui bahwa apa-apa yang saya katakan ke- 


. pada mereka adalah hag (benar), padahal Allah Ta'ala. berfirman: ””Se- 
sungguhnya kamu tidak mendengar terhadap orang mati.” 


Hanap Kb MAN 
300 


AE UE 
PIA gen NAN Da 
Ia 5 AGEN DE 


AN EA SIG MAA SA Saga 


1311. Dari Aisyah ra. bahwasanya ada seorang Yahudi perempuan 
masuk di tempat Aisyah, lalu menyebutkan siksa kubur, kemudian ber- 
kata kepada Aisyah ra.: '”'Semoga engkau dilindungi oleh Allah dari 
siksa kubur.” Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw. ten- 
tang siksa kubur, lalu beliau bersabda: ” Memang benar, siksa kubur itu 
benar-benar ada.” Aisyah berkata: "Sesudah itu belum pernah aku 
melihat Rasulullah saw. apabila telah selesai mengerjakan shalat, me- 
lainkan beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur.” 


2 Kat SL INA Ce Tu Ls 
Higsae Lah AANG KI AA 
l: 3 H3 Ap TA EA Buda PA PATI Aw 
— 70 1. Het “J3 LN en 2 Pd 
al KT OT asa 
1312. Dari Asma' binti Abu Bakar ka ia berkata: ”' Rasulullah saw. 
pada suatu ketika berdiri untuk berkhutbah lalu menyebutkan fitnah 
atau siksa kubur yang di dalam kubur banyak sekali manusia yang me- 
rasakan siksa tersebut. Di saat beliau menyebut-nyebutkan tentang siksa 


kubur, maka kaum muslimin sama gemuruhlah dengan suara Hyang keras 
sekali.” 


AN TAP SAK NS Xx 
Bes TI ni mengeemeyat “3 


5 aa Bt Angsa 


301 





CINA AAN AA YA EK 
sda SES Ran MALAS 
CE KA La Sp AI SEN 
AS YA setan 
BEE IJIN BKI 25, 
AN : Saat MU APP 


” 


. Hana 


- 
- 


1313. Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. ber- 


sabda: ”'Sesungguhnya apabila manusia diletakkan dalam kuburnya, 


setelah teman-temannya berpaling dan pergi sehingga ia mendengar ke- 
' tukan sandal mereka, lalu datanglah kedua malaikat, mendudukkannya 
dan bertanya kepadanya: ”' Apakah yang kamu ucapkan dahulu (ketika 
di dunia) tentang Muhammad saw.?” Lalu ia menjawab: ”'Sesungguh- 
nya dia adalah hamba utusan Allah,” maka diucapkan kepadanya: ”Li- 
hatlah tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantikannya tempat 
duduk di sorga.” Nabi saw. bersabda: ”'Ia melihat keduanya, Adapun 
orang kafir atau munafig akan menjawab: ''Saya tidak tahu, saya dulu 
mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang.” Maka dikata- 
. kan kepadanya: '' Kamu tidak tahu dan tidak membaca.” Kemudian ia 
dipukul dengan palu dan besi di antara kedua telinganya, lalu berteriak 
sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang didekatnya selain jin dan 


manusia.” 
Alie Sena NAN 


BAB 
MOHON PERLINDUNGAN DARI SIKSA KUBUR 


Nia SSS Se — iss AN yo AN 








SEN SENIN GA 
pera 2 pa PA £ 


Sp 


1314. Dari Bara” bin Azib bin Abu Ayyub ra., ia berkata: '”'Nabi 
saw. keluar, sedang matahari telah terbenam lalu beliau mendengar 
suara, beliau bersabda: ''Orang-orang Yahudi sedang disiksa dalam 
kuburnya.” 


BEA Te paa aura Peran Yi 
Iin Saba ang PneDag HN 


0 Lau 
“pa 
1315. Dari Musa bin Ugbah, ia berkata: ” Aku diberitahu oleh anak 
perempuannya Khalid bin Sa'id bin Ash bahwa puteri-Khalid itu mende- 
ngar Nabi saw. di sana memohon perlindungan dari siksa kubur.” 


1 Ng 0 2 Le Te 
KAMIS Ni EA in Al 3S AKUN 
YAAA hee PAS AA NP HA ata 
JA 3 AN Pat Ir NE ANITA | 


1316. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. selalu berdo'a: 
”? ALLAAHUMMA INNII A- UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL OA- 
BRI WAMIN 'ADZAABINNAARI WAMIN FITNATIL MAHYAA 
WAL MAMAATI WAMIN FITNATIL MASIIHID DAJJAALI” (Wa- 
hai Allah sesungguhnya “aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, 


siksa neraka, dari fitnah (godaan) hidup dan mati, dan dari fitnah (co- 


baan). Masih (si Pendusta) Dajjal, 





India Tab ua MAN SES 


: BAB 
SIKSA KUBUR DARI SEBAB MENGUMPAT DAN KENCING 


kenalan fat z2 3, WAN ee — Ea 

KUE ank BA Ia Ia 
PENARI PISA 
mar . Hanan naa ya Ted 
Ka TAS La ot HAN, 2G Aa 


h 1317. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Nabi saw. melewati dua 
kuburan lalu beliau bersabda: ''Sesungguhnya kedua-duanya sedang di 
siksa, dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang berat (baginya) 
tetapi perkara itu cukup berat (dosanya). Adapun salah seorang dari ke- 
duanya, maka ia selalu mengadu domba sedang yang lain tidak mau 
membersihkan diri dari air kencingnya. Kemudian beliau mengambil 

. pelepah daun kurma yang masih basah, terus dibelahnya menjadi dua 
bagian, kemudian setiap kubur dari kedua orang 'itu ditancapi yang 
separuh bagian dari pelepah kurma tersebut. Para sahabat lalu bertanya: 
”Untuk apakah engkau melakukan itu wahai Rasulullah?” Beliau ber- 
sabda: ”'Barangkali akan diperingankan siksa kedua orang ini selama 
daun itu belum menjadi kering.” 


On inka 


BAB 
APA YANG DIPERLIHATKAN KEPADA MAYIT 
PADA WAKTU PAGI DAN MALAM 


AI 2 CE JAN AM 


304 


MAN AE LAN Sip Naaah 
| Jaa sara Ta Bean BN 


1318. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila di tempatkan 
tempat duduknya (tempat tinggalnya) di waktu pagi dan sore, jika ia ter- 
masuk penghuni sorga maka dari penghuni sorga. J ika ia termasuk peng- 
huni neraka, maka ia termasuk penghuni neraka. Lalu dikatakan, ”'Ini . 
tempat dudukmu (tempat tinggalmu) sehingga Allah membangkitkan 
kamu pada hari kiamat.” 


BAB 


UCAPAN MAYIT SETELAH MENJADI JENAZAH 
(YAKNI AKAN DIKUBUR) 


ATAU In LM aan AS 
Nara NA Gate Kaki 
Ka EP Ate AU pen aa Hp 
PES RAGI An Para 

Pane AA YA PPA Ya: LI 


1319. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: ”' Apabila jenazah diletakkan dan orang-orang mengangkat- 
nya di atas pundak mereka jika jenazah itu baik maka ia berkata: '' Aju- 
kanlah saya.? Jika jenazah itu tidak baik maka ia berkata: ”' Wahai 
celakanya, ke manakah kalian pergi dengan membawa jenazah?”' Segale 


305 





sesuatu mendengarnya kecuali manusia. Seandainya ia mendengarnya 
niscaya ia pingsan.” 


PA yaaa 


BAB 
MENGENAI ANAK-ANAK KAUM MUSLIMIN 


Pena : 4 4 bea Ga — H2 A3 


“2 Bepaeg 


1320. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda 
"Barangsiapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum 
mencapai waktu baligh (yakni belum baligh), maka bagi orang tuanya 
akan menjadi tabir dari neraka atau ia Mimasukkan oleh Allah dalam 
sorga.” 


It PE JA EAI BUKAN 52 NN 


ed 


NN EA SI Sama Piala 
Haa Inn KA GA SA pak 


1321. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 


da: "Tiada seorang muslim dari golongan umat manusia yang ditinggal 


mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai baligh, melainkan ia 
akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan kelebihan keutama- 
an Allah kepadanya.” 
-J sa 0. 
pesa ASI AA SIA KU 
da P Ku 
SA KA APN AN PAA FAT TIA KA 
EN 


1322. Dari Bara' ra., ia berkata:.” Ketika Ibrahim meninggal, Ra- 
sulullah saw. bersabda: ” Sesungguhnya Ibrahim mempunyai orang yang 
menyusuinya di sorga.” 


GS ENI IS La 


BAB | 
MENGENAI ANAK-ANAK KAUM MUSYRIKIN 


FERI NA Je SE AR  elas Esa Ar 
asasi dg Gaji 
j Ka 


1323. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: '”Rasulullah saw. ditanya 
tentang anak-anak yang musyrik, lalu beliau bersabda: ''Ketika Allah 


menciptakan mereka, Dia lebih mengetahui tentang apa yang dahulu 


(ketika di dunia) selalu mereka pasa 


JIE IEKE3P SE aae 
MAAN Ie Sp na APA PA ng 


PP LA 


KA UNP, HA Ka SEN 


1324. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dan 
orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana 
binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang 
lahir dengan terputus (hidung, telinga dll)?” 


7 Pa “7 ) Pd P Pa », 
Ken gnedn Jo SIS 
BAB 
IMPIAN NABI SAW 


AN Yak AN IS NS LAN 


307 





308 


KAA Sea Gani 
AGLIPSYASIA DIBIEY KG eh 
SIM TE AAA 
ANN bang KEB Eta ap SG 
it ITA EN AA Ja 


FP 4 “, 3 da - . 2 2 PJ 20 Ed ata gn 
557 03 j2 AN agan juta F 035 aa 
. 


|) 


1. pa ad “2 2. LL JI 7 
MEA UT KALA Har aa Keke 
NA LI ... Pa Te PN Deli ea. a rd 
Je Ka Oei pan ja Je Es FA LSG 


Ina LL IP “, LOLA NA , 
AS AI RUSA Go Fath 3S an 
9“ 


IL 3, 


N #LEN Ta LENSA 2124 
MI Aje BAE SUS In Ja LS: 


an LL 32, 1 
. 


SAN AN OB DUAL 2S AS Rel aji 31 
A 3 AL At LAN A0 2502 arti 0 Lan ne 
d—£ AWETAS 292) DAA ye ge” ul 35 
-. LA G Pa Up Ta) and Peda YA .. Na 
45 Da BASA SEA SSI Eli dala 


At Sea Pa 


Len 3 MAL 


3, AI ES Ba 3 $ ida 
AAN APA AYU 
GMN AMALIA ISLAM IT 
Salsha Alas S6 ora naa 
SA ABS 


Pa NA 
WA PU NGER 2 
de ayennesat bus 
Naa KAB LEK (NK ALA 
CAS AS SIA 





: - 2. san me .. s - . td 3 Pe Dn 
Kn Sen ASASI 0 ls 


bt TA, 


LN mt” 254 Lis. ae 3 1 gek 
(ps terate SU esa p SALE NW 


pd 


P4 


In 33 AN 
- - | 
31) 


m0 da. 


HE NA RPL 3 


Pant 


— ASIN Pb SU 


# 


AN GAS laa PSN 


PA SS PANGAN SE ME 33 al 


Ie 1 NA 1 da Ay LK 2. TN) - 
SEA AAA  aa Ai Sen NAS 


NI 


322 BANTEN ES EL Aan IG 


Shika Bada Pet - KEK: Taat Se 2G 
: “5, Tag |z - | ” . ke 


1325. Dari Samurah.bin Jundub ra., ia berkata: "Ketika Nabi saw. 


selesai shalat shubuh, beliau menghadap dengan wajah beliau ke arah 
kami dan bersabda: ''Siapakah yang tadi malam mimpi. Jika salah se- 
— orang di antaramu mimpi maka ceriterakanlah!” Beliau bersabda apa 


309 





' yang dikehendaki Allah. Suatu hari beliau bertanya kepada kami: '' Apa- 
kah ada salah seorang di antaramu yang bermimpi?” Kami menjawab: 
”"Tidak”, Beliau bersabda: ”"Tidak tadi malam aku melihat dua orang 
datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku, dan mengeluar- 
kan aku ke tanah suci. Tiba-tiba ada seorang yang sedang duduk dan se- 
seorang berdiri di tangannya ada tonggak besi yang dimasukkannya 
dalam sudut mulut sehingga sampai ke tengkuknya. Kemudian ia me- 
lakukannya pada sudut lain dari mulutnya seperti itu. Sudut mulutnya 
pulih, lalu ia mengulangi dan berbuat seperti itu. Saya bertanya: ' Apa- 
kah ini?” Keduanya berkata: ”' Berangkatlah!” Maka kami berangkat 
sehingga kami sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berdiri, di 

atas kepalanya ada batu sekepal atau batu besar untuk meremukkan 
kepalanya. Apabila ia memukulnya maka ia menggulung. Lalu ia pergi 
kepadanya untuk mengambilnya. Ia tidak mengulanginya, sampai me- 
nyakiti kepalanya. Kepalanya kembali seperti sediakala, ia mengulangi 
dan memukulinya. Aku bertanya Siapakah orang ini?” keduanya ber- 
kata: ''Berangkatlah, lalu kami berangkat ke sebuah lubang seperti 
tungku api atasnya sempit bagian bawahnya luas, di bawahnya dinyala- 
kan api, ketika ia telah dekat, mereka naik sehingga mereka hampir 
keluar, tiba-tiba api itu padam, mereka kembali ke sana dan di sana ada 

- orang laki-laki dan perempuan telanjang. Saya bertanya siapakah ini?” 
Keduanya berkata: '”Berangkatlah!” Maka kami berangkat -sehingga 
kami tiba pada sungai darah, di sana ada seorang laki-laki yang sedang 
berdiri. Dan di tengah-tengah api ada seorang laki-laki yang di mukanya 
ada batu, lalu orang yang di sungai itu menghadap, apabila ia mau ke 
luar, maka orang laki-laki lain melempari dengan batu dalam mulutnya, 
maka ia dikembalikan ke tempatnya semula. Setiap kali ia mau keluar, ia 
dilempar dengan batu pada mulutnya, lalu ia kembali sebagaimana se- 
belumnya. Saya bertanya: '' Apakah ini?” Keduanya berkata: ' Berang- 
katlah.'' Maka kami berangkat, sehingga kami sampai ke taman yang hi- 
jau, dan di sana ada pohon besar di pangkalnya ada orang tua dan anak- 
anak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dekat dari pohon itu, di 
mukanya ada api yang dinyalakannya. Keduanya membawa aku naik ke 
pohon dan memasukkan aku ke sebuah rumah yang tidak pernah aku 
melihat rumah lain yang lebih baik dari padanya. Di sana ada beberapa 
orang tua, para pemuda, orang-orang perempuan dan anak-anak, ke- 

. mudian keduanya mengeluarkan aku dari padanya, keduanya menaik- 
kan aku ke pohon, memasukkan aku ke sebuah rumah yang lebih baik 


-310 : 





dan lebih utama dari pada rumah yang pertama, di dalamnya banyak 
Orang-orang tua dan pemuda-pemuda. Aku berkata: Aku mengelilingi 
pada malam ini, maka beritakanlah kepadaku tentang apa yang aku 
lihat!” Keduanya menjawab: ''Ya” adapun orang yang engkau lihat, 
yang mana ia dibelah rahangnya adalah pendusta yang memerintahkan 
kebohongan, lalu kebohongan itu dibawanya sampai ke angkasa, lalu 
dibuat sampai hari kiamat. Orang yang engkau lihat kepalanya diremuk- 
kan ialah seseorang yang diajari Allah akan Al Our'an lalu ia tidur 
malamnya dan tidak mengamalkannya di siang hari. Hal ini dijalankan 
terus sampai hari kiamat. Orang yang engkau lihat dalam'lubang adalah 
para pezina. Orang yang engkau lihat dalam sungai adalah para pema- 
kan riba, Orang tua yang di pangkal pohon adalah Ibrahim sedangkan 
anak-anak yang disekitarnya adalah anak orang-orang. Orang yang se- 
dang menyalakan api adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Rumah 
pertama yang engkau masuki adalah rumah kaum muslimin pada 
umumnya. Adapun rumah ini (yang kedua) adalah rumah para syuha- 
da'. Saya adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Angkatlah kepalamu!” 
Maka aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di atasku ada seperti 
awan. Keduanya berkata: "Itulah rumahmu.” Aku berkata: ''Biarkan- 
lah aku masuk ke rumahku.” Keduanya berkata: ””' Engkau masih mem- 
punyai umur yang belum engkau sempurnakan. Seandainya engkau 
telah menyempurnakannya, niscaya engkau mendatangi rumahku.” 


aan 1 ana .. An 
«Hb DANA NN 


BAB : 
MATI PADA HARI SENIN 


SI ELS, DIN EP AK 
ME AAN AS JEANS 


TU AE aa BEE 
MAN AAN 2S IS 


. 


ASN NE ENG NAN LN AL Na 
KENA SE Ne BEA 


311 











in ale 3 Jas KTNA 


0 Ja 2 PO aa 


| AA SISA SPA JUS pari 
TAN TAN Ka) A3 Ia 
Madina AE SE: & 2 3 RA ai 


2 AN 


1935235 


1326. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Saya masuk ke rumah Abu 
Bakar ra: (ketika beliau sedang sakit), lalu dia bertanya: ''Berapa helai 
kamu kafani Nabi saw.?” Saya berkata: "Tiga helai kain putih halus 
dari benang. Tidak termasuk baju dan serban.”' Abu Bakar bertanya: 
"Kapan beliau meninggal?” Saya berkata: ''Hari Senin.” Abu Bakar 
berkata: Saya berharap, (mudah-mudahan) mulai sekarang sampai 
malam nanti (saya meninggal dunia).” Beliau melihat kepada kami yang 


telah dilumuri dengan za'faran yang digunakan untuk merawatnya. Ia 


“berkata: "'Sucikanlah kain saya ini dan tambah dua helai lagi untuk 


kafan saya.” Saya berkata: ''Kain ini telah usang.” Ia menjawab: 


"Hanya orang hidup yang lebih berhak dengan baru daripada orang 


mati. Kain itu hanya untuk nanah mayat.” Pada malam Selasa beliau 


berpulang ke rahmatullah dan dikebumikan pede pagi.” 


KA dadi ak 


BAB 
MENINGGAL DUNIA MENDADAK 


Laga IN AN Ega 
is ja Seluas SANA 
SSL: Baya 


312 





1327. Dari Aisyah ra. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi 
saw.: Seandainya Ibuku telah meninggal, dan aku menduga seandainya 
ia berkata, niscaya ia bersedekah. Apakah ia memperoleh pahala jika 
saya bersedekah atasnya?” Beliau bersabda: katak. 


Tesasa 2 Ka 


BAB 
APA-APA YANG ADA KETERANGANNYA MENGENAI - 
HAKAM NABI SAW., ABU BAKAR DAN UMAR RA. 


2 Pa Jan Fa AI 3g 2 Tt z 
“Sabda SKA SIBSAN SAS AKA 
PA Ce c” ad an “NI 
pera DIAN —— As, aan 
4 23 P Fat . NA sisi .t .. | 
Ly Ap, KIA Ws Pay an 

... . ya Is - 

Hana 
1328. Dari Aisyah ra., ia berkata: ”' Sesungguhnya Rasulullah saw. 
merasa sempit dalam sakit beliau dengan bersabda: '”Di manakah aku 
hari ini?” Di manakah aku besok pagi?” karena mereka lama untuk 
sampai pada hari (giliran) Aisyah. Ketika pada hari (giliranku, Allah 


Ta'ala mencabut nyawa beliau di antara lambung dan dadaku, dan 
beliau dimakamkan di rumahku.” 


ANA SANI EN AN Sena Xx 
SA ad an aah 
BEEREESAN NI Kah AAA 


a22 


MERE ES 


313 











1329. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. berkata: dalam: 
sakit beliau yang mana beliau meninggal di dalam sakit itu dan tidak 
dapat berdiri lagi karena sakitnya itu: ''Allah mengutuk orang-orang 
Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan 
Nabi mereka sebagai masjid.” Aisyah berkata: "Seandainya tidak ka- 
rena sabda itu niscaya mereka menampakkan kuburan beliau hanya saja 


“saya khawatir kuburan itu dijadikan sebagai masjid.” 


BEI BE - Nobar NS 
Ce kgaa 


1330. Dari Sufyan An Nammar bahwa ia melihat makam Nabi saw. 
agak ditinggikan sedikit.” 


. ar PU, td 
PIN aa MAA ni -NA 
255 ea S4 Ns oa oa ubaj 

Mar ht Te Ne Aa 3 A IL, 

Lag te Na Yap: pb SAN: 2 9 

33 - .. P Kat 2? 23 e 2 sz. “ 9- 

aja Spa aa NN 2 A5 

3 3 Ka 3 3 PP “. 

TSI og PSG KEY INAP Aayada 
1331. Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata: ”'Ketika 
dinding kamar Aisyah ra. roboh sehingga menutupi makam-makam 
Nabi saw., Abu Bakar dan Umar ra., di zaman pemerintahan Walid bin 
Abdul Malik, lalu orang-orang sama memulai membangunkannya kem- 


bali. Tiba-tiba tampaklah oleh mereka sebuah kaki. Mereka sama ter- 
peranjat ketakutan dan mereka mengira bahwa yang tampak itu adalah 


kaki Nabi saw. Mereka tidak menemui seseorang pun yang dapat me-. 


nerangkan kaki siapakah sebenarnya yang tampak itu, sehingga Urwah 
berkata: ”” Bukan, demi Allah, yang tampak itu bukanlah kaki Nabi saw. 
Itu tiada lain kecuali kaki Umar ra.” 


ANGIN LAN GEN Sa ATT 


314 





tx 


NA 


SANA sa AAS Pe reana Gian 


1332. Dari Aisyah ra. bahwasanya ia memberikan wasiat kepada 
Abdullah bin Zubair ra.: Janganlah kamu memakamkan aku beserta 
beliau-beliau (yakni Nabi saw., Abu Bakar dan Umar ra.), tetapi ma- 
kamkanlah aku bersama sahabat-sahabatku (yakni para isteri Nabi saw.) 
Di Bagi”. Aku tidak ingin ditanggap sebagai orang yang hendak men- 
sucikan dirinya sendiri sebab:3 aku Oimakatikan bersama Grngan beliau-. 
beliau tersebut.” . : 


BAN LG JB 5 u SAI ape AV 
ESA ai LEG 
Kegpapanaan PA enda : 
EA PIA MAN Kan PA AAN 


Sya, 


TER ANA PT PENA RA AAN EN We EPA 


bad 


P SIAP ELA Ia ai Ipa NA Eh 
SPI S3 BUAS 3 AA 
ASN AII. GAN Ad) 333253 
- enda Hen, Ia sa, II 
Pee EA PAN NBA Asa EA 
Pata 


SE KEK AR KS | gais 
kz SAJEASM ME MA here 


315 




















SIS MAN NN AN EL ANGA 

| santana tnya ama 
AN ANI KEB U 2G 

HE GAN anakan 

AN 5 2 AA 7 SA "se Pa 

| AA Las (- san TES 

Deng an Ya 


1333. Dari Amr bin Maimun Al Audi, ia berkata, ''Saya melihat 
Umar bin Khaththab ra. berkata kepada Abdullah bin Umar sewaktu 


"habis ditusuk oleh Abu Lu'lu Majusi dengan pisau yang menyebabkan 


kematiannya, ”' Wahai Abdullah bin Umar, pergilah ke tempat Ummul 
Mu'minin yaitu Aisyah ra., lalu berkatalah: ” Umar bin Khaththab me- 
nyampaikan salam kepadamu”, kemudian tanyakanlah kepadanya ba- 
gaimana kalau aku dimakamkan bersama kedua sahabatku (yakni Ra- 
sulullah saw. dan Abu Bakar ra.). Aisyah ra. berkata: ' Sebenarnya tem- 
pat itu saya pakai sendiri, tetapi biarkanlah pada saat ini saya menga- 
lahkan diriku sendiri agar dipakai oleh Umar.” Setelah Abdullah datang 
menghadap ayahnya, segeralah Umar bin Khaththab bertanya: "Berita 
apakah yang kau bawa?” Abdullah menjawab: "'Sayyidah Aisyah ra. 
mengizinkan untuk ayah pergunakan, wahai Amirul Mu'minin.” Umar 
bin Khaththab ra. berkata: "Tidak ada suatu persoalanpun yang saya 
anggap lebih penting untukku pada saat ini melainkan tempat berbaring 
di dekat kedua sahabatku itu. Apabila saya telah dicabut nyawaku lebih 
dulu bawalah saya olehmu semua, terus bersalamlah kepada orang ba- 
nyak dan katakanlah: '' Umar bin Khaththab meminta izin (yakni ke- 
pada kamu sekalian), jika diberi-izin, maka makamkanlah aku (yakni di 
kamar Aisyah ra.), tetapi jika tidak mendapat izin, maka kembalikanlah 
aku dan makamlah aku dalam makamnya seluruhnya kaum muslimin 


316 








4 





(yakni Bag”). Sesungguhnya tiada seorangpun yang kuketahui lebih ber- 
hak dalam persoalan ini (yakni untuk dimakamkan di kamar Aisyah ra.) 
dari pada orang-orang yang di waktu wafatnya Rasulullah saw. dan beli- 
au itu merasa ridha dengan beliau-beliau tersebut. Oleh sebab itu siapa 
saja yang menjabat sebagai khalifah sepeninggaiku nanti, maka beliau 
itu adalah khalifah yang sebenarnya. Untuk itu hendaklah kamu semua 
mendengar apa yang diucapkan olehnya.dan taatilah segala perintah- 
nya.” Sesudah itu Umar bin Khaththab ra. menyebut-nyebut nama 
beberapa orang sahabat Nabi saw., yaitu Utsman, Ali, Thalhah,: Zubair, 
Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abu Waggash.. 

Pada saat itu ada seorang pemuda dari golongan kaum Anshor mema: 
suki tempat Umar bin Khaththab ra.. lalu bersabda: ”' Bergembiralah 
wahai Amirul Mu'minin dengan suatu kegembiraan yang dilimpahkan 
oleh Allah, sebab menjadikan engkau termasuk golongan yang pertama- 
tama menganut agama Islam sebagaimana engkau sendiri juga memak- 
lumi. Engkau telah diangkat sebagai khalifah oleh Allah, lalu engkau 
berlaku adil, kemudian engkau juga memperoleh kematian sebagai 
orang syahid sesudah semuanya itu.” Umar bin Khaththab ra. kemudian 
berkata kepada orang itu: ''Barangkali hal itu bagiku sudah cukup, 
wahai anak saudaraku, (yakni untuk diangkat sebagai khalifah itu), 
bukan hanya untuk menyebabkan aku memperoleh siksa dan tidak pula 
untuk memperoleh pahala padaku. Aku memberikan wasiat kepada 
khalifah yang akan menggantikan aku sepeninggalku nanti agar suka 
berbuat baik kepada kaum muhajirin yang pertama-tama menjadi pem- 
bela Islam. Hendaknya hak mereka itu dimaklumi dan di hargai sebagai- 
mana mestinya. Dan supaya dipelihara kehormatan perjuangan mereka. 
Aku berwasiat kepada kaum Anshor, agar khalifah yang baru itu ber- 
buat baik-baik terhadap kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah 
menempati negeri ini dan menancapkan keimanan dalam hati. Kecuali 
itu khalifah penggantiku nanti. supaya diterima oleh seluruh rakyat apa 
saja yang baik dari amalan mereka serta diampuni apa yang buruk dari 
kelakuan mereka. Aku juga berwasiat kepada khalifah penggantiku agar 
supaya melindungi baik-baik terhadap kaum Anshar, yaitu orang-orang 
yang telah menempati negeri ini dan menancapkan keimanan dalam hati. 
kecuali itu khalifah penggantiku nanti supaya diterima oleh seluruh 
rakyat apa saja yang baik dari amalan mereka serta diampuni apa yang 


- buruk dari kelakuan mereka. Aku juga berwasiat kepada khalifah peng- 


gantiku agar supaya melindungi baik-baik saja yang telah dijaminkan 


317 





























oleh Allah dan memperoleh jaminan pula dari Rasulullah saw. (yakni 
golongan penganut agama Yahudi dan Nasrani), yaitu agar dipenuhi 
janji mereka yakni setelah memenuhi syarat-syaratnya. Dan perangilah 
siapa saja yang enggan menepati janji yang telah dibuatnya sendiri itu 


“dan jangan hendaknya mereka itu dipeintah di luar kemempuan 


mereka.” 
lanjutan bukhari ya? | 
A0... RI Ka 
HAN nan arek 
BAB 


. HAL YANG TERLARANG MENGENAI MENCACI-MAKI 
ORANG-ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA 


ap Ja TAN SAE AN 
HUI, Ia 1d 


1334. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
” Janganlah kamu mencaci-maki orang-orang yang telah meninggal, se- 


sungguhnya mereka telah sampa kepada apa yang telah mereka dahulu- 
kan tanaka 22 


En 


BAB 
MENYEBUT-NYEBUTKAN ORANG-ORANG YANG TELAH 
MENINGGAL DUNIA DAN YANG BURUK KELAKUANNYA 


Haa MIE IA SEA xx0 
LA NG Mu ae ia Apa 
(an SNN 


1335, Dari Ibnu Abbas ra., ia berkat: Abu Lahab berkata kepada 


Nabi saw.: ” Kecelakaan untukmu di sepanjang hari (Hai Muhammad.” 


318 








2 ananar yi Ye erangan NON 


MeaaKe samtuta N 


panam 


“Kemudian turunlah ayat: ”TABBAT YADAA ABII LAHABIN” (Bi- 


nasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa). 


. 319 










































































SAN peniti IG Ku H3 SAT 
Wa) PEN, 


BAB 


WAJIBNYA ZAKAT DAN FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN. 


DIRIKANLAH SHALAT DAN TUNAIKANLAH ZAKAT" 
(Al Bagarah 1110) 


. Par And ... Ia -. “ P4 
— sains Ka alus AKA 
4 Ca, 2 FA . 
L. BEN 2 . 

- | | an baka aa 
—. 1336. Dari Ibu Abbas ra., ia berkata: Aku diberitahu oleh Abu 
Sufyan ra., lalu ia menyebutkan hadits Nabi saw. Ia mengatakan: ”' Nabi 
saw. menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, sila- 


turrahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari per- 
buatan buruk.” 


kene BA aa XV 
III FIB PK A23 


- 


Si Akebanhg Sasaran 
J5 MIE Sip WA KAKI 
at 


, £ 
it 

1337. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. mengutus Mu'adz 
ke Yaman beliau bersabda: ” Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa 
tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan 
. Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka 


.320 





bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat lima wak- 
tu dalam setiap sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya. maka 
ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas mereka 
zakat di dalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan 
dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka.” 


JNE YEN DIT: mp BSA asn 
JEDA dna 2 Dal 
si ALE Wasbe 

PAN : PEN YAT 


1338. Dari Abu Ayyub ra. bahwasanya seseorang berkata kepada 
Nabi saw.: ”'Beritakanlah kepadaku amal yang memasukkan saya ke 
sorga!” Ia berkata: '' Apakah itu, apakah untuk itu?” Nabi saw. ber- 
sabda: Apakah keperluannya? kamu menyembah Allah, tidak men- 
sekutukan-Nya dengan sesuatupun, kamu mendirikan shalat, membiar- 
kan zakat dan menyambung keluarga (silaturrahim).” 


Aa laa NAN na 3 Ara 

LE WEDI YA EA al 

| ala Ie absa Pen AA BUAS 

| EN KN ng HE AGEN ang nana 
J3 sa SN asale Sa PALA ang | 
1339. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang kampung datang 


kepada Nabi saw. lalu berkata, ” Tunjukkan kepadaku amal yang apa- 
bila saya amalkan saya masuk sorga.” Beliau menjawab (bersabda): 


321 












































Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu- 
pun, kamu dirikan shalat fardiu, kamu tunaikan zakat fardlu dan puasa 
Ramadian.”' Ia berkata: ''Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya (ke- 
kuasaan-Nya) saya tidak menambah atas ini.” Ketika orang itu berpa- 
ling Nabi saw. bersabda: ''Barangsiapa yang senang untuk melihat se- 
seorang dari penghuni sorga maka lihatlah orang ini.” 


ANA, AA aer ipa S MEMANG. 

PI IN SE ME 
III AA, PU 153 
| BMN Ga At SAS, 3 
A5 MEA DE , DL SL ANIG 
KAA NN AN AA UNIK AYAA Kes II 
EA IN AG AAL 


1340. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Utusan Abdul Oais datang 
kepada Nabi saw. Mereka berkata: ”' Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami tidak dapat datang kepada engkau kecuali dalam bulan Haram, 

“ karena antara kita ada perkampungan ini yang (berpenghuni) kafir 
. Mudlar, maka perintahlah kami dengan perkara utama yang kami beri- 
tahukan kepada orang-orang yang dibelakang kami. Beliau lalu me- 
nyuruh: ” Aku menyuruh kamu dengan empat perkara dan melarang 
kamu dari empat perkara. Adapun empat perkara yang diperintahkan 
yaitu: 1. Iman kepada Allah, 2. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan 
Allah, -Dan beliau menyimpulkan tangannya demikian (yakni tangan 
kanannya digenggamkan lalu dibuka satu-persatu)- 3. Mendirikan sha- 


lat, 4. Memberikan zakat dan memberikan seperlima harta rampasan. 


perang. Adapun empat perkara yang dilarang yaitu: 1. Guci hijau, 2. 
labu kering, 3. Pohon kurma yang diukir dan 4. Sesuatu yang dilumuri 
fir (empat hal ini adalah alat untuk membuat minuman keras —pen).” 


BATA 2 AI Kids PP 1 Ba AYSN 


322 








Ape IPA AS PER Ah GerAra 
POLA ASN AS 
ATI PA rape 2 3 Sena Sa Assalam 
SY ERA, en ALE 
NN ANN W (S3 SA Badi AS 
BISA PE SA Jan JUS 
ape S5 BASA LaAYWa 


"Ii 


Sat AI MAAN ESA 


Ie 


— 1341. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Ketika Rasulullah saw. 
wafat, dan yang menjadi Khalifah adalah Abu Bakar dan kafirlah 
orang-orang yang kafir dari kalangan bangsa Arab. Umar berkata: ”'Ba- ' 
gaimana engkau memerangi orang-orang kafir? Sedangkan Rasulullah 
saw. telah bersabda: ? Aku diperintah untuk memerangi manusia se- 
hingga mereka mengucapkan: "Tiada. Tuhan melainkan Allah.” 
Barangsiapa yang telah mengucapkannya maka ia telah dipelihara dari 
padaku harta dan jiwanya kecuali dengan hagnya, dan hisabnya atas 
Allah Ta'ala”. Ia berkata: ''Demi Allah saya akan memerangi orang 
yang memisahkan antara shalat dan zakat karena zakat itu hak harta. 
Demi Allah seandainya mereka menghalangi saya dari anak kambing 
yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah saw. niscaya saya perangi 
karena pencegahannya itu.'” Umar berkata: ''Demi Allah, hal itu tidak 
lain karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memeranginya 
dan saya tahu bahwa hal itu betul.” 


323 





KE ENI 


BAB 
BAY'AT UNTUK MENUNAIKAN ZAKAT 


... 2 A5 - , 
GIE 1352 AAN 253 ES 
Dan firman Allah Ta'ala: ''Jika mereka bertaubat dan mendirikan 


shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara- 
saudaramu seagama '' (At Taubah: 11) 


WEI LA 223012 JEJE Sa aren 
, ng 23 “ - # Pai TN Le c p T. 
AN ma SE EN MEA ke 
1342. Dari Oais, ia berkata: Jarir bin Abdullah berkata: "Saya ber- 


bai'at kepada Nabi saw. untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan memberi nasihat kepada "uap muslim.” 


TE AA gk Ah 


BAB 
DOSANYA ORANG YANG MENOLAK UNTUK 
MEMBERIKAN ZAKAT 


£ BEN Ga AAN 355 

AS MUKA, Ala 

ASAP KAN Saha Ae 
(ed - Ye an). SAK 


Dan Firman Allah Ta'ala: ''Dan orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berita- 


324 


kanlah kepada mereka, (Bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pe- 


.dih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu 


dibakar dengannya dari mereka, lambung dan punggung mereka (lalu di- 
katan) kepada mereka: ” Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu.” (At Taubah : 34-35). 


LENSA GI KTA pena SANG Asy 
PSA SAP AE br 
Aa al tangan 
(AE SIEL Pena 
WE IE EL AN KE 3535 
SIKA asia z Mana, 


& 
Sl 


Ar PPI 23 ANA ARA 


Jam 3 


SEN SY, Ktarah 


1343. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: ''On- 
ta itu datang pada pemiliknya atas sebaik-bail:nya keadaan, apabila 
pemiliknya tidak memberikan haknya maka on a itu menjejaknya de- 
ngan tapak kakinya, kambing itu datang kepada semiliknya atas sebaik- 
baik keadaannya, apabila pemiliknya tidak mem.berikan haknya maka 
kambing itu menjejaknya dengan teracaknya dan menanduk dengan tan- 
duknya.” Beliau bersabda: ” Termasuk haknya adalah ia diperas di atas 
air” Beliau bersabda: ''Salah seorang diantaramu rhembawa kambing di 
atas tengkuknya yang mana kambing itu bersuari, Ia berkata: ”'Hai 
Muhammad”. Lalu aku bersabda: ”' Aku tidak kuasa atasmu dari Allah 
barang sedikitpun, aku telah menyampaikan, dan tidaklah seseorang 
datang membawa onta di atas tengkuknya di mana onta itu bersuara. Ia 
berkata: '' Hai Muhammad.” Aku menjawab: ” Aku tidak kuasa atasmu 
dari Allah sedikitpun, karena aku telah menyampaikan.” 


325 








2lls S5 JEJE N a D KARANG 
PAD NA AAA PGA SA. (aka 


1344. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah, namun ia tidak memberikan 


-zakatnya maka harta itu akan dijadikan sebagai ular jantan gundul yang 
mempunyai dua taring yang akan mengalunginya pada hari kiamat. Ke- 
mudian Ular itu mengambil dengan dua tulang rahangnya dengan ber- 
kata: ''Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu kemudian be- 
' diau membaca ayat: ”LAA YAHSABANNALLADZIINA YABKHA- 
BUU na ” (Sekali-kali janganiah orang yang bakhil dengan harta 
yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa 
kebakhilan itu baik bagi mereka, tetapi kebakhilan itu buruk bagi me- 
reka, harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher- 
nya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) 
di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan). 


HK yaa 45 NS 


BAB | 
SESUATU YANG TELAH DIKELUARKAN ZAKATNYA, 
MAKA ITU BUKANLAH HARTA SIMPANAN 


2 


BS PES UJAN HIKS Neo 


ta 


Li NA SOPHIA Kerta 


- 


326 


ke SN ga SANGE SI GI 
ph TA A—3 AA & 
SENNA SAE 


1345. Dari Khalid bin Pala ia berkata: "Kami pernah keluar 
dengan Abdullah bin Umar ra., lalu ada seorang desa berkata: "'Be- 
ritahukanlah kepadaku tentang firman Allah Ta'ala: ” WALLADZIINA 
YAKNIZUUNADZDZAHABA WALFIDLDLATA WALAA YUN- 
FIOUUNAHAA FII SABIILILLAH”' (dan orang-orang yang menyim- 
pan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah). Ibnu 


Umar berkata: "Barangsiapa yang menyimpannya dan tidak mau me- 


ngeluarkan zakatnya, maka kecelakaanlah bagi. dirinya. Hal ini terjadi 
hanyalah sebelum kewajiban zakat itu diturunkan, lalu zakat itu oleh 
Allah dijadikan sebagai peneus/ pembataili pada : seluruh harta yang di- 
miliki oleh seseorang.” O 


ck TAN JE IA IEEE 3 M3 Ash jaan 
33 Peankat Ra ng cak Fts 


anta aj 


KAA 


1346. Dari Abu Sa'id ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak ada zakat pada apa yang di bawa lima awag (# 20 mitsgal 
emas/200 dirham perak), tidak ada zakat pada apa (onta) yang di bawah 
lima ekor, dan tidak ada zakat pada apa (hasil tanaman) yang di bawah 5 
(lima) wasag (satu wasag — 60 sha”, 1 sha' - 576 gram). 


BESI AJE RO PAN 
215 Betah Ie Rs KALI LE 
PA AA ar PA ISP 








- 
7 3 233 


nee M3 A0 RE. 
eng pe ON engan urang 


AP Pt BAN AN KK 
SE LN pia ai Sit A5 PAN 
Kata Yo rc tara 2 Tem rei 

TG LEE AYANG Ai 


1347. Dari Zaid bin Wahab, ia berkata: ”'Saya berjalan-jalan me. 
lalui suatu desa bernama Rabdzah, tiba-tiba saya bertemu dengan Abu 
Dzar. Saya lalu bertanya kepadanya: ”' Apakah yang menyebabkan eng- 
kau berdiam di rumah kediamanmu sekarang ini?” Ia (Abu Dzar) ber- 
kata: "Dahulu saya berada di Syam, pada suatu saat saya berselisih 
dengan Mu'awiyah dalam persoalan ayat yang berbunyi: ' ALLADZII- 
NA YAKNIZUUNADZDZAHABA WAL FIDLDLATA WALAA 
YUNFIOUUNAHAA FII SABIILILLAH” (Dan Orang-orang yang 
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 
Allah). Mu'awiyah berkata bahwa ayat tersebut diturunkan untuk ahli 
kitab (yakni golongan kaum Yahudi dan Nasrani), tetapi saya sendiri 
berpendapt bahwa ayat itu turun untuk golongan kita kaum muslimin 
dan juga untuk ahli kitab. Akhirnya terjadilah suatu yang tidak meng- 
gembirakan antara saya dan Mu'awiyah sebab adanya penafsiran yang 
berbeda tadi. Kemudian Mu'awiyah menulis surat kepada Utsman ra. 
mengadukan pendapatku. Lalu Utsman ra. kirim surat kepadaku saya 
datang di Madinah. Banyak sekali orang yang mengelilingi saya, ini 
sebelum waktu itu. Segala peristiwa itu saya sampaikan kepada Utsman, 
lalu Utsman berkata: "Jika engkau suka, sebaiknya engkau menyingkir 
sajalah dari kota Madinah ini.” Itulah yang menyebabkan saya berdiam 
di tempat kediamanku sekarang ini. Dan seandainya yang memerintah 


kepadaku itu orang Habsyi tentu akan kudengarkan dan kuta'ati perin- 
tahnya.” 


328 


Ae AMS: 


. e- .. . -. 
yA basa : JG Ae ag pa Pe ai 
des SP) - .—. 1 
2. sni yee #5 
21) Ea . 133 
PAP 3 in GEN SKS 
SAP Tenan Ad Bidang ai 
3 Lai ENY ma 232315 2 
3 dala 3 ab iya Sya VEGAS IG, SAT ENI) 
IEEE SESI AJE LE ak SI LA 
" TJ - Sdn» 3 us AL. 
IK H3 Te tag wa Lab ney 43 
Rat ci PE , ud 2 narea ju va ya. Pete a ka 
"rekap ) “2 te. aya - 
1g Basama ada TAIL SA 
K: 2 AI P aa PPA 
Dep Ap ara 2 pg AJB 
e Badan 2 NA Ke Sa IaSh 
WNI 332 HE ABE 
1345. Dari Ahnaf bin Gais, ia berkata: Saya duduk mengawani 
suatu kelompok dari golongan kaum Ouraisy, kemudian datanglah se- 
orang yang tidak teratur rambutnya, kusut masai pakaiannya serta ke 
adannya, sehingga ia sampai di tempat jama'ah yang duduk-duduk itu, 
kemudian ia memberikan salam, lalu ia berkata, ”'Beritahukanlah ke- 
pada orang-orang yang suka menyimpan harta bendanya dan enggan 
menunaikan zakatnya bahwa mereka itu akan disiksa dengan batu-batu- 
an yang dipanaskan dalam neraka Jahannami, kemudian diletakkan 
batu-batuan itu di tempat yang menonjol dari susu setiap orang dari 


mereka itu, sehingga keluarlah tulang bagian atas dari bahunya, kemu- 


329 








. dian dibaliknya (yakni batu-batuan) itu diletakkan di tulang bagian atas 
dari bahunya sehingga keluar dari tempat yang menonjok dari susunya 
itu sambil bergerak-geraklah batu-batuan itu.” Kemudian orang ter- 


sebut pergi, lalu duduk di sebuah tiang. Saya terus mengikuti ke mana -: 


saja orang itu pergi, maka setelah ia duduk lalu sayapun ikut duduk di 
dekatnya, namun saya tidak tahu siapakah ia sebenarnya. Tidak lama 
kemudian saya berkata kepadanya: ”'Saya tidak mempunyai. sangkaan 
apa-apa terhadap orang banyak yang engkau datangi, kecuali mereka 
tidak menyukai apa yang engkau ucapkan.” Orang itu berkata: ''Me- 
mang mereka itu tidak menggunakan akal mereka sama sekali. Seorang 
kekasihku bersabda kepadaku. Sampai di sini saya bertanya: Siapakah 
yang engkau sebut kekasihmu itu?” Orang itu 'berkata: ”' Kekasihku 
ialah Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda: ” Wahai Abu Dzar, apa- 
kah engkau melihat ke arah matahari. Agaknya sudah tidak ada yang 
tertinggal dari waktu siang itu. Namun aku mengira bahwa Rasulullah 
saw. akan mengutusku untuk suatu keperluan. Aku mengatakan: ” Ya”. 
Kemudian beliau bersabda: ”'Saya tidak senang jika saya memiliki emas 
sebanyak gunung Uhud. Jika saya memiliki itu, pasti seluruhnya akan 
kunafkahkan dan tidak sedikitpun yang kutinggalkan selain tiga buah 
dinar. Tetapi orang-orang itu semuanya tidak suka menggunakan akal 
fikirannya. Para manusia itu sama mengumpulkan harta dunia. Tidak 
itu tujuan aku diutus ke dunia. Demi Allah, aku tidak akan meminta 
harta dunia sedikitpun dari mereka, dan aku tidak akan minta fatwa 
kepada mereka Tn! persoalan agama, sehingga aku menemui 
Allah.”'. 


SE3JUGGI LG 
BAB 
MENAFKAHKAN HARTA PADA HAKNYA 
Gaal Bea Aa 
AaEe nge dating ena SEN Ye Tp Merr 
AIA sak MALSAN Cas Basa 


330 


- 


1349. Dari Ibnu Mas'ud., ia berkata: Saya mendengar Nabi saw. 
bersabda: ''Tidak ada kedengkian kecuali terhadap dua orang yaitu: 
” Seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasainya untuk 
infak dalam kebenaran, dan seseorang yang diberi hikmah (pengetahu- 
an) oleh Allah, di mana ia memutuskan dan mengajar dengannya.” 


AAS 
BAB 
'PAMER (RIYA') DALAM BERSEDEKAH 


Allah Ta'ala Ne 
BS Neta, A0 “, 3 .. EA 5 
MA AN AA & 13 | 
PES KB NYI SM 
KA PN Hi TAN Arena 
Ki ah. SA LS 


Artinya: 

Hai orang-orang batman janganlah kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya ke- 
pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih 
(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang 
mereka usahakan: dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 


orang yang kafir.” 
Ps (Al Bagarah: 264) 


331 





Be LAYAK abi YG 


BAB 
ALLAH TIDAK MENERIMA SHADAKAH DARI 


PENGKHIANATAN DAN TIDAK MENERIMA MELAINKAN : 


DARI HASIL PEKERJAAN YANG BAIK (YAKNI HALAL) 


Allah Ta'ala berfirman: 
Pa WB LIGA GR 
PO HASAN HN sa ISL 


PAP PT pad “ Pad PA Ia 0 
ORA), GILA LEBAK LAM 
Artinya: 

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka men- 
dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap me- 
reka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 
: (Al Bagarah: 276-277) 


PAP PAR APA PA PAP Dena PO 
Ia PE AYASIRG 5 

PENA 
JNE ? c z- (ara 


1350. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa yang sedekah dengan seharga sebutir tamar (kurma) dari 
usaha yang halal, dan Allah tidak menerima melainkan yang baik, se- 


332 





sungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian 
dibesarkannya bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang di antaramu 
membesarkan anak kuda, sehingga kebaikan itu seperti gunung.” 


SEA Lk 


BAB 
MEMBERIKAN SEDEKAH SEBELUM DITOLAK 


Tan stanfngamea 5 JGEAA 
Sl ep tab TA Ka Im 


Pala Pa | & 
» 


una SA AI BA IA 
Gn 


1351. Dari Haritsah bin Wahab ra., ia berkata: Saya mendengar 
Nabi saw. bersabda: ”'Bersedekahlah, sesungguhnya akan datang atas- 
mu suatu masa yag mana seseorang berjalan membawa sedekahnya 
maka ia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Seseorang ber- 
kata: ” Seandainya kamu membawanya kemarin niscaya saya menerima- 
nya, adapun hari ini maka saya tidak membutuhkannya.” 


NPL 31 TAN Pap td 1 
MN aa NI AO 
SA TAAT Aa ANN 2 

22. 5 Ama PLAN 

Ka ea NN eta Tw saya 

SIN 
| 1352. Dari Abu Hurairah ra.,.ia berKata: Nabi saw. bersabda: 
?” Kiamat tidak terjadi sehingga banyak harta di kalanganmu, lalu me- 
limpah ruah sehingga pemilik harta bersedih akan orang yang menerima- 


nya sampai ia berpaling, lalu orang yang berpaling itu berkata: ''Tidak 
ada keperluan bagiku.” 


333 





PETI PON ALAN Ane es Aa! 
SEKAR KE Aa AE 
Naa SAR Aan JS YA ang 
KEL AKAN Ai Asa Stasglak ats: S6 
Damin Sa Aa Sabar PSA AE) EA sal 
ta Aan KAA AN Pt Pan sk 
Yks na Pakar :£ PA PAPAN Med 933 4555 


0 bad 5 sa ag | Mata 
GAN At BnyA Sura Lag 1 
Inten POS) SMA 
An Ai a sr aYa oa tasbih 


. 
Ly 


1353. Dari Adi bin Hatim ra., ia berkata: Saya di sisi Rasulullah 
saw. lalu datanglah kepada beliau dua orang yang seorang mengadukan 
kemiskinan dan yang lain mengadukan penyamun. Rasulullah saw. ber- 
sabda: '' Adapun penyamun, datangnya kepadamu hanyalah sedikit saja 
sehingga onta keluar ke Makkah tanpa pengawal. Adapun kemiskinan, 
sesungguhnya kiamat itu tidak terjadi sehingga salah seorang di an- 
taramu berputar-putar dengan (membawa) sedekahnya di mana ia tidak 
menjumpai orang yang menerima sedekahnya itu. Kemudian salah se- 


orang di antaramu akan berdiri di hadapan Allah yang antara dia dan 


Allah tidak ada tabir dan juru tarjamah yang akan menterjemahkannya, 
kemudian dikatakan kepadanya: '”'Bukankah Aku telah memberikan 
. harta kepadamu?”' Ia akan benar-benar menjawab: ''Ya”. Kemudian 
Allah akan berfirman: '' Bukankah Aku telah mengutus Rasul kepada- 
mu?” Ja akan benar-benar menjawab: ''Ya.” Ia melihat ke kanannya, 
yang terlihat hanyalah api, kemudian melihat ke kiri, dan yang terlihat 


334 





hanyalah api, maka hendaklah salah seorang di antaramu menjaga dari 
neraka walaupun dengan separoh butir kurma. Jika tidak terdapat, 
maka dengan kata-kata yang baik.” 


Kena PENS AN Not 
SEA NP AAA 

LEAN EN AE ASN 
PA At Jasa SEA 


1354. Dari Abu Musa ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ''Sung- 
guh akan datang kepada manusia suatu masa yang mana seseorang ber- 
putar dengan (membawa) sedekah emasnya. Kemudian ia tidak men- 
dapati seseorang yang mau mengambilnya. Dan tampaklah seseorang 
laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita yang mana mereka bersenang- 
senang dengan laki-laki itu karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya 


wanita.” 


Pa 
- 


RKA Ya 5 re ain goa 156 


Ka 


BAB 
TAKUTLAH KEPADA NERAKA MESKIPUN DENGAN 
MEMBERIKAN SEDEKAH SEPARUH BUTIR KURMA 


Allah Ta'ala berfirman: 
3 Ja 


BAM sah Gilas gan 
0 nG 


HAL D gt7 Aan AE 
HB Opa AU spa 3s ukanse 


7, Nat “12, Ti 


AAL spse PI SI 


SAN PAGE 


335 





Artinya: 
”Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena 
mencari keridlaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti se- 
buah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan 
lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan 
lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan 
Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. Apakah ada salah seorang 
di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang me- 
ngalir di bawahnya sungai-sungai: dia mempunyai dalam kebun itu se- 
gala macam buah-buahan.” 

(Al Bagarah: 265-266). 


AG vans IEEE Soya 223 31 3E AO 
ABBAS BAKAR 


| Te pra AS IN la 3 
s4 naakakang Nai 


Ha 138 . Pan Pasar “3 ia 


SN AA 
Ta a31) 


1355. Dari Abu Mas'ud ra., ia berkata: Ketika ayat yang berisi 
perintah sedekah turun, maka kami (para sahabat) membawa barang- 
barang orang lain agar mendapatkan upahnya. Tiba-tiba ada seorang 
lelaki yang bersedekah dengan memberikan barang yang banyak sekali, 
lalu banyak orang yang mengatakan: "Orang itu sebenarnya hanyalah 
berbuat riya (pamer).” 

Dan ada pula orang yang bersedekah dengan memberikan satu sha”, lalu 
orang banyak mengatakan: "Sesungguhnya Allah Maha Kaya jika 
hanya dengan satu sha””, kemudian turunlah ayat:  ALLADZIINA 
YALMIZUUNAL MUTHTHAWWI-'IINA MINAL MU'MINIINA 
FISHSHADAOAATI WALLADZIINA LAAYAJIDUUNA ILLAA 
JUHDAHUM FAYASKHARUUNA MINHUM SAKHIRALLAAHU 
MINHUM WALAHUM 'ADZAABUN ALIIM” (Orang-orang muna- 


336 





fik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi 
sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak mem- 
peroleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka 
orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas peng- 
hinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih). (At Tau- 
bah: 79). 


IK SEA SAN ina Ja AN 
SNN BAAK Ng kate ak 
MEATEU POP PAPAN TEMA EN AP 


1356. Dari Abu Mas'ud Al Anshariy ra., ia berkata: Rasulullah saw. 


apabila memerintah kami untuk berzakat maka salah seorang di antara 


kami berangkat ke pasar. Lalu ia membawanya dan membenarkan Mud, 
dan sesungguhnya sebagian dari mereka pada saat itu ada yang men- 
dapat 100.000 (dinar atau dirham). 


MIE AS AK oi Ea BEN 
2335 JUN YAA ale 


1357. Dari Adiy bin Hatim ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulul- 
lah saw. bersabda: '' Jagalah neraka itu dengan separoh korma.” 


STA AAN RA rr Ata AE AOA 
Latilgkal Kant KN SE 
Bi Ar aus 
2 ya HA TA PA uda KE 
| AN aa SS aa SI 


337 





1358. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Seseorang wanita bersama dua 
orang anaknya perempuan masuk dan meminta, namun di tempatku ia 
tidak mendapat apa-apa selain tamar (kurma), lalu kurma itu saya 
berikan kepadanya. Ia membagi kurma itu kepada kedua orang anaknya 
perempuan dan ia sendiri tidak memakannya. Kemudian ia berdiri dan 
keluar. Nabi saw. masuk kepada kami, lalu saya beritakan kepada 
beliau, beliau bersabda: ''Barangsiapa yang dicoba pada anak-anak 
perempuan ini dengan sesuatu maka anak-anak perempuan itu menjadi 
tabir mereka baginya.” 


CA 
BAB 


SEDEKAH MANAKAH YANG LEBIH UTAMA DAN 
SEDEKAH ORANG YANG KIKIR DAN SEHAT TUBUHNYA 


Allah Ta'ala berfirman: 


TSS SIN BESI ASAP, 


”-), 


NG Ia AI AYI 5 
Gagal “Oa al 
Artinya: 


”'Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan ke- 
padamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: 

lalu ai berkata: ”'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 
(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat 
bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh)” 


(Al Munafigun : 10) 


Al Ta'ala berfirman: 


132 1 IN La LA as, 
Ya Ya sana ANAK 


Pi . 


“5. 


BEN 


338 


i 
: 
i 
: 





KA IS IN 


AD NN ATA Or Tenyan 
3. 3,31) | 


Artinya: 
”Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) seba- 
gian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari 
yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi per- 
sahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orane-orang kafir 
itulah orang-orang yang zalim.” 

(Al Baragarah : 254) 


# 


menga Wetan aya al 3 MOA 
AB KAN SEN desa 


2 03. IS AN Oa, ig LG jar 
- aa ANua eri) AG as 
Pak End 2 A1 3 2 z - 
BS Kn IN EA AR fa 
: A3 
| 2 MA) 
1359. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: ''Seorang laki-laki datang 
kepada Nabi saw., ia berkata: '” Wahai Rasulullah sedekah apakah yang 
paling besar pahalanya)” Beliau bersabda: ''Kamu bersedekah, dan 
kamu dalam keadaan sehat dan kikir, kamu takut fakir dan mencita- 
citakan kaya, namun jangan menunda sehingga (nyawamu) sampai di 
tenggorokan baru kamu katakan: ”'Untuk Fulan demikian dan Fulan de- 
mikian padahal benda itu telah ada pada Fulan.” 


25 aka Ban GAN Ngatesgan 
Kadang LAI Isa An Ne rpa LAN NA 


PR au 


Pakan TA NI 


339 . 





“5 


25 


TN 


KAI ME MAS 
ana 


1360. Dari Aisyah ra. bahwasanya sebagian isteri: Nabi saw. ber- 
tanya kepada Nabi saw.: ''Siapakah yang paling segera menyusul eng- 
kau)” Beliau menjawab: ''Orang yang paling panjang tangannya di an- 
taramu.” Lalu mereka mengambil bambu yang mereka: (pergunakan) 
untuk mengukur hasta mereka, ternyata Saudahlah yang tangannya pa- 
ling panjang. Kemudian kami mengetahui bahwa maksud tangannya 
panjang adalah sedekah. Dan memang Saudahlah orang yang paling da- 
hulu menyusul beliau, dan ia senang bersedekah.” 


KI rae AKA 
BAB 
SEDEKAH DENGAN TERANG-TERANGAN 


Allah Ta'ala berfirman: 
KA Ng Kas 
. Pai "2 0. (PPL na . 
Op “ 22 Sae PES ERANAN 
Gasa 2d) 


Artinya: 
”Orang-orang yang menafkahkan kerana di PA dan di siang hari 
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala 
di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran 'terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati.” 

(Al Bagarah : 274) 





Panai 


BAB 
SEDEKAH SIRRI (YAKNI DENGAN SEMBUNYI) 


PPA AN ARA UP PAN Us: PANGAN 


2, 


sar -. 3 #- kala . TN 253 
3 : 225 yan 
.. 


33 
. ag 


m0 


3 


4 


1361. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ' 
dan orang laki-laki yang mensedekahkan sedekah lalu disembunyikan- 
nya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh 
tangan-tangan” 


Allah Ta'ala berfirman: 


Kes At NATA ATT 


Pata 


032 SEN: 3) TG: 


» (Kw 321) “ 


1 Artinya: 
: ”Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang- 
| orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” 

(Al Bagarah : 271) 


Pad sy Je 224, 
ASN PGA San 
BAB 
JIKA BERSEDEKAH KEPADA ORANG KAYA DAN 


IA TIDAK MENGETAHUI BAHWA YANG DIBERI ITU 
ORANG KAYA 


EN ESIA TAN s3 TRANS 


341 





eng AA Sl B KANYIG: GAS 
- «.- IA , £ kek han 5g. Pa ata ab Saka 
SAN Jpn KE ee jua 
5 Ilas TEA LA AI 5 


NPL 


ES NN 35 AN AAS 
Pena Haa ng Inguaa 
Dn UN pp, Pe BA ia 
TEKS ANA JS SGB KASN 
GEN EGA H3 st 
MA Ma LE JS EGA sE LS 


3 
saga! 
1362. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: ''Seseorang berkata: ”'Sungguh saya akan bersedekah dengan suatu 
sedekah. Lalu ia mengeluarkan sedekahnya, dan sedekah itu diberikan 
pada tangan pencuri, maka menjadi bahan pembicaraan: ''Pencuri di- 
beri sedekah.” Ia mengucapkan: Wahai Allah, segala puji bagi-Mu, 
sungguh saya akan bersedekah.”' Lalu sedekah itu diberikan kepada wa- 
nita pezina. Menjadilah pembicaraan: '"Tadi malam wanita pezina diberi 
sedekah.” Ia mengucapkan: "Wahai Allah, segala puji bagi-Mu, atas 
(sedekah) pada wanita pezina. Sungguh saya akan bersedekah.” Lalu ia 
mengeluarkan sedekahnya, dan sedekah itu diberikan kepada orang 
kaya, menjadilah pembicaraan: ”'Orang kaya diberi sedekah” lalu ia 
mengatakan: ''Wahai Allah, bagi-Mu segala puji atas (sedekah) pada 
pencuri, wanita pezina (pelacur) dan orang kaya.” Ia didatangi (Malai- 
kat pen) dan dikatakan kepadanya: '' Adapun sedekahmu pada pencuri 
maka mudah-mudahan ia menjaga diri-dari mencuri, adapun pezina se- 


342 








moga ia menjaga diri dari zinanya. Adapun orang kaya, semoga ia 
mengambil pelajaran, lalu ia menginfakkan terhadap apa yang telah di- 
berikan kepadanya." 


3 Pas SSK 3 EA 
BAB 
APABILA BERSEDEKAH KEPADA ANAKNYA SENDIRI 
TETAPI IA TIDAK MERASA (YAKNI TIDAK : 
MENGETAHUI BAHWA YANG DIBERI ITU 
ADALAH ANAKNYA 


Ja Sa. TEA Gol Ge Kr 
BA Papa Ya RA KANAN HT Gea 
-. ai 2 mpe 
2 ak za TE EA Es B3 
3 pe Eh mena & 
Be Ih, | 


1363. Dari Ma'n bin Yazid ra., ia berkata: ''Saya berbai'at kepada 
Rasulullah saw. demikian juga ayah dan kakekku, ia meminangkan 
saya, menikahkan saya, dan saya menentangnya (pernikahan itu). Ayah- 
ku, Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Sedekah itu 
dititipkan pada seorang laki-laki di masjid, saya datang dan mengambil 
sedekah itu, lalu saya membawa sedekah itu kepadanya. Ia (ayah| ber- 
kata: ''Demi Allah, (sedekah) itu saya tidak bermaksud buatmu”, lalu 
saya mengadukan pertengkaran itu kepada Rasulullah saw. Beliau ber- 
sabda: ''Bagimu apa yang kamu niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa 
yang telah kamu ambil, hai Ma'n.” 


# 


“343 





H3 LAN AG 


"ae 


BAB 
SEDEKAH DENGAN TANGAN KANAN 
Lc 2 3 


TEA Los 3 KSAh BPA NAN 
4115 PAKA AN See 3 Aka JB 
Men SA REA 3 S3 
INSAN ERA EA IU e 


Pi 


ara saja Manga ai 


2 2 


2 GT Gendeng Aas 2 rnag 

1364. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ”Tu- 
juh orang akan dilindungi Allah dalam lindungan-Nya pada hari yang 
tidak ada lindungan selain lindungan-Nya, yaitu: Imam yang adil, 
pemuda yang berkembang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, se- 


seorang yang hatinya tergantung di masjid-masjid, dua orang laki-laki 
yang saling bercinta karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan 


berpisah karena-Nya, orang laki-laki yang diajak oleh wanita yang ber- 


kedudukan cantik lalu laki-laki itu menjawab: ''Sesungguhnya saya 
takut kepada Allah”', orang laki-laki yang mensedekahkan sedekah lalu 
disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
dibelanjakan oleh tangan kanannya, dan orang laki-laki yang ingat 
kepada Allah di tempat yang sunyi lalu kedua matanya berlinang.” 


Be MN ne TA SALA wah: 
LX AK AAN, Pp Ape LN goa Se AO 
ME BEE adek 


344 


na 


- 


wa IAI ARAH APP Ou NE: : 
Getar 


1365. Dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'iy ra., ia berkata, Saya 
mendengar Nabi saw. bersabda: ''Bersedekahlah, sesungguhnya akan 
datang atasmu suatu masa yang mana seseorang berjalan membawa se- 
dekahnya maka ia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Se- 
seorang berkata: "Seandainya kamu membawanya kemarin niscaya saya 
menerimanya, adapun hari ini maka saya tidak membutuhkannya.” 


kn SAS REKAN KAA 


BAB 
ORANG YANG MENYURUH PELAYANNYA 
MEMBERIKAN SEDEKAH DAN YANG DISERAHI ITU 
TIDAK MENGAMBIL SESUATU APAPUN DARI 
DARI SEDEKAH ITU UNTUS DIRINYA SENDIRI 


SEN AN IE DER IE AYU 
Maba La, IPA Staf Sala 15 
OR Ha aa Se PA elasal 


02.901 0II,, 0. 33 SY 


NESA GAS yak 
1366. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”'Apa- 
bila seorang isteri memberikan makanan dari rumah suaminya dengan 
tidak merusakkan maka isteri itu mendapat pahala karena memberikan 
itu, dan suaminya juga mendapat pahala karena susahnya. Bagi penyim- 
pannya seperti itu pula. Sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala 
sebagian yang lain sedikitpun.” 


345 





APE 
BAB 


TIADA SEDEKAH KECUALI DARI 
PUNGGUNG ORANG KAYA 


?1 Sa 3 JG Aa PI - ha PE Ta - 
Rar 525) DN EN is AN 
“ “3-4 ap 0. 
sak TA NYI Pee 2 IG sean Sada 
Pa La “ Lugu) P. e1.) Pe aa PU .- te 
KAA 36 Boga TE an MIE LA JE 
Jasad 
1367. Dari Ka'b ra., ia berkata: Saya berkata kepada Rasulullah 
.: Wahai Rasulullah, di antara tanda taubatku itu ialah menghabis- 
ak seluruh hartaku untuk disedekahkan buat kepentingan agama Allah 
dan Rasul-Nya. Kemudian beliau bersabda: ''Tahanlah dulu sebagian 


dari hartamu, sebab yang demikian itu adalah lebih baik bagimu.'' Saya 
berkata: ''Saya masih memegang Degan berupa harta di Khaibar.” 


PA AA PPAP NA MI ma na NU 


BEAN BE RE EA ANE IE 


1368. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Sebaik-baik sedekah adalah apa yang ada dari orang kaya dan mulailah 
dengan orang yang menjadi tanggunganmu. ” 


IG se Ma SN. SAN DN ai I 22 Nema 
Le Ba SIN aro Je 


AL 0 3 Aka Sa Sana 2 an Eh AWAN 
5. “J 
Aula 


346 





5 


1369. Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
Tangan yang di.atas adalah lebih baik dari pada tangan yang di bawah. 


Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik 


sedekah adalah dari panggung orang kaya. Barangsiapa yang berusaha 
menjaga diri semoga Allah memelihara dirinya, dan barangsiapa yang 
mohon kekayaan kepada Allah, semoga Allah menjadikannya kaya.” 


« “ £ Pad 3- LA AN Pn) 
AN Area SANA mia sa — 
at .., Aa TG -... T 2.3 4 
TP LI A se 
, SAN BU 36. Ta ASN A5 2 
Saran, 
1370. Dari Abdullah bin Umar.ra. bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda di atas mimbar, beliau menyebutkan shadakah, menjaga diri dari 
meminta-minta. Tangan yang diatas itu lebih baik dari pada tangan yang 


di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberikan nafkah dk 
tangan yang di bawah adalah yang minta.” 


JHIIEN 5 


BAB 
. MENYEBUT-NYEBUT PEMBERIAN 


Allah Ta'ala berfirman: 
SNESI MG 8 PP KN ABE N GA SN Wi 
aa, | Baba SA SU 
ON saka Po Pale Upin yet 
HK Hn 
Artinya: 


”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pa- 
hala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 


A31 Kama 4 Pa 3 


347 








si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya 


kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada 
lanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih 
(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang 
mereka usahakan, an Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang kafir.” 

(Al Bagarah: 264) 


ASN SL 


ORANG YANG aon MENYEGERAKAN 
PEMBERIAN SEDEKAH PADA HARI MEMPEROLEH 
APA YANG DAPAT DISEDEKAHKAN 


Ce BEE 3 SIN yA 3 AU 

Bana Ru Si Aan ERA 

DIA EA FREE YO sa) J3 sep Aa 
AE ATA 


1371. Dari Ugbah bin Harits ra., ia entah Nabi saw. shalat Ashar 
dan bertindak sebagai imam kami. Beliau menyegerakan shalatnya. Ke- 
mudian setelah selesai beliau masuk rumahnya dan tidak lama sesudah 


'itu lalu beliau keluar lagi. Aku bertanya (dalam suatu riwayat disebut- 


kan: kemudian beliau ditanya): "Mengapa engkau tergesa-gesa)” Beliau 
bersabda: "'Di rumah aku meninggalkan sekeras emas yang harus di- 
sedekahkan, aku tidak suka menginapkannya di rumahku itu. Oleh ka- 
renanya maka aku hendak membagi-bagikannya.”" 


348 : 





BAB 


SUATU ANJURAN YANG SANGAT AGAR BERSEDEKAH 
DAN MEMBERIKAN PERTOLONGAN 


aa CE SER NN 

AN STA HA PAT LN AINI PETA 

KG A KANAN 
An age 


1372. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. pada suatu hari 
raya keluar untuk mengerjakan shalat Id, lalu beliau shalat dua reka'at - 
dan beliau tidak melakukan shalat sebelum saat diperintahkan dan tidak 
pernah melakukannya lagi -sebab sudah wafat-. Sehabis mengerjakan 
shalat, kemudian beliau menengok ke tempat kaum perempuan dan Bilal 
yang menyertai beliau. Beliau memberi nasehat kepada kaum perem- 
puan dan menyuruh mereka agar gemar bersedekah. Kemudian ada se- 
orang perempuan yang menjatuhkan gelang dan kalungnya.” 


MTS Baliho aa NA AN IS 
LN EA Aneh Po WK 
dgan 223 22 pepes asal & 


bud 


asia TE Die 


1373, Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya ra., ia berkata: 
Rasulullah saw. apabila didatangi oleh orang yang minta atau suatu ke- 
perluan dimintakan kepada beliau, beliau bersabda: '"Tolonglah, maka 
kamu diberi.pahala.” Dan Allah menetapkan lewat lidah ban akan 
sesuatu yang dikehendaki-Nya. 


5 349 





KENA EM Angan 
AK S3 (53: IG, 


1374. Dari Kimia" ra., ia berkata: nabi saw. bersabda kepadaku: 
"Janganlah kamu menghalangi sedekah sehingga kamu dihalangi rizki- 


mu.” 
AE AA NN IG ALE 2 AO 
| | diah 


1375. Dari Abadah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: ” Janganlah 
kamu menghitung-hitung maka kamu dihitung-hitung oleh Allah.” . 


SENIN 


- 


4 


BERSEDEKAH SESUAI DENGAN KEMAMPUANNYA 


ASEAN KI 33 wa 
SEMEN 2, AANG peer) 
PES 


1376. Dari Asma' binti Abu Bakr ra. bahwasanya: ia datang kepada 


Nabj saw. lalu beliau bersabda: ”' Janganlah kamu kikir, maka Allah 
kikir terhadapmu, berilah sesuatu menurut kemampuanmu. 2.8 


TA SANA 


BAB 
SEDEKAH ITU.DAPAT MENEBUS KESALAHAN 


PLAN PALA TA AA HASAN 


350 


AL 


UYA 





: KALA Sat LN Ketat) IL 2... Ina” 
NI ah Naa adat Nana Snp 
d.. 52. Pa AA IN GI Tenan,” Disk 
JS: SEE 3 PENA, Bis 
P 23 4 25 2 aa 
Naga naa NGK AAN Saku 
0 “J3 PPN Td Safe PRP PF Bete 
SP Al Na SN basa 
. 335, IN 0 
ria INA ESL Sig 
Ga pen TA KAPAN KA SN AAA RATA EA 
1 rape LEMAH 3363 Zi Penari k. 
anter, Ana u Kane) 2 17. 
Keslas ERA LEE 3 
LI Ida TT, P3 Ta) PAP Pe 
Cie HL SEA Sega aa Aas 
Nana an 5 ja KS ya ur | 
ME Ea 
1377. Dari Hudzaifah ra., ia berkata: Umar ra. berkata: "Adakah 
di antara kamu sekalian yang halal (yakni mengingat) hadits Rasulullah. 
saw. tentang fitnah (cobaan)?” Hudzaifah berkata: ” Aku mengatakan 
bahwa akulah yang hafal (ingat) hadits beliau.tentang masalah fitnah se- 
bagaimana yang disabdakan beliau.” Umar berkata: ? Sesungguhnya 


engkau seorang yang amat berani mengenai hal ini. Jadi bagaimanakah 
yang beliau sabdakan?”” Aku berkata: "'Fitnah (cobaan) seseorang ter- 


letak pada keluarganya, anaknya dan tetangganya. Fitnah (cobaan) 


tersebut bisa dihapus dengan mengerjakan shalat, sedekah serta menger- 
jakan kebajikan.” s3 
Sulaiman berkata: Dalam riwayat lain Khudzaifah berkata: Yang 
dapat menghapus kesalahan yaitu shalat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi 
mungkar.” 

Umar berkata: "Bukan itu yang kumaksudkan, tetapi masalah fitnah 
(cobaan) yang menyebabkan timbulnya kegoncangan bagaikan gelom- 


351 - 





bang besar di lautan.” Hudzaifah berkata: ” Aku berkata kepada Umar: 
"Tidak ada fitnah bagimu, wahai Amirul mu'minin, karena antara eng- 
kau dan fitnah bagaikan pintu yang tertutup.” Umar berkata: '' Apakah 
kiranya pintu itu tidak dapat dirusak atau dibuka)”' Hudzaifah berkata: 
"Pintu itu dapat dirusak”. Umar berkata: "Jika pintu itu dapat dirusak 
tentu tidak mungkin untuk ditutup selama-lamanya.” 

Hudzaifah berkata, '' Aku memberitahukan bahwa memang demikian 
keadaannya (yakni jika sudah dirusak dan terbuka, tentu tidak dapat 
ditutup lagi).” 

Abu Wail berkata, ''Kita semua yang pada saat itu dekat dengan Umar 
mereka takut menanyakan kepada Hudzaifah, lalu siapakah yang men- 
jadi pintunya (yakni siapakah yang sebenarnya yang memulai menim- 
bulkan fitnah). Kami lalu berkata kepada Masrug: "'Bertanyalah kepada 
Hudzsifah!”” Kemudian Masrug bertanya kepada Hudzaifah tentang 
siapa yang menjadi pintunya, lalu Hudzaifah berkata: '”' Umar.” Kami 
berkata lagi: ''Jadi Umar telah tahu siapa yang engkau maksudkan)” 
Hudzaifah berkata: '"Ya. Seolah-olah tahunya bahwa sebelum besok itu 
nantinya akan terjadi waktu malam dulu. Dan hal ini disebabkan aku 
sudah memberitahukan Seperanga suatu uraian yang tidak mungkin 
salah. ,, 


Pa bca) 
BAB 


ORANG YANG SEDEKAH DI WAKTU IA MASIH 
MUSYRIK LALU MASUK ISLAM 


SRG EN Aoi SES VA 
SE sepang FA LSAG N PSA 
Ae KANE AI 3 

BETA OA PON HA WA 


1378. Dari Hakim bin Hizam ra., ia berkata: Saya berkata: '” Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau tentang sesuatu yang saya 


352 


lakukan sebagai ibadah pada masa Jahiliyah, yakni sedekah, memer- 
dekakan hamba sahaya dan silaturrahim, apakah berpahala)” Lalu Nabi 
saw. bersabda: '' Kamu telah menyelamatkan kebaikan yang telah lalu.” 

. 2 Sa ai 


Ma dala ASIA en,3 aa AS 


BAB 
PAHALA PELAYAN APABILA BERSEDEKAH DENGAN 
PERINTAH TUANNYA, TANPA MEMBUAT KERUSAKAN 


5 KPA 53 ESA APE AAA WI 
Ser AAN AI na 
Bj SAW 


1379. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: '' Apa- 
bila seorang perempuan bersedekah dari makanan yang dihasilkan oleh 
suaminya tanpa membuat kerusakan, maka perempuan itu mendapat- 
kan pahala dan suaminya juga mendapat pahala karena dia yang be- 
kerja. Dan bagi yang menyimpan juga mendapat pahala seperti pahala- 
nya suami isteri itu.” 


AG AAN YEL Bro 3S MA 
AK BEA NATA 2 JE 
KUA EN JUS US LN SATA, 

PELAT 


1380. Dari Abu Musa ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ''Pe- 
nyimpan yang muslim yang terpercaya adalah orang yang melaksana- 
kan.” Barangkali beliau bersabda: '"Ia memberikan sesuatu yang di- 
perintahkannya dengan sempurna serta jiwanya baik lalu ia memberi- 
kannya kepada sesuatu yang diperintahkan oleh salah seorang dari 
dua orang yang memberi sedekah.” 


353 





ag AN SA AN, PAN 
rar ? 3 2. 
PE AN 
BAB 
PAHALA PEREMPUAN JIKA BERSEDEKAH DAN 


MEMBERI MAKAN DARI RUMAH SUAMINYA TANPA 
MEMBUAT KERUSAKAN 


Spm Hae KE NES BAE NN 
PALA G1 Sania ON 5 ASI 
TAN TU IS HIU 


1381. Dari Aisyah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: '' Apabila | 


seorang perempuan bersedekah dari rumah suaminya tanpa membuat 
kerusakan, maka perempuan itu memperoleh pahala, suaminya men- 
dapat pahala seperti isterinya dan penyimpanan mendapat pahala, sebab 
. apa yang telah diusahakan oleh suaminya dan sebab apa yang telah di- 
nafkahkan oleh isterinya.” 


JEANS ye WE SE SS NY 


DL YAN IATA Anne Ea abip BN SE 
| Br Ko 


1382. Dari Aisyah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ''apabila 
seorang perempuan bersedekah dari makanan yang dihasilkan oleh 
- suaminya tanpa membuat kerusakan, maka perempuan itu mendapat- 
kan pahala dan suaminya juga mendapat pahala karena dia yang beker- 
ja. Dan bagi penyimpan mendapat pahala seperti pahalanya suami isteri 


itu. 


354 


(SES desink: JENIS 
BAB 
ORANG YANG MENAFKAHKAN DAN YANG 
MENAHAN HARTANYA 


Allah Ta'ala berfirman: 


2 ' 32 Ca 59 Ki mg '- GG 


tan Jak AA LA Aa 
2. 2 
( Mein SGG hat Ca ala Sa A1) 

P2 AA 

. 83 “ o “- 

? Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertak- 
wa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (sorga), maka Kami 
kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang- 
orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala 


yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang . 
sukar.” 


Artinya: 


(Al Lail : 5 - 1) 
“3 SEN AN EA SAY 
9S par ta Pe aman Lu: dB 
Ke NS SSL 2 ZA 


1383. Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Nabi saw. bersabda: 
?'Tidak satu haripun seorang hamba memasuki pagi harinya melainkan 
dua malaikat turun, salah satu dari keduanya mendo'akan: ”' Wahai 
Allah berilah ganti kepada orang yang mengingakkan (hartanya)? dan 
yang lain lagi mendo'akan: "Wahai Allah berikanlah kehancuran ke- 
pada orang yang menahan (infak).” 5 


355 





Segi Law," —— st 
JA nh 
— BAB 
PERUMPAMAAN ORANG YANG SUKA BERSEDEKAH 
' DAN YANG KIKIR 


GIE IG RAN & Pa 
GA N Pln cg ah 


—. 5 
1384. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Kasi saw. bersabda: 


Perumpamaan orang yang kikir dan Orang yang membelanjakan ada- 
lah Pepan dua orang yang memakai jubah dari besi.?« 


Bata Sera 2. Wan 


1 ya 


| AN Ksbungan De 


SRG Eoasl as Pe Ea dendang 


AN aa SI NEESN IA 
SEE 


1385. Dari Abu Hurairah : ra. an ia aa Rasulullah 
saw. bersabda: '' Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang mem- 
belanjakan adalah seperti dua orang yang memakai jubah besi dari susu 
sampai tulang selangka. Orang yang membelanjakan di saat ia mem- 
belanjakan, maka jubah itu bertambah atau semakin sempurna atau me- 
menuhi atas kulitnya sehingga jubah itu menutupi jari-jarinya dan meng- 
hapus bekasnya, sedang orang yang kikir, setiap ia bermaksud mem- 
belanjakan sesuatu, maka setiap lingkarannya menempel pada tempat- 
nya, di mana ia berusaha melonggarkan jubah itu, tetapi jubah itu tidak 
mau bertambah longgar.” 


356 





PENS Lk 
BAB 


SEDEKAHNYA PEKERJAAN DAN PERDAGANGAN 


Allah Ta'ala berfirman: 


TAPE ba Ep ata Gia 
PA EA Mira ne se 23 


kepraa HN IM SEE Aa Resa 
an : 2,330 


Artinya: 

” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang - 
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri ' 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terha-. 
dapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

(Al Bagarah : 167) 


1 £» - 2 3, JI 1. - 
Jebiaa NA AG 56 
ILY 
aah 
BAB 
SETIAP MUSLIM ITU SUPAYA SEDEKAH, MAKA 
BARANG SIAPA YANG TIDAK MENEMUKAN SESUATU 


UNTUK DISEDEKAHKAN SUPAYA MENGERJAKAN 
KEBAIKAN 


”J SAP . . 


pa NS RAN 


387 














KA Ts 


Ken Da. SA Ga 
Ia | Jekrntaigaiag AAA NIA 
3 IU BAE SB IE SAN AAS 3 

Pe Ae ANU AT 


1386. Dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari neneknya dari 
Nabi saw., beliau bersabda: ”'Atas setiap muslim itu sedekah.” Maka 
bertanya: ''Wahai Rasulullah, bagaimanakah orang yang tidak men- 
dapatkah (sesuatu untuk bersedekah)?” Beliau bersabda: ”'Ia berkerja 
dengan tangannya, lalu ia manfa'atkan untuk dirinya dan mensedekah- 
kannya dengan tangannya, lalu ia menfa'atkan untuk dirinya dan men- 
sedekahkannya.”" Mereka bertanya: "Jika ia tidak mendapatkan?” 
Beliau bersabda: ''Menolong orang yang mempunyai keperluan yang da- 
klam kesedihan.”' Mereka bertanya: "Jika tidak mendapatkan?” Beliau 
bersabda: "'Hendaklah ia mengamalkan kebaikan dan menahan dari 
keburukan, maka sesungguhnya hal itu menjadi sedekah baginya.” 


» 


BA Ia ah ... SA 
on 


BAB 
KADAR BERAPA YANG MESTI DIBERIKAN 
—. DARI ZAKAT YANG WAJIB DAN SEDEKAH 
YANG SUNNAH, DAN HUKUMNYA ORANG YANG 
MEMBERIKAN SEEKOR DOMBA 


Fan "an Ben SANA IE AKNV 
KET AAA 
SEA Ea GEe PE TIN da 


358 


ME NE SIA Ab ARK dn 


1387. Dari Ummu Kah ra., ia berkata: ”'Dikirimkanlah sebuah 
kambing kepada Nusaibah Al Anshariyah, lalu ia mengirimkan sebagian 
kambing itu kepada Aisyah.” Maka Nabi saw. bersabda: '' Kamu mem- 
punyai sesuatu)” Saya menjawab: "Tidak, kecuali sesuati yang dikirim- 
kan oleh Nusaibah, sebagian dari kambing itu.” Beliau bersabda: ''Ba- 
walah kemari, karena telah sampai ke tempatnya!” 


EA AAA 


BAB 
ZAKATNYA PERAK 


“. 3 $ Je 
PAI Gap 5G Jeng dlayat SIDE AYAM 
Pa Mud 2 ea 00 IK AN gn 
PENA TA INI ALA MA PNG : F3 
PAN ALA AI 333 
1388. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidak ada zakat pada onta yang di bawah lima ekor, tidak 
ada zakat pada apa yang di bawah lima awag (20 mitsgal&200 dirham 


perak), dan tidak ada zakat pada apa (hasil tanaman) yarig di bawah 
lima wasag (satu wasag t 60 sha”, 1 sha', t 576) 


SN pe 
BAB” 


MASALAH BENDA (SELAIN EMAS DAN PERAK) 
DALAM ZAKAT 


—— Sa AA Ser Bl SE KA 
MENPAN PET ANA IA SERANG 


359 











FEE oi 2 Ie Lin AE Sh 
- “& IEEE 2 3 
1 ANA ENI SEE 


42 
Aga 
1389. Dari Anas ra. bahwasanya Abu Bakar ra. menulis surat kepa- 
danya akan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya 
saw. Barangsiapa yang zakatnya mencapai bintu makhadi (onta yang 
umurnya masuk tahun kedua) sedang bintu makhadl itu tidak dimiliki- 
nya, dan yang dimiliki adalah bintu labun (onta yang umurnya masuk 
tahun ke tiga) maka bintu labun itu diterima, dan penarik zakat itu mem- 
berikan uang 20 dirham atau dua ekor kambing. Jika ia tidak memiliki 
bintu makhadl dan ia mempunyai ibnu Labun (anak unta jantan yang 
umurnya masuk tahun ke tiga) maka ibnu labun diterima dan ja tiak 


, mendapat apapaun (dari penarik zakat). 


Ba 2.9 Pan ea Aa Pa 
Seken LA Ja & SREE 
BEI IE, B3 


1390. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Aku bersaksi bahwa Ra- 
sulullah saw. shalat sebelum berkhutbah, beliau mengetahui bahwa 
suaranya tidak dapat diperdengarkan kepada kaum perempuan, ke- 
mudian beliau mendatangi mereka dengan disertai Bilal sambil mem- 


' beberkan bajunya. Beliau lalu memberi nasihat kepada kaum perem- 


puan dan menyuruh mereka supaya bersedekah, kemudian setelah se- 
lesai menyampaikan perintahnya itu ada perempuan yang menjatuhkan 
benda-benda perhiasannya.” Dan Abu Ayyub memberi isyarat ke arah 
telinga dan kerongkongannya (yakni bahwa kaum perempuan itu 
banyak bersedekah berupa giwang dan kalung).' 


360 


“23-97 


PIP AIat Dnyana Paga ARA 
- BAB 


TIDAK DIKUMPULKAN ORANG YANG MEMISAH-MISAH 


DAN TIDAK DIPISAH-PISAH ORANG 
YANG MENGUMPULKAN 


8 Rat-4 
- 


9 2 SR KAI AA AAS Ka Say ye ASN 
m3233, ata Penspalnterg 


- 2193 Lae ), nan ta 
KANAL II ea MI AAA 


1391. Dari Anas ra. bahwasanya Abu Bakar ra. menulis surat akan 
sesuatu yang difardlukan oleh Rasulullah saw. tidak dikumpulkan orang 
yang memisah-misahkan dan tidak dipisah-pisahkan orang yang me- 
ngumpulkan, karena takut zakat.” 


PA PN aa AR 
j & 21 - JA 
San 
BAB 3 
SESUATU YANG TERDIRI DARI DUA CAMPURAN 
MAKA KEDUANYA DIAMBIL SECARA SAMA 


ah .. J '.y0 
KANE Ma 5 ya SEN 
NG el LL T- 3 JL 2 2.1 31 
Hen Ia EA Ha J5 S3 Su 
». 4 2 PP | Ti, Pa da PE - 
1392. Dari Anas ra. bahwasanya Abu Bakar ra. menulis surat ke- 
padanya akan sesuatu yang difardlukan oleh Rasulullah saw. yaitu se- 


suatu yang terdiri dari dua campuran maka keduanya diambil secara 
sama.” Re 


361 








ZAKATNYA ONTA 


TEA PPS NI #- 


5 AN lan (52 Akar 
F 5 SI: JEANS 2 
LA NN Aa at AI se BY 

C3 Up Ip WEI 


3 
:t 


N 
3 


1393. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra, bahwasanya seorang dusun 
bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hijrah: Beliau bersabda: 
Sayang kamu, sesungguhnya urusan itu berat. Apakah kamu punya 
onta yang akan kamu tunaikan zakatnya)'' Ia menjawab: ”'Ya.”' Beliau 
bersabda: ''Beramallah dari balik lautan, sesungguhnya Allah tidak me- 
ngurangi amalmu sedikitpun.” 


PP PPN AIA TANYA RI Lb 
Kane Pn 33 


BAB 
ORANG YANG SUDAH SAMPAI KEWAJIBANNYA 
MENGELUARKAN ZAKAT BERUPA MAKHADL, TETAPI 
IA TIDAK MEMPUNYAINYA 


KAS SUNAN ANE KA 
ae Ketan aa IA KANY ds 


Tipe AA 3G HI See Ke Ala 


- Pena adan 


362 








- tee DL ya (ea 21 9? “2. 
Aek SA ab NE aa & 
5 Pad .. 
HANYA PANGAN 
Ka LA EME SES ia 


| o 22 7, 2-1 2 Zn ba 
AN Oia SISA: ENI Fate 
9. 332 


EA LIAT : HR Ras PEN 23 534 
Iu kd at. Pa 
LOKAN AN EA KP Is Mba 3 asa 


20 39IS 5 


2 “3 ato...» 
pen Aap ga Sent 
Ja AE SN uga ola Sapa aa 
BEAT 3 “. ea Pan, 


1394. Dari Anas ra. bahwasanya Abu Bakar ra, menulis surat ke- 
padanya tentang kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah kepada. 
Rasul-Nya saw.: ”'Barangsiapa yang zakatnya mencapai jadza'ah (onta 
yang umurnya masuk tahun ke empat) maka higgah (onta yang umurnya 
masuk tahun ke empat) maka higgah itu diterima disertai dua ekor kam- 
bing jika mudah baginya, atau 20 dirham. Barangsiapa yang zakatnya 
mencapai higgah (onta yang umurnya masuk tahun ke empat), namun ia 
tidak mempunyai higgah dan ia mempunyai jadza'ah (onta yang umur- 
nya masuk tahun ke lima) maka jadza'ah itu diterima dan penarik zakat 
itu memberinya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa yang za- 
katnya mencapai higgah dan ia mempunyai bintu labun (onta yang 
umurnya masuk tahun ke tiga), maka bintu labun diterima dan juga 
memberikan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Barangsiapa 
yang zakatnya bintu labun dan ia mempunyai higgah maka higgah itu 
diterima, dan penarik zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor kam- 
bing. Barangsiapa yang zakatnya mencapai bintu labun dan ia tidak 
memiliki bintu labun, ia memiliki bintu makhadl, itu diterima disertai 
dengan menyerahkan 20 dirham atau dua ekor kambing.” 


363 




















SES AG 


BAB 
ZAKATNYA KAMBING 


SERU NE LAN sah AGE Aro 
3 ANA PAN 
MANA Bar ya Pen 
2enran : Pen pa Penanata 
Sia, PN NAN 13 Ha 
PE IA 
EN AE KN ARI LA ANA 
: Ga MAN SE 2S Bs ala 
Tia Gs SE Ha GA SAS OZ 2, 
DRA ma AE 
CASN Ea ngak 
sp Roni Aa Mes An AA se 
PBL S2 e SNN Pe erna Pe Aa 
Srtarak TA Mera KN PALA Hasi 
BABI tg sa av Sami 
MIE 333 End HI SAS 


364 


“ 





SAE WES: SEN HAN 


SENJA ALIAS | 


BE BUKET BL: 
Henna Kaata KAS KA 25 1, 


2 Pra 


DIAN AN ASIA NG 
Len aa MAY laga -Y Ea 
1395. Dari Anas ra. bahwasannya Abu Bakar ra. menulis surat ini 


kepadanya, ketika ia mengutusnya ke Bahrain: '' Dengan nama Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat 


— yang difardlukan oleh Rasulullah saw. atas kaum muslimin dan yang di- 


perintahkan oleh Rasul-Nya. Barangsiapa dari. kaum muslimin yang di- 
minta menurut ketentuan itu maka hendaklah ia memberikannya. Ba- 
rangsiapa yang diminta di atas maka janganlah ia memerikan. Dalam 24 
ekor onta dan dibawahnya, setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing, 
apabila onta itu mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya bintu mak- 
hadi (unta betina yang umurnya masuk tahun ke dua). Apabila onta itu 
36.ekor sampai dengan 45 ekor, zakatnya seekor bintu labun (onta betina 
yang umurnya masuk tahun ketiga). Apabila onta itu mencapai 61 ekor 
sampai 75 ekor, zakatnya adalah jadza'ah (onta yang umurnya masuk 
tahun ke lima). Apabila onta itu mencapai 76 ekor sampai 90 ekor, 
zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Apabila onta itu mencapai 91 ekor 
sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekdr Higgah. Apabila onta itu melebihi 120 ' 
ekor, setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu Labun, dalam setiap 80 ekor, 
zakatnya seekor higgah, dan barangsiapa yang hanya memiliki 4 ekor 
onta, maka tidak ada zakatnya kecuali pemiliknya mau mengeluarkan. 
Apabila onta itu mencapai $ ekor, zakatnya seekor kambing. Tentang 
zakat kambing yang digembalakan, apabila telah mencapai 40 ekor sam- 
pai 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Apabila kambing itu lebih dari 
120 ekor sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Apabila kambing 
itu lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor kambing tiap 100 ekor kambing, 
seekor kambing. Apabila gembalaan seseorang 40 ekor kurang seekor, ia 


P 


365 






























































“1 


. 


tidak terkena zakat kecuali pemiliknya menghendaki. Kia 3S 2? AN 


Tentang perak zakatnya 1/40-nya (21/2 ) jika ia hanya memiliki 190 - CG 3 (str c Ta ATA NI Ca DR Tar 
(mitsgal) maka tidak dikenakan zakat sedikitpun melainkan pemiliknya 5 : 
. mau (mengeluarkan zakatnya).” | Rat yet 
Ap 21 Laga pad - . 1 : 
15 2 133 KAI 3 NEK 22 2 ra : 1397. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Abu Bakar ra. berkata: 
2 : | Demi Allah seandainya mereka menghalangi saya dari anak kambing 
3 Tn #3 , yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah saw. niscaya saya pergi 
jar karena pencegahannya itu.'' Umar berkata: ''Demi Allah, hal itu tidak 
B AB lain karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memeranginya 
TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SEDEKAH BINATANG dan saya tahu bahwa hal itu betul” 
YANG TUA, BUTA DAN PEJANTAN KECUALI YANG Por. 
DIKEHENDAKI OLEH PENARIK ZAKAT PANEN UNY PA Pe RA 
5 Ba J7. PP Ran Ja 
aa 5 KASI AI TAN) KM EN YPAKAT BAB 
L Tata eye TIDAK BOLEH DIAMBIL KEMULIAAN HARTA 
& “3 ai. Nara UN T 244 
TE ai an Pa LA ka 2 z 4 ORANG-ORANG DALAM ZAKAT 
4 - aa “13 Te -, . . asap 1G. KAKI PP Ka 1320 en aya 8 


Ai 


| ' Beta Pa Katana LP Patarad P3 ad 
1396. Dari Anas ra. saka Abu Bakar menulis surat kepada- Sa SE: ds man en Ye ebay 
nya akan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Un- (3 32 
tuk zakat itu tidak dikeluarkan binatang yang tua, buta sebelah'dan pe- Aa 2 2 2 Es asa? ri Ha Kam A as JS 


jantan kecuali yang dikehendaki oleh penarik zakat.” | Sl Bg an ae AA ATK Baen 


AA A KA UA : : 1 .. an 

SIB ON 35 S6 : i Ba Hala ME A3 9 yan 

i BAB - Tan 7, Ld ba 
MEMPERGUNAKAN ANAK KAMBING BETINA j ara ALIS Aa 22635 HA Sa 


UNTUK BERSEDEKAH Ia La) NYA £ 15333 
1398. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengutus 
Mu'adz ke Yaman beliau bersabda: ''Sesungguhnya kamu datang pada 
kaum yang ahli kitab maka yang pertama-tama wajib kamu serukan ke- 
pada mereka itu ialah menyembah Allah sendiri. Jika mereka telah me- 
ngerti (yakni bermakrifat kepada Allah), maka beritahukanlah kepada 


2 


Zi KEK Ig Ibas Anya AANG -NAV 
Kei IA al 4 
Wah Henna AA RA 


366 





367 






























































'mereka bahwasanya Allah telah memfardlukan kepada mereka shalat 


lima waktu dalam setiap sehari semalam. Jika mereka mengerjakannya 
maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardlukan atas me- 
reka zakat di dalam harta mereka yang dipungut dari orang kaya dan 
dikembalikan atas orang-orang fakir miskin mereka. Jika mereka men- 
taatinya maka ambillah dari mereka. Dan takutlah kepada kemuliaan 
harta orang-orang.” 


METE AT PLNGA SG 
BAB 


TIDAK WAJIBNYA ZAKAT UNTUK PEMILIK ONTA 
DI BAWAH LIMA EKOR 


Je san Ai Ken IE Agya 
Ba MAL SAN IE AG alan 


0... 


EKA SN SAI m3338 3 KA 


KAA Ie PSS 


1339. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: '"Tidak ada zakat pada kurma di bawah 5 wasag (satu wa- 
sag t 60sha', I sha? & 576 gram), tidak ada zakat pada perak yang di 
bawah 5 awag (20 mitsgal emas&200 dirham perak), dan tidak ada zakat 
pada onta yang di bawah S5 ekor.” 


Bi 


: BAB 
ZAKATNYA SAPI 


H2 5 SANA 2353 3S At: 
CNN oi da Je ala 


- 


4 
| 
| 


368 





II AA East 
Aam, KA tenar, sesassai 
SAI EU Sa anta Anya 


MN an .D 


1400. Dari Abu Dzarr ra., ia berkata: Pada suatu ketika saya kem- 
bali kepada Rasulullah saw., beliau bersabda: '' Demi Dzat yang jiwaku 
di dalam kekuasaan-Nya -dalam riwayat lain disebutkan: ''Demi Dzat 
yang tiada Tuhan selain dari pada-Nya.'" Atau menyebutkan: ''Suatu 
sumpah yang senada dengan lafadi tersebut di atas - Tiada seorangpun 
yang mempunyai onta, sapi ataupun kambing dan ia sudah berkewajib- 
an mengeluarkan zakat, tetapi ia tidak menunaikan kewajibannya me- 
ngeluarkan zakat, melainkan nanti pada hari kiamat akan didatangi oleh 
apa yang dimiliki itu dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari 
yang ada sewaktu di dunia, lalu binatang yang tidak dikeluarkan zakat- 
nya itu menginjak-injak orang tersebut dengan kuku-kuku kakinya dan 
menanduk dengan tanduknya. Setiap yang terakhir sudah selesai meng- 
injak-injak dan menanduknya, lalu dikembalikan pada rombongan yang 
pertama kalinya. Keadaan demikian ini terus berlangsung sehingga 
diberi keputusan pengadilan dalam hisab antara seluruh manusia.” 


AIA KA 


- 


BAB 
MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA KELUARGA 


nas ES ari WA 
Mp 2 NYERI ALA 
A5 LENSA Page Eny YEL, 
Ban IMEI dan Ea 


369 



































BI BEP 5 EME 215 RSI 
DE I ae PAP 

Da S5 PSA IN MAA 
CU TS RA TAN er Aira 
bada Jai. BNN DI 35) 
Hanana 
(MUA LP TE RE 

AE PEN UE Pp 


1401. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Abu Thalhah adalah 
orang Anshar di Madinah yang paling banyak hartanya, yakni kurma, 


(Kw 


. sedang harta yang paling dicintainya adalah Bairuha yang berhadapan 


dengan masjid. Rasulullah saw. memasukinya dan minum dari airnya 
yang baik. Anas berkata: Ketika turun ayat ini: ''Kamu tidak akan 
memperoleh kebajikan (yang hakiki) sehingga kamu menginfakkan se- 
bagian dari apa yang kamu cintai”, Abu Thalhah berangkat kepada 
Rasulullah saw. seraya berkata: ”" Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah 
Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman: ”'Kamu tidak akan mem- 
peroleh kebajikan (yang hakiki) sehingga kamu menginfakkan sebagian 
dari apa yang kamu cintai”, dan sesungguhnya hartaku yang paling 
kusenangi adalah Bairuha', dan tanah itu saya sedekahkan karena Allah 
yang mana saya mengharap kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah 
Ta'ala pergunakanlah wahai Rasulullah saw. menurut apa yang diberi- 
tahukan Allah kepada engkau.”' Ia berkata: Maka Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Baiklah, itu harta yang menguntungkan, dan aku telah men- 
dengar apa yang kamu katakan. Menurut pendapatku hendaknya tanah 
itu kamu berikan kepada sanak kerabat.” Abu Thalhah berkata: ''Saya 
kerjakan, wahai Rasulullah.” Lalu Abu Thalhah membaginya kepada 
kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya.” 


370 


- 


Ssi: EAST Sie canada Ai 





EI 
' 
1 
! 
1 
HA 
1 


Pn Sape Abah AN 
KESAN AN hiasi SAB: ANA 3 
PEN TT ek LAN YAA FEE ALA AA SI 
RA (NE 
One 5 ang ATA sa P Te 23 
aya Mana Maesa 


das aa TIA CS PANAS Lz aa 
PP Inka an 


JS 25jo mad LO HNSI 
LAS Ye AKA 


SKA J6 PPNI 
NS Ha PN EN Oh AG SEDEA 


kabar las aja d1 


Nasa mkn sa S6 A 
DIA AND iban 25 5 
“ata SA 55315 Ora Prana 


1402. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: ''Rasulullah saw. 
keluar pergi ke musholla pada waktu hari raya Adlha atau fithri. Setelah 
beliau selesai shalat lalu beliau menghadap orang banyak untuk memberi 
nasihat dan memerintahkan mereka agar gemar bersedekah. Beliau ber- 
sabda: ''Wahai sekalian manusia, bersedekahlah kamu semua!” Ke- 
mudian beliau pergi melalui orang-orang perempuan yang barisannya 
ada di belakang orang lelaki, lalu beliau bersabda: ”' Wahai para wanita, 
bersedekahlah kamu semua, sebab sesungguhnya saya telah melihat 
bahwa perempuan itu adalah kebanyakan penghuni neraka.” Orang- 


371 





















































orang perempuan yang ada di situ sama bertanya: ''Sebab apakah me- 
reka itu masuk neraka, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: ''Mereka 


itu suka sekali mencaci-maki dan menutup-nutupi kebaikan suami. 


Tidak pernah saya melihat manusia yang begitu kurang akal fikirannya 
dan kurang dalam hal agamanya, sehingga dapat menggoyahkan hati 
lelaki yang berhati teguh dan sangat besar penipuannya yang melebihi 

dari pada salah seorang dari kamu semua, hai sekalian kaum perem- 
puan.” Setelah beliau bersabda sebagaimana di atas, beliau lalu pulang. 
Ketika beliau sampai di rumahnya, datanglah Zainab isteri Ibnu Mas'ud 
mohon izin kepadanya. Lalu dikatakan: ””Wahai Rasulullah, ini ada 
Zainab.'” Beliau bersabda: ”'Ya, izinkanlah ia.” Maka ia diberi izin. Ia 
berkata: Wahai Nabiyyullah, sesungguhnya pada hari ini engkau me- 
nyuruh untuk bersedekah, saya mempunyai perhiasan, saya bermaksud 
mensedekahkannya.'” Ibnu Mas'ud menduga bahwa dia dan anaknya 
adalah orang yang paling berhak menerima sedekahku.'” Maka Nabi 
saw. bersabda: ''Benarlah Ibnu Mas'ud suamimu, dan anakmu, mereka- 
lah orang yang paling berhak kamu beri sedekah.” 


FAN 2 


TIDAK ADA ZAKAT ATAS SEORANG MUSLIM 
PADA KUDANYA 


ae SERA JBIB ag dear 
Era dean BIAN ESA 


1403. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
"Tidak ada zakat atas seorang muslim pada kuda dan bujangnya.” 


BAB 


TIDAK ADA ZAKAT ATAS SEORANG MUSLIM 
PADA HAMBA SAHAYA 


NAS 2 SA pa MR Att 


Oa 


372 





ME NA 


|) 
' 


LA. Dn | - - 
ASI NIAT KN, 
ba D0 SIP AA EA BAG 
1404. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ''Ti- 


dak ada zakat atas seorang muslim pada hamba sahayanya dan tidak ada 
pula pada kudanya.' 


IYA LL 


BAB 
SEDEKAH KEPADA ANAK-ANAK YATIM 


Isa SANA SANG 12:D 
AE Agan ae 
PE EA HNSI 
SEA AN ng Yana 233 
sa PEN OR APA S3 
ANE ES Aa 
Diagsnsdts Ka 
pe Lena TA DA aa 
ES HEM GA Smn Ls 
Saja Enak Te IT IA SG AN 
Jun yag ANA KAN AA aa AT 
aan SANA LAYAN 


21 


tt 


373 


IL, 1. 


NA Kaar Naa RN 





1408. Dari Abu Sa'id al Khudriy ra. bahwasanya Nabi saw. pada 
suatu hari duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekelilingnya. 
Beliau bersabda: "Sesungguhnya sebagian dari sesuatu yang aku takuti 
atasmu sesudahku adalah dibukakannya bunga-bunga dan perhiasan 
dunia atasmu”'. Seseorang berkata: '' Wahai Rasulullah, apakah kebai- 
kan itu membawa keburukan?” Lalu Nabi saw. diam. Lalu dikatakan 
kepada orang itu: '"Orang itu: '' Bagaimana urusanmu, kamu berbicara 
kepada Nabi saw., sedang beliau tidak bersabda denganmu.” Kami lihat 
bahwasanya wahyu turun kepada beliau. Ia berkata: Lalu beliau meng- 
usap keringat yang banyak. Beliau bersabda: ''Manakah orang ber- 
tanya?" seolah-olah beliau memujinya. Lalu beliau bersabda: ” Kebaik- 
an itu tidaklah membawa keburukan. Sesungguhnya sebagian dari apa 
yang tumbuh pada musim semi adalah mematikan atau menyakitkan ke- 
cuali pemakan sayur-mayur yang makan sehingga ketika kedua lam- 
bungnya memanjang, ia menghadap ke matahari, maka rontok, mem- 
basuh dan mewah. Sesungguhnya harta-harta itu hijauan yang manis. 
Sebaik-baik milik orang muslim adalah sesuatu yang dapat diberikan 
kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan Ibnu Sabil (orang yang 
dalam perjalanan). Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw. 
sesungguhnya orang yang mengambilnya tanpa hak adalah seperti orang 
yang makan, tidak kenyang dan ia akan menjadi saksi atasnya pada hari 
kiamat.” 


PE 2 


BAB 
BERZAKAT KEPADA SUAMI DAN ANAK-ANAK YATIM 
YANG DALAM PEMELIHARAAN 


SES BREAK 3S AA 
Kata 3 AJE Pen Gas LI gai 
HE JEK PER A GEBS , 
ee, GA ANwa 


374 








EN bagittp Saba PRA Aa 
ESA YENAEAS senga -5 
AAN 
Pa tera Ine 
Hb era, S3 Ih asal 
KE AA AYS MEA GP eri Da 
SAYA AN SIGN 


1406. Dari Zainab, isteri Abdullah, ia berkata: Saya berada dalam 
masjid, maka Nabi saw. bersabda: ''Bersedekahlah, walaupun dengan 
pakaianmu!” Zainab bisa berbelanja untuk Abdullah (suaminya) dan 
untuk anak yatim yang dipeliharanya. Dia berkata kepada Abdullah: 
"Cobalah tanyakan kepada Rasulullah saw. Cukupkah apa yang saya 
belanjakan untuk engkau dan yatim yang saya pelihara sebagai sedekah 
daripadaku?”” Abdullah berkata: '”Engaku sendirilah yang bertanya 
kepada beliau.” Kemudian saya berangkat kepada Nabi saw., saya men- 
dapatkan wanita Anshar di pintu yang mana keperluannya seperti ke- 
perluanku. Bilal lewat di muka kami, lalu kami berkata: '' Apakah cukup 
dariku dengan memberi nafkah atas isteriku dan anak-anak Yatimku 
dalam kamarku)” Maka ia menanyakannya kepada beliau, lalu beliau . 
bersabda: ''Ya, ia mendapat dua pahala, yaitu pahala kerabat dan 
pahala sedekah." 


KAA are 1 rat Ca, DESA: 3s AV 
Ae ES sasa BEAN 
ade is 5 AG 


1407. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata: Saya berkata: 
»Wahai Rasulullah, apakah saya mendapat pahala manakala saya mem- 


375 





beri nafkah terhadap Bani Salamah karena mereka Baniku?'' Beliau ber- 
sabda, "Berilah nafkah atas mereka, bagimu pahala dari apa yang kamu 
nafkahkan bagi mereka. 


& J2 3835 SEAT Na 
BAB 


FIRMAN ALLAH: ”WAFIRRIOAABI FII 
—0 SABIILILLAH” 


3 AN BETA ME 
Pa ME AE Si take 
AI Ja Digg 

Allah Ta'ala berfirman: ''Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah bit 


tuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 
para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 


orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah ..... ” (At Taubah: 60). 
KIA. Wara Rasa 
yA IKAN 253 2 ale AA 


Farira mreka jas 
Bana CAGE Na BA 
Sanger ANA 33 aya 
PE ng SE 52 

SE AE ad) Ha Akun s5 


376 








1408. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. memerin- 
tahkan zakat. Dikatakan: Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin 
Abdul Muththalib mencegah atau menolak. Maka Nabi saw. bersabda: 
»Ibnu Jamil tidaklah menolak melainkan dia adalah seorang fakir yang 
telah dikayakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid bin Walid, 
sungguh kamu menganiaya Khalid karena ia telah menahan baju-baju 
besi dan peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas 
bin Abdul Muththalib, paman Rasulullah saw., ia wajib berzakat dua 
kali lipat. 


22 29 : . : 
SIKA 3 
BAB 
MENAHAN DIRI DARI MEMINTA-MINTA 


Na EA KAK Sena . Lala AKA 
25 M2 AG KAN YSS 2 
Kisa exe KLS Sia SA San 


Co. an) LN Pat Dn ne £J 
En Ta rb) Sia SKA 
5 Aipda Da La 33, 2 
HKN IN layu yuan AAA 
1£ Ag T 
JA S3 ah, 
1409. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. bahwasanya orang-orang An- 
shar minta kepada Rasulullah saw., lalu beliau memberi kepada mereka. 
Kemudian mereka minta kepada beliau, lalu beliau memberi mereka se- 
hingga habislah apa yang ada di sisi beliau. Lalu beliau bersabda: ”'Di 
tempatku, tidak ada harta, aku tidak akan menyimpannya terhadapmu. 
Barangsiapa menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barangsiapa yang 
memohon kaya kepada Allah, maka Allah menjadikannya ia kaya, dan 
barang siapa yang mensabarkan diri maka Allah akan memberinya ke- 


sabaran. Tidaklah seseorang dikaruniai pemberian yang lebih baik dan 
lebih luas dari pada kesabaran.” 


3 








AAA Ar MEN GET ANE Ag. 
AAL on MEA ae 


BNI ba ya La 
It 


dna 


1410. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: '"Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya sungguh seseorang me- 
ngambil talinya lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya adalah 
lebih baik dari pada ia datang pada seseorang lalu minta kepadanya, di 


mana ia datang pada seseorang lalu minta kepadanya, di mana dia diberi 


atau ditolaknya.” 
1 


tis hn as sea de Fa SA AN 


KANE LN yaa LEAN Sa 
AT gan oab Ie Se Bian JUS 


Way NAN TN Sa ALA, 


3 347 


3 Oya 


1411. Dari Zubair bin Awwam dari Nabi saw., beliau bersabda: 
” Apabila kamu menyiapkan seutas tali, lalu pergi mencari kayu bakar, 
kemudian dibawanya seikat kayu dipunggungnya lalu dijualnya, dan 
Allah memberi kecukupan bagi keinginannya, itulah yang lebih baik 
baginya daripada ia meminta-minta kepada orang banyak, diberi atau- 
pun ditolak.” 


K Pang 235 ANA Aa pz SA NS Aa AN 


dent Dp 5, PTN 


378 





N IdyHang 


PR 


LA SEE PI KAA BK &alsh 
Bea KE an): 2 Segan 

NN aga ALAN nenen 
KAN IL ES gk maap 


sena 


yana HKN erna 
BPIELAEI AS, EA Ea 
aa nanas Aren 
Ae ea Menara 


Ja 290 


PANEN DNA ATA K ga “3 CI AE BEJ YA 


hg 33 “ TA £. s 
Ag eajean 

1412. Dari Hakim bin Hizam ra., ia berkata: Saya minta kepada Ra- 
sulullah saw. lalu beliau memberiku, kemudian saya minta kepada be- 
liau, lalu. beliau memberiku. Kemudian saya minta kepada beliau, lalu 
beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda: ''Hai Hakim, sesungguh- 
nya harta ini hijau dan manis. Barangsiapa yang mengambilnya dengan 
jiwa dermawan maka ia diberkahi, dan barangsiapa yang mengambilnya 
dengan jiwa yang melekat (untuk mengambilnya) maka ia tidak diber- 
kahi, ia seperti orang makan yang tidak kenyang. Tangan yang di atas 
adalah lebih baik dari pada tangan yang di bawah.” Hakim berkata: 
”Saya berkata: ”' Wahai Rasulullah saw., demi Dzat yang mengutus eng- 
kau dengan hag (benar) saya tidak mengambil sedikitpun dari orang lain 
setelah engkau sampai aku meninggal dunia. Abu Bakar ra. mengun- 
dang Hakim untuk diberi, namun ia menolak untuk menerima pemberi- 
an itu. Kemudian menolak untuk menerima pemberian itu. Kemudian 
Umar ra. memanggilnya untuk diberi, namun ia enggan untuk meneri- 
manya barang sedikitpun. Lalu Umar berkata: ''Sesungguhnya saya 
mempersaksikan kepada kalian wahai kaum muslimin atas Hakim bah- 


379 








wasanya saya menawarkan haknya dari fai' ini, namun ia enggan meng- 
ambilnya.” Hakim tidak mengambilnya (sesuatu) dari seseorang setelah 


Rasulullah saw. sehingga ia meninggal dunia.” - 
- AI rs .. A KAS ag Te 2x2 - 
BAB 


ORANG YANG TIDAK DIKARUNIAI OLEH ALLAH 
SESUATU BUKAN SEBAB DAN BUKAN KARENA 
JIWA YANG TAMAK 


ar naa pena bentatnpen NDX 
Ft Mega fasa 


Pa) ALI 


32 JO nga SI 2 re pg IA her : 


IS : SI Mer. SAE 


1413. Dari Umar bin Khathtab ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
memberitahukan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: 


"Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya pada saya.” Be- . 


liau bersabda: ”' Ambillah itu, apabila ada sesuatu yang datang kepada- 
mu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilya) 
dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (Seperti itu) 
maka janganlah kamu Nan dirimu padanya.” 


AAN GAN 


BAB 
. ORANG YANG MEMINTA ORANG-ORANG LAIN 
SEBAB INGIN BERHARTA BANYAK 


IN Sate NAN p | LN 
MIE BEAN GAS 3 At 


380 


NvHang 








BN patas AAN RN AGAR be kake 

SABUN DOSA asa 

Apem an Atas png 
AGE AA 


1414. Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
""Seseorang yang senantiasa meminta-minta pada manusia sehingga 
besok pada hari kiamat datang di wajahnya tidak ada sepotong daging- 

ya.” Beliau bersabda: ”'Pada hari kiamat matahari itu dekat sehingga 
keringat itu sampai setengah telingga. Ketika mereka dalam keadaan 
demikian, mereka minta pertolongan kepada Adam, kemudian Musa, 
kemudian Muhammad saw. 


LN Am OI NS 
MA AI AS: IE S IL 
BAB 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "LAA YAS-ALUUNANNAASA 


ILHAAFAN” (MEREKA TIDAK MEMINTA KEPADA 
ORANG SECARA MENDESAK) 


Allah Ta'ala berfirman: 


Pe SU AN GA. IE BG 
BERASAL LN 


LL 


na pn Las 159 
Sa Jar) MN 
Artinya: 


'(Berikanlah) kepada orang-orang kafir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah: mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak 


381 





tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta- 
minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik 
yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui.” 


(Al Bagarah : 273) 
ee “— EPS N 3 Aa 
AN aan 

BEGAL IA ah IS " 


1415. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
Bukanlah disebut orang miskin jika orang itu ditolak untuk meminta 
sesuap makanan atau dua suap, tetapi yang dinamakan miskin yaitu 
orang yang tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhan- 
nya dan ia malu jika sampai meminta kepada orang lain, atau ia tidak 

meminta kepada orang secara mendesak.” 


ARA Tere KAN NA MA, AM 
HA bah LN ARE 5 Aa Bika AA 
( SD ba AG PN er 
35 Ha JA TES J3 3 ID SPA ANAK 


1416. Dari Syi'bi, ia berkata: Saya diberitahu oleh sekretarisnya 
Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: ' Mu'awiyah menulis surat kepada 
Mughirah bin Syu'bah yang isinya: ''Tulislah sesuatu yang pernah 
engkau dengar dari Nabi saw.” Lalu surat Mu'awiyah dibalas oleh 
Mughirah bin Syu'bah yang isinya: Sesungguhnya Allah membenci tiga 
perkara, yaitu: 1. Banyak Bicara, 2. Menyia-nyiakan harta benda, dan 
3. Banyak tanya (terutama mengenai agama).” 


382 





At “JI, 


- Sha TAMA Na SAN AN 
Aga NA JAN Sela J6 
& Setan Fe | Ka Teh A5 

JENIS Lana 


1417. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling pada manusia 
yang mana ia bertolak dari sesuap dan dua suap, satu butir kurma dan 
dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapat 
kekayaan yang menjadikannya dia kaya dan tidak mempunyai kecerdik- 
an, lalu ia bersedekah dengannya, dan tidak diberi lalu minta kepada 
manusia.” 


nia Saka As ANA In 
TA MEA MAA ut 


G s1 & tp 0 en 

Pe Sian 3 
1418. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 
?” Apabila kamu menyiapkan seutas tali, lalu pagi-pagi pergi ke gunung, 
kemudian mencari kayu bakar, terus menjual dan dipergunakan untuk 


makan lalu ia sedekahkan, maka #ulah yang lebih baik baginya daripada 
ja meminta-minta kepada manusia.” 


, £ 3, L Pd 
BAB 
JUMLAH PERKIRAAN BUAH DALAM KEBUN KURMA 


MANA £ JW snsl JKN S Asa 


B3 LINA ae KEB - | 


“ 


383 





Ba NI 2 KAA PR PAN LT ai GG ri 
Kata He KA 


ed Ia 2 hp 


PENS PAN ALAMI, Serda 


SI AA PO, 23 Kia Te tentara Baya 
Haa AS SE San 


AA Pora: Waka "1 P3 satya 
PAN EA Aga eter 
Ajengnunnantas 


DES (ena as Pal Isi KUA Is 


Le Ha Pa EA & Ta Sai 
BA At ESA 
TABEL A2 yuban 
kon S3 AMAN BA 
daa en ag Ir Akan 


1419. Dari Abu Humaid As Sa'idiy ra., ia berkata: Kami berperang 
bersama Rasulullah saw. yaitu perang Tabuk. Ketika tiba di Wadil Oura 
tiba-tiba ada seorang wanita di kebunnya, maka Nabi saw. bersabda: 
”Taksirlah!? Dan Rasulullah menaksir 10 wasag. Beliau bersabda ke- 
padanya: " Hitunglah apa yang keluar dari padanya.'' Ketika kami sam- 
pai di Tabuk beliau bersabda: ''Sesungguhnya nanti malam akan ber- 
hembus angin kencang, maka janganlah seseorang berdiri. Barangsiapa 
yang mempunyai onta hendaklah ia mengikatnya””, lalu kami mengikat- 
nya. Berhembuslah angin kencang, ada seseorang yang berdiri maka ia 
terlempar sampai di bukit Thayyi”. Raja telah memberi hadiah kepada 


384 


an Nabi saw. seekor bagal (peranakan kuda dan keledai) putih, diberi pa- 

: : kaian kain bergaris dan ia menjamin keamanan di (pantai) laut mereka. 

5 Ketika beliau sampai di Wadil Oura beliau bersabda kepada wanita itu: 
?Kebunmu menghasilkan berapa?” Ia menjawab: 10 wasag. Sesuai 
dengan iaksiran Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. bersabda: ” Sesungguh- 
nya aku ingin segera ke Madinah. barangsiapa di antara kalian yang in- 
gin segera bersamaku maka hendaklah ia mensegerakan diri. Ketika be- 
liau mendaki Madinah beliau bersabda: 'Ini adalah Thabah (salah satu 
nama Madinah) Ketika beliau melihat Uhud beliau bersabda: Ini adalah 

— bukti yang mencintai kami dan kami cinta kepadanya. Maukah saya be- 
ritakan kepadamu sebaik-baik perkampungan Anshar? Mereka men- 
jawab: ”' Ya”. Beliau bersabda: '' Perkampungan Bani Najjar, kemudian 
perkampungan Bani Sa'idah atau perkampungan Bani Harits bin Khaz- 
raj, dan pada masing-masing perkampungan Anshar”' -yakni ada kebai- 
kannya.” 


SAM PAN ma 2 AR An 
- BAB 
ZAKAT SEPERSEPULUH PADA SESUATU 
- YANG DISIRAM DENGAN AIR LANGIT (HUJAN) DAN 
: DENGAN AIR YANG MENGALIR 
SEPERTI AIR SUNGAI 


alan PLN LS ado. 

225 Pa Aa Are Ya pa RA sang: Maut 
1420. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra. dari Nabi saw., 
beliau bersabda: '' Dalam apa yang disiram oleh langit (hujan) dan mata 


air irigasi (zakatnya) sepersepuluh. Sesuatu yang disiram dengan kincir 
(zakatnya) adalah seperduapuluhnya (5990). 








385 





sesi - La LIL, 
PA, AA ak 
BAB 


— TIDAK ADA ZAKAT PADA APA (HASIL TANAMAN) : 
Di BAWAH LIMA WASAO 


ne PN Prana - NN basal am 
PN AG AN JET 
SAI Ann Sh HKG Men 


S3 


A3X.9 


1421. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. dari Nabi saw., beliau ber- 
sabda, '"Tidak ada zakat bagi (tanam-tanaman) yang kurang dari lima 
wasag, tidak ada zakat bagi onta yang kurang dari lima ekor, dan tidak 
| ada zakat bagi mata uang (perak) di bawah lima ugiah.” 


C0 9 
KET AN Ni, 2G 
ru NE Sat AN IK 
BAB 
MENGAMBIL ZAKAT KURMA ITU PADA SAAT MENUAI 
(DI MASA PANEN) DAN APAKAH ANAK-ANAK ITU 


DIBIARKAN SAJA JIKA MENGAMBIL KURMA SEDEKAH 
WAJIB (ZAKAT) 


HA LEO 5 KU JELE SESAAN 55 M1 
PAN Hn DL 53an 
SA sa K3 
SIB 


386 


UN Kesha hariin 


CE dan PA KAN aa PAI 


HL ayHAng ' 





IK gepa 3 intan fa 251 yk P3 
KE CEYA PE PENS kaga 


1422. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: ”Didatangkan korma 
kepada Rasulullah saw. di masa panen, (orang) ini membawa kurmanya 
dan (orang) ini membawa sebagian kurmanya sampai menjadi seonggok 
kurma. Hasan dan Husain ra. mulai bermain-main dengan kurma itu. 
Salah satu dari keduanya mengambil kurma dan dimasukkan ke dalam 
mulutnya. Rasulullah saw. melihatnya, lalu mengeluarkan dari mulut- 
nya, dan bersabda: ''Tidakkah kamu tahu, bahwasanya keluarga 
Muhammad itu tidak makan barang hasil zakat.” 


3 201p a- ) 


TAN AE Ra, 
DEA ren KN ALA NA ul 255 A3 335 


SE 3 
BAB 


ORANG YANG MENJUAL BUAH-BUAHAN, KURMA, 
TANAH YANG ADA BUAH-BUAHNYA ATAU TANAMAN, 
PADAHAL SUDAH WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT 
SEPERSEPULUH ATAU SEDEKAH ' 


Asah Aa esa abah PPAS 
ebnn Iaskga Angsa 
pe 25 KG 


1423. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. an menjual 
buah-buahan sebelum nyata baiknya.” Ketika Nabi ditanya orang ten- 
tang apa yang dimaksud dengan baiknya, beliau menjawab: “Hendak 
nya buah-buahan itu tidak bisa lagi kena penyakit.” 


Pa ae NE AS 


NI PN aa Nat 


387 





LI SN Yr ru: 3- -A aan S3 
NNGES) 3 ad 433 
1424. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ''Nabi saw. melarang 
menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya.” 


IN AS KAN SAK IN,S 36 an0 
HE AA 


1425. Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. me- 


larang menjual buah-buahan sebelum masak. Sabda beliau: ?' Sehingga 
berwarna kemerah-merahan.” 


PS AIA 


BAB 
BOLEHKAN SESEORANG ITU MEMBELI 
SEDEKAHNYA SENDIRI 


IL J 0. 2 3 hat 53 25 
“ee OS RAN Pega eNTU RA NA 
St rara LL, sz No . . . 
sn SP IR NI Ia SI Kanan MEN: 
Ca Cah 2.33 La... 
Pa BAU A55 KIE JLN NS ALS 
990 an 2 37 & . 3 
BASA 5 LAI NS WEB SI 
S £ De ae, 
ank SISNAS ASI 
1426. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Umar bin Khath- 
thab telah bersedekah kuda untuk kepentingan fisabilillah (yakni ber- 
perang untuk semata-mata meluhurkan agama Allah). Kemudian dida- 
patinya kuda itu dijual orang, dan dia bermaksud hendak membelinya. 
Tetapi dia pergi lebih dahulu kepada Nabi saw. meminta nasihat beliau. 
Nabi bersabda kepadanya: '' Janganlah engkau ambil kembali sedekah- 
mu.” 
Oleh sebab itu Abdullah bin Umar ra. tidak membeli sesuatu bendapun 


yang telah disedekahkan olehnya, melainkan sedekah untuk selama-la- 
manya. 


388 





& de23 mL BRA SA Piye AS » 

laa PA NA aa 
Sasa MEA SIS 2 3 

NA s BIN An Selayar 


0. 


s 


. 
.. 22 


1427. Dari Umar ra., ia berkata: Saya membawa kuda di jalan 
Allah, maka sesuatu yang ada di sisinya menyia-nyiakannya. Saya ingin 
membelinya dan saya menduga bahwa ia menjualnya dengan murah. 
Saya bertanya kepada Nabi saw., beliau bersabda: ”' Janganlah kamu 
membelinya dan jangan pula kamu menarik (membuat) sedekahmu, jika 
ia memberikannya kepadamu dengan satu dirham, maka sesungguhnya 
orang yang menarik zakatnya adalah seperti orang yang menjilat mun- 
tahannya.” 


PA KAEN PANGAN au 
BAB 


SESUATU YANG ADA KETERANGAN TENTANG 
BERSEDEKAH UNTUK NABI SAW. 


— aah aah “ ja 
SES IA Bag “Cah AT Ana Ne Iran ASXA 
24 .. T Pata PP Ii 2 - 
sa 153 3 aa Las Sa Kena 3 
AJ SS SA 53 AG Kara ' KAS 
La AS SATA 
0 
Pera 
1428. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Hasan bin Ali mengambil 
sebiji kurma dari hasil kurma sedekah, lalu kurma itu diletakkan di 


mulutnya. Maka Nabi saw. bersabda: ”' Jangan, jangan! Kurma itu su- 


. 389 





paya diambil kembali.” Kemudian beliau bersabda: '' Apakah engkau 
tidak mengerti bahwa kita (yakni keluarga Muhammad) ini tidak diper- 
kenankan makan barang hasil sedekah.” ' 


Faakg asa 


BAB 
BERSEDEKAH KEPADA PARA HAMBA SAHAYA 
ISTERI-ISTERI NABI SAW. 
YANG TELAH DIMERDEKAKAN 


PN ia analrear P3 Ta nga: Joe AA 
Ag 4g TIARA - 352 rar 22: S5, 


” 


KB kanjeng pa safa ah sa 


1429. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. Hata kam- 
bing mati yang diberikan oleh maula perempuan milik Maimunah ra. 
dari zakatnya. Nabi saw. bersabda: ”'Hendaklah kalian manfaatkan 
kulitnya?” Mereka menjawab: ”'Itu sudah mati.” Beliau bersabda: 
Yang haram adalah memakannya.” 


Sa GE I SINYAL aa. 
NN TP LAS NYARI 

KRI ISAT Ke Sa AGAN 

Ageng Maa Again Dn Ala 


Made Mn 2S Ia 
| 250375 2 ah 


.390 





1430. Dari Aisyah ra. bahwasanya dia bermaksud membeli (seorang 
hamba sahaya bernama) Barirah untuk dimerdekakannya. Si penjual 
membuat syarat bahwa perwalian (al Wala” — hubungan kefamilian) te- 
tap berada di tangannya. Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi saw. 
Maka Nabi saw. bersabda: ”'Belilah hamba sahaya itu. Sesungguhnya 
perwalian berada di tangan orang yang dimerdekakan.”” Aisyah berkata: 
”Tidak lama kemudian Nabi saw. diberi daging. Lalu kukatakan kepada 
beliau bahwa daging ini disedekahkan orang untuk Barirah.”' Beliau ber- 
sabda: ”' Kalau untuk Barirah berarti sedekah, dan kalau untuk kita ber- 


. arti hadiah.” 


3 4, A5 - 
LAN ANA 
BAB 


APABILA SEDEKAH ITU DITUKAR 
MENJADI SELAIN SEDEKAH 


PAN RA PER -. KERIS Aya 


. 


SEE SAE At is 
BAN NE 
TE LEE SR 


. M31 . Dari Ummu Athiyyah Al Anshariy ra., ia berkata: Pada suatu 
ketika, Nabi saw. masuk ke rumah Aisyah ra. lalu beliau bertanya: 
” Adakah kamu sedia makanan?” Aisyah berkata: "Tidak! Kecuali da- 
ging yang dikirimkan Nusaibah, dari domba yang engkau sedekahkan 
kepadanya.” Nabi saw. bersabda: ”'Sesungguhnya sedekah itu telah 


. sampai ke tempatnya.” 


BAGAI SN SA Ar 
De CI AI 3 (IS NX Atep "4 
“in 3 LE TO IE RIS JIN Aa 


- 


391 





1432. Dari Anas ra. bahwasanya Nabi saw. dibawa kepada beliau 


saw. daging zakat yang diberikan untuk Barirah. Beliau bersabda: 


?' Daging itu zakat atasnya, dan bagi kami hadiah.” 
LAI p 
AE EA AO IYA TAKAN 
Naa 


BAB | 
MENGAMBIL ZAKAT DARI ORANG KAYA DAN 
DIKEMBALIKAN ATAS ORANG-ORANG FAKIR 
DIMANAPUN MEREKA BERADA 


JANTAN ERA EL Nay 
JA PEN Pe Na Lean 
IMEI LA AN Mg 
H3 IA SERI AAN jaranan SJ 
325 CAae3 SEN PSSI Aek 
AAN : AN 
Med nl Sama IT 53 
GEMA AA ON AN 2 
Pen ana 


1433. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz 


BEA La. £. 


ke Yaman beliau bersabda: ” Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa 


tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka 
bahwasanya Allah telah menfardlukan kepada mereka shalat lima waktu 
dalam setiap sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajar- 


392 





kanlah kepada mereka bahwa Allah menfardlukan atas mereka zakat di 
dalam harta yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan 
atas orang-orang fakir miskin mereka. Jika mereka telah mengikuti, 
maka berhati-hatilah terhadap kekayaan yang mereka anggap mulia. 
Dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya, karena antara dia dan 
Allah tak ada tabir.” 


, 
# 


EA SALE ANE 


BAB 
MEMOHONKAN RAHMAT DAN MENDO'AKAN KEPADA 
ORANG YANG BERSEDEKAH YANG DILAKUKAN 
OLEH IMAM 


ne RAS EK A33 
Wa) AAA ada 


Firman Alah Ta'ala: ”' Ambillah zakat dari sebagian Hara mereka, 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
mendo'akanlah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu (menjadi) ke- 
tentraman jiwa bagi mereka.” (At Taubah : 103) 


. 


AAN IE alan Art 


Lo... 


PN -2 


SE AAA. aan 
. Si NTP Ap J3 Te 


1434. Dari Abdullah bin Abu Aufa ra., ia berkata: Apabila Nabi 
saw. didatangi suatu kaum yang membawa zakat mereka, beliau ber- 
sabda: ''Wahai Allah, berilah rahmat atas keluarga Fulan.” Ayahku 
membawa zakatnya lalu beliau bersabda: ”' Wahai Allah berilah rahmat 
atas keluarga Abu Aufa.' 


393 





, 2 3 
Pe 


BAB 
SESUATU YANG DIKELUARKAN DARI LAUT 


KELANA ge KAN Sa Ra Se Ao 
& KENA SKI JAGA ngga 
aa Sa EN Tn 
EDISI IG ng 
ES pa IA EL ca AN 

TUNGKE ii 


1435. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bahwasannya seorang 
laki-laki dari Bani Israit minta kepada sebagian Bani Israil untuk memin- 
 jaminya sebanyak seribu dinar, lalu uang itu diberikan kepadanya, ia 
keluar kelaut, namun ia tidak menjumpai kendaraan. Lalu ia mengambil 


kayu, kayu itu dilubanginya, kemudian uang 1000 dinar itu dimasukkan 


'ke dalamnya, lalu kayu itu dilempar ke laut, yang dulu menghutangkan 
uangnya keluar. Tiba-tiba ia mendapatkan kayu, lalu kayu itu diambil 
untuk istrinya sebagai kayu bakar. Maka ia menutufkan hadits ini. Ke- 
tika membelah kayu itu, ia mendapatkan harta bendanya. 


333, - Pn . Je 
ENI 


BAB | 
ZAKAT RIKAZ ITU ADALAH SEPERLIMANYA 


Ya 23 


Teja Per) Naa BRA NN 


394 





i 


SP as AE GI JAS 


1436. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: "Luka binatang itu sia-sia, sumur itu sia-sia, harta tambang itu sia- 
sia, dan rikaz itu zakatnya seperlimanya (20Y9). 


aga an 


BAB 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: ”WAL 'AAMILIINA 'ALAIHA” 
(PENGURUS-PENGURUS ZAKAT) DAN PERHITUNGAN 
DENGAN PARA PENGURUS ZAKAT DENGAN IMAM 


Ass fasad Lan MN AN MA 3S AXV 
Aesatita st, Ie 433 LN 
Aek KE sx 


1437. Dari Abu Humaid As Sa'idiy ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
membuat amil seorang laki-laki dari Asad atas zakat Bani Sulaim yang 
dipanggil Abdul Lutabiyah, ketika ia datang maka ia memperhitung- 
kannya.” 


pan har SL IE 


BAB 
MENGGUNAKAN ONTA SEDEKAH DAN AIR SUSUNYA 
UNTUK IBNUS SABIL 


ea 


th NG A5 Gea ALS Kisah! Saya iya NXA 


395 











SANA EA 
sa PNS an as 
2g Mn Na Pa PA pe 
5 on Tea s8 .24 Pune gan Ia 


1438. Dari Anas ra. bahwasanya ada beberapa orang dari Urainah 
sama melalui Madinah. Mereka oleh Rasulullah saw. diberi kelonggaran 
menggunakan onta hasil sedekah untuk diminum air susunya dan air 
kencingnya. Tetapi mereka membunuh penggembala onta, sedangkan 
onta-onta itu digiring dan dibawa pergi. Kemudian Rasulullah saw. 
mengirimkan pasukan. Setelah mereka didatangkan di hadapan beliau, 
lalu dipotonglah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, dipaku mata 
mereka dan dibiarkan telentang di batu-batuan yang hitam dan panas 
sekali sambil menggigit batu-batuan. 


ad 
ad 


AAN A3 TAN 


-. 


BAB 
MEMBERI STEMPEL BESI YANG DILAKUKAN 


OLEH IMAM 
. GAS II SE BEN NC AN 3S Mera 
per RAY PPI dea ANA 
BUY Bei 
1439. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Saya berpagi-pagi pergi 
kepada Rasulullah saw. dengan Abdullah bin Abu Thalhah untuk me- 


netapkannya, maka saya memberinya, dengan sempurna, disamping ada 
besi pengecap untuk mengecap onta zakat. 


Sa ANN LA «OA NANANENNNNNANNNANAANNN NASA LAN ARA 3 


HN AI jar DLL 
BAB 
KEFARDLUAN ZAKAT FITRAH 


ea ee SERANG eye. 


Jep, PAD AAA 
lan Ig SI ali 


"JI, 


SINI AN AE Pa, 


1440. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan 
zakat fitrah satu sha' (satu sha' — 4,1 mud — 576 gram) kurma atau satu 
Sha' gandum, atas setiap hamba dan orang merdeka, baik laki-laki, pe- 
rempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin, dan beliau 
menyuruh agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar 
untuk shalat (Idul Fitri). 


MN Gn dan ALS 


BAB 
ZAKAT FITRAH ITU DIWAJIBKAN ATAS 
HAMBA SAHAYA DAN LAINNYA DARI KAUM MUSLIMIN 


SEN ANN 2 RAN Leni ya NA 
Ja sn oh Bar yes 


BA NSn SS X5 AA 


1441. Dari Ibnu Umar ra. bahwupasiya Rasulullah saw. mewajibkan 
zakat fitrah satu sha?' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang 
merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan dari ka- 
langan kaum muslimin. 


397 











NN ANA onde Yo sen Ati 


BAB "1444. Dari Abdullah ra., ia berkata: Nabi saw. memerintahkan 
SATU SHA' DARI GANDUM supaya membayar zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari 
, gandum.” Abdullah berkata: ” Orang banyak menyamakan (satu sha' 

5s 5 un na, 2... ». 

AIWA ba An bt Jb PAN N PA: Ig NN itu) dengan dua mud gandum yang paling baik. 
| Ka AE Se 
» 
' 1442. Dari Abu Sa'id ra., ia berkata: Kita (kaum muslimin) mem- | BAB 
beri makanan sebagai zakat sebanyak satu sha' dari gandum. SATU SHA' DARI KISMIS (YAKNI ANGGUR KERING) 


Pa aa HE Jera PARA aan PA 
BAB Ula FG Jabat Ae tari - 
2 ma BERUPA SATU SHA' MAKANAN si NAN . 1G te ME KE H3 
Ai Sa Et AG HS 3G Nan Aa ten 2 
EL AE LA AA La SEN nya 


1445. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: "Kami kaum 


—ejatekaa B Tire, muslimin memberikan zakat fitrah pada zaman Nabi saw. itu satu dari 
sa : bahan makanan pokok atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gan- 
1443. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: '' Kami mengeluar- dum atau satu sha' dari kismis (yakni anggur kering). Ketika Mu'awiyah 
kan zakat fitrah satu sha” dari makanan, atau satu sha' dari gandum datang di Makkah dan harga menjadi murah, maka ia berkata: ”' Aku 
atau satu sha” dari kurma, atau satu sha” dari keju atau satu sha dari berpendapat bahwa satu mud dari hinthah (gandum) ini Tera dijadikan 
kismis.” imbangannya dua mud dari biji-bijian yang lain.” 
1 —. 2 5 bad 5 Ik , Li si sa. $ - 
Aa , 2b | KA 28 2 
BAB 
ZAKAT FITRAH BERUPA SATU SHA' KURMA MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH SEBELUM 
SHALAT 'ID 


MEA SMA AN. YES EL At i 1 
2 " 2 NN PN ON AI TT G3 1: NBA - PPN 
KANAN KS JA Palet, basi BAWA LA 


398 | 399 











BII AAA pa yan 

PA £ 19 N 3 2 cg 2” 

IEEE 5 3 Ka 

SI “G 2 P2” Pt tan 
9 2071 101. pi . 

KA IGogeboplelo aa peda da al oa 

, er LA RA GL 

PN Pre Sa D har 


1446. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. memerintahkan 
untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang:orang keluar untuk 


shalat '1d.” 
Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra., ia berkata: "Pada masa Rasulullah saw. 


kami mengeluarkan satu sha' makanan pada hari raya Fitrah. Pada 
waktu itu makanan kami adalah gandum, anggur kering, keju dan kor- 


111 0 1 1 7 1411 J 
p 4, 4, 1 rd ... 


Ta . 
BAB 


ZAKAT FITHRAH ITU WAJIB ATAS ORANG MERDEKA 


DAN HAMBA SAHAYA 
01 YA dy 201 AL, aya Ja 2 210 2 Be 
2 aa -) N Sa JO SU s5 ku o LV 


Sak 2 ta peta MAL LA 
DD, SN page uan J3 Lah) Naa da 
Ss AI pb AA Fo AA 
LA PAKA 
SIA SAYA 
Pa 12 


2 17 PRO IX Lek Ka Pad 
Sa CE GA G0 PON au 2 oa 
“ Ka PL PD UIN Pd 94011119 4 1 to 201 
Oi pak Sejalan 


1447. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan 
zakat fitrah (atau beliau mengatakan: zakat Ramadlan) kepada laki-laki 
dan perempuan merdeka dan hamba sahaya, satu sha' kurma atau satu 
sha' gandum. Kemudian orang banyak menyamakan satu sha' gandum 
itu dengan setengah gandum yang baik. Ibnu Umar pernah memberikan 
kurma untuk membayar zakat fitrahnya. 

Pada suatu ketika orang-orang Madinah sulit untuk memperoleh kurma, 
lantas dibayarnya dengan gandum. 

Ibnu Umar membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa. 
Sehingga jika ada, anak-anak pun dibayarkannya langsung kepada 
orang yang berhak menerimanya. Dan biasanya pula, orang banyak 
membayarkannya satu atau dua hari sebelum hari raya fitri.” 


SEN KS AN Bo 
AN PA di ka 
Na ap. AJA deal 1G 2. 8 
BAB ' 
ZAKAT FITRAH ITU WAJIB ATAS ANAK KECIL 
DAN ORANG DEWASA 


BIA ENG haluan 
9 Ya, 1 102 Tn HN, AN LA Tan Oeh . nee 
KA Jaya oeelkan ya eleLo il Maag Ale 

dio 


. 1448. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. menfardlu- 
kan zakat fitrah satu sha? dari gandum, atau satu sha” dari kurma atas 
orang yang muda dan tua, orang merdeka dan hamba sahaya.” 


—omconunnaoa 


401 




















et0p : saw. mengalihkan wajah Fadhl ke samping lain, wanita itu berkata: 
| - »”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hamba-Nya untuk 
hajji. Ayahku terkena fardlu itu namun ia sudah tua bangka, tidak kuat 
KITAB HAJJI bepergian. Apakah saya menghajikannya?”' Beliau menjawab: 
5 ”Ya”, demikian itu pada Hajji Wada'.” 


13 133 3 - 2gtt ey 1 
aa aa NG Perca PN NG ISL ISA IP LL 


Ifa 2941, wd KU 
BAB YA-YV 3 NY Kera Heat 
WAJIBNYA HAJJI DAN KEUTAMAANNYA ( pk ta! 13 5 KE 
Kg 21, Ah 
8 ag M5 Taja 1 Nyai ai | Jen 9 FIRMAN ALLAH TA'ALA: ”NISCAYA MEREKA AKAN 
Jk ryan DATANG KEPADAMU DENGAN BERJALAN KAKI, DAN 
(av: old). san La Ge MENGENDARAI UNTA YANG KURUS YANG DATANG 
DARI SEGENAP PENJURU YANG JAUH, SUPAYA 
Allah Ta'ala berfirman: ””Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia MEREKA MEMPERSAKSIKAN BERBAGAI MANFA'AT 
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalan- BAGI MEREKA” (Al Hajj : 27-28) 
an ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka se- Pn PD Ka Na » 221 An Ing oo 2011 
sungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta Ea Lam Jgn) Sah) bel elsa | AN (so) Fo s- 100 
alam.” (Ali Imran 99) 2, Den A11 IL 1110 1 
: “ Ka 34 “ J e 
21113 '4 AG Ae - Ta “ « ANN ana dad! Sa Alah, 2 
Tn ng MA 
B2) Je P3 ng ab A3 uni 5s- 1450. Dari Ibnu Umar ra. berkata: ''Saya melihat Rasulullah saw. 
27. er 2 at st AI 2 PA Ai — mengendarai kendaraannya di Dzul Hulaifah, kemudian beliau mem- 
| Ai kd & ua Vi w 9 dal baca talbiyah dengan suara keras sehingga kendaraan itu berdiri tegak.” 
0 P1 gn Para Sa Pa Pata Panaa 12 
453 Hp og de yan Sa Ti sa 21 12 3 
il Pai Jaa MEA Snake alga. 


rn “1 23 x PI | | LeJ 1 21 Ye 294, te 
sekadesa Rap, da is Sana us st Hear ne Ula KTA A h Ac 
11, Ie 2 | | 2”, 

Si Ka Gen AN ak TP Ma Dn 


1 an, PN 


2 La KTOLEN 29 : I 
1451. Dari Jabir bin Abdullah ra., bahwasanya Rasulullah saw. me- 
1449. Dari Abdullah bin Abbas ra., ia berkata: Fadhl bin Abbas mulai ihram dari Dzul Hulaifah, yaitu ketika beliau telah siap berada di 
mengiringi Rasulullah saw. Datanglah seorang wanita dari Khats'am. atas kendaraan beliau." 


Fadhl melihat kepadanya dan wanita itu melihat Fadhl. Mulailah Nabi 


402 403 
































- Ta 10 2 
Ii Jaa Tau 
BAB 
Mean HAJJI DI ATAS KENDARAAN 


per Ic La Jaga Sisa 5 GI se-itoy 
Sya Aa aa AOA Lea laa Ea 
901 uan Pd z4 1 


dah p TJ LA TARAKAN 
P4 


1452. Dari CT ra. bahwasanya Nabi saw. menyuruh saudara 
lelaki Aisyah yaitu Abdurrahman agar menyertainya pergi berumrah. 
Abdurrahman mengajaknya berumrah dari Tan'im, dan membawa sau- 
daranya perempuan itu di atas kendaraan onta diboncengkan di be- 
lakangnya. Umar ra. berkata: ” Perhatikanlah dengan sesaat perihal per- 
jalanan untuk mengerjakan ibadah hajji, sebab sesungguhnya hajji itu 
adalah salah satu di antara dua macam jihad.” 


211 JAN AK | 
KAK Tea TAN Peka “toy 


aa Ne AH SE 


1453. Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. Hai di atas ken- 
daraan dan itu pula yang membawa harta benda beliau. | 


Sama Ie DE Ah 3 PEN Ikog 
Sta tao Fa ds 5 gal 


, Gea 7 PPP Kata 
1454. Dari Aisyah ra., ia berkata: '' Wahai Rasulullah, engkau telah 
umrah tetapi saya belum. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada 
Abdurrahman: '' Wahai Abdurrahman, pergilah umrah dengan saudara- 
mu, mulailah dari Tan'im.” Abdurrahman pergi dengan Aisyah me- 
nunggang seekor unta (Abdurahman di muka dan Aisyah di belakang) 


404 


langsung mengerjakan umrah.” 


1Pa AP ANA IN 
3 AI Jas 


BAB 
KEUTAMAAN HAJII MABRUR 


Fan Mia LELE G3 paul Itoo 
36. Ca AN ISIS 


23 ROE (agar, TPA) 


jl J3 Wal Ja Il 


“1455. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. ditanya: '' Amal 
apakah yang lebih utama?” Beliau bersabda: ''Iman kepada Allah dan 
Rasul-Nya.” Ditanyakan: ''Kemudian apa?” Beliau bersabda: ”'Ber- 
juang di jalan Allah”. Ditanyakan: ”' Kemudian apa?” Beliau bersabda, 
” Hajji yang mabrur (baik).” 


391 2 (da 019 5 1109 PA 
aa Ig SGedBU esa em Uus | Alay 1401 


PRA OA SE LI Pe (Ha SIS 


3131 

» JAYA 
1456. Dari Aisyah Ummul Mu'minin ra. bahwasanya ia berkata: 
Wahai Rasulullah, kami berpendapat Jihad (berjuang) atau berperang 
itu seutama-utama amal, apakah kami tidak berjihad?” Beliau bersab- 
da: ''Tidak, bagi kalian, jihad yang paling utama adalah hajji mabrur.” 


. Aren AKA g, 70 KIA - 2111) 1.9. 
Hadi Lal Na Laga Al spa ye -ItV 


383 1141 na Pd gs ea te , HE P P3 beta Ted 


dalasaja pe Sunda Ash cadang 


1457. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Saya mendengar Nabi 
saw. bersabda: '”Barangsiapa yang hajji karena Allah, ia tidak rafats 


403 
















































































E 


(menggauli isteri atau berkata keji), tidak fasig (melanggar batas-batas 
syara”) maka ia pulang seperti hari dilahirkan oleh ibunya.” 


NUN 1 31 
Sp adl ep ap SL 


BAB 
KEFARDLUAN MIOAT IBADAH HAJJI DAN UMRAH 


Io0 1100 1111 21 Gt 017 Inget 111 )a 
Ailgo, Poradas II Ol nah) gas JB pajos1L0A 
—/ 2010 91 Jaya tod 3 yen 1), PPn Para Ad Oa nge 
BEI AN Galug ATM PPP A 
At PA ep Ra, 


D2 Kap 2 1 Kota 3 Ea PIA Pant 

PETA RAN IP ea Pan or 

2. h 4, 1. 4 41 7 

| GP BY 
1458. Dari Zuhair, ia berkata: ””Saya diberitahu oleh Zaid bin 
Jubair bahwasanya ia mendatangi Abdullah bin Umar ra. di rumahnya. 
Abdullah itu mempunyai sebuah tempat peristirahatan berupa kemah 
dan dikelilingi oleh pagar di sekitarnya, kemudian setelah bertemu saya 
bertanya kepadanya tentang dari mana bolehnya saya mengerjakan 
umrah. Ia berkata: ''Rasulullah saw. memfardlukan umrah itu untuk 


penghuni Najad yaitu Oarnul Manazil, untuk penghuni Madinah Dzul- 
hulaifah dan untuk penduduk Syam atau Palestina yaitu Juhfah.”' 


Ava Ga Ae 56 Ian: JI J3 LL 


| BAB 

FIRMAN ALLAH TA'ALA: ”BERBEKALLAH, DAN 

SESUNGGUHNYA SEBAIK-BAIK BEKAL ADALAH 
TAKWA” (Al Bagarah : 197) 


G GE NK SMAN Ga dapt 
114 e, 4 ts 3 4, 110 11 AA 21 294110 
FE AA MA AL oa 


Pd ” 


406 





NI Lag IL LL MI ALA NAN 
| “es! JI 5 hanp Jia 

1459. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Penduduk Yaman itu sama 
pergi hajji dan mereka tidak menyiapkan bekal apapun untuk perjalanan 
mereka, bahkan mereka berkata, ''Kita semua bertawakkal kepada Al- 
lah.” Jadi apabila mereka telah datang di Makkah, lalu mereka me- 
minta-minta kepada orang banyak. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan 
ayat yang berbunyi: ''WATAZAWWADUU FA INNA KHAIRAZ 
ZAADIT TAOWAA" (Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik be- 
kal adalah takwa). 


BAB : 
TEMPAT IHRAMNYA PENDUDUK HAJJI DAN UMRAH 


Pay Aeon AI LN AS NA LK, 
IN kaka Jos NI oeetaploa It 


» p denah, . 7 MANGA kak SEA Ti 
AE AAA pad Gaal 


5 7 
NS UCI AAA 
Mi DO, Sola ma EA . P3 Megan 
1 Int 11 


Kp INA ERA oreo 


1460. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ”' Sesungguhnya Nabi saw. 
bersabda: Sesungguhnya Nabi saw. memberi batas bagi penduduk Ma- 
dinah pada Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfih, penduduk Najd 
di Garnul Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam. Mereka yang tinggal 
di tempat-tempat (batas) itu mulai dari situ dan juga orang lain yang 
datang ke tempat itu yang mau hajji dan umrah. Barangsiapa yang di 
bawah itu maka dari tempat dia berangkat, sehingga penduduk Makkah 
mulai Makkah.” : 






















































































PANAI Ta syal 3 sia 


BAB 
MIOATNYA PENGHUNI MADINAH DAN MEREKA TIDAK 
BOLEH MEMULAI BERIHRAM SEBELUM BERADA 
DI DZUL HULAIFAH 


v 7 2 we 2109 2 1 1 9 
mw Pa Bagan 7 -) gn PANAS ALI 
Ne Wa gia 2 Si x) 
KN pa an In JeA, 
ane PA 2 aa AL 1 14 9241 
at adas 2 LEJB. 0 TA 
aa #1 Pp Ta Je 
Pee saja Ja Jupa Je L, 
1461. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: ''Penduduk Madinah memulai ihram dan talbiyahnya dari Dzul 
Hulaifah dan penduduk Syam dari Al Juhfah dan orang Najd dari Oar- 


nul manazil.” Abdullah berkata: ” Aku mendengar juga Nabi saw. ber- 
sabda: ''Dan orang Yaman dari Yalamlam.”' | 


PEN ea » 


BAB 
PERMULAAN TEMPAT IHRAMNYA AHLI SYAM 


MIA NI ah 1 01200 Pe 23 Lx 
TA aa On Jlilasad sureudoe-kT 

MR 4 Haag. 1 1G: Kya, 

PL. Aa: Ha Ha P Can Meat Taat 4 27114111 pn 

Rupok AAA PPN ARA Merdu, 


ta) 


1 h Seag 174 a.1 4 9 JCI SANGKA kana (7 
Gak NS AA aa 


1462. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. telah me- 


netapkan tempat mulai berihram hajji atau Umrah, yaitu bagi orang . 


408 


Madinah dari Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dari Al Juhfah, 
orang Najed dari Garnul Manazil, orang Yaman dari Yalamlam, itu se- 


. mua bagi mereka dan bagi orang-orang yang dari tempat-tempat itu 


walaupun bukan penduduk tempat itu, yang akan ihram hajji atau 
umrah. Adapun orang-orang yang tempatnya lebih dekat ke Makkah 
dari tempat-tempat itu maka ihramnya dari tempat tinggalnya, begitu 
juga ahli (penduduk) Makkah berihram dan talbiyah dari Makkah. 


ki | 


Anatar 


BAB 
PERMULAAN TEMPAT IHRAMNYA AHLI NAJED 


P0 NA 9 


Maa 22 badak ea 


Oa Na aa aa 


.. MEA p Ng keja a 1 ya n a01 “217 
Oa lapas sa £u 3 os Jalyai ha 
Bari 1 Na Indon 1 Aa (TE AP: 
ada PAN Anga 9 Na maan 
1463. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra., ia berkata: Saya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: '' Tempat permulaan ihramnya 
ahli Madinah itu Dzul Hulaifah dan tempat permulaannya ahli Syam itu 
Mahyamah yakni Juhfah dan untuk ahli Hajed ialah Oarnul Manazil.” 
Ibnu Umar ra. berkata: '' Orang-orang sama meyakinkan bahwasanya 
Nabi saw. bersabda sebagaimana berikut ini -namun aku sendiri tidak 


mendengarnya-: "Adapun tempat permulaan ihramnya alhi Yaman itu 
adalah Yalamlam.” 





































































































40 WK Gan 
LN 0 Koala Sh 
BAB ' 
PERMULAAN TEMPAT IHRAMNYA ORANG 


YANG TIDAK BERADA PADA MIOAT-MIOAT 
YANG TERTENTU 


Pd AA di Yos ae TANGAN ANN NA TNI 


adas .. 
ta) 90. 73 


Im PING YA NUN, 


RAN ANA NN AAA 1 


Pa NG Pa tata P3 1201) (AP Lan 203 
Kep ANITA Ara baka Pu 


1464. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. telah menetapkan 
tempat mulai'berihram hajji atau umrah, yaitu bagi orang Madinah dari 
Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam Yaman dari Yalamlam bagi ahli 
Najed dari Garnul Manasih itu semua bagi mereka dan bagi orang-orang 
yang dari tempat-tempat itu walaupun bukan penduduk tempat itu, yang 
akan ihram hajjai atau umrah. Adapun orang-orang yang tempatnya le- 
bih dekat ke Makkah dari tempat-tempat itu maka ihramnya dari tempat 
tinggalnya, begitu juga ahli (penduduk) Makkah berihram dan selai 


dari Makkah. ' 
s.d 4 -) 
ge 


| "BAB 
PERMULAAN TEMPAT IHRAMNYA AHLI 
(ORANG) YAMAN 


eNarA SPD an PEP Ato 
naa pku. 2 dya 2 GAN SY, 


2 21 Nan NN Ea TEMAN 


410 


92 JP 11. 1) “27 PRAP 121, NAN. 1 La 
Panja AB 5 GA 1 3 aadl9 lol 3s 
“ , 14 5) 81. 
OA ARA ATA 


1465. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. memberi tugas 
bagi penduduk Madinah pada Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juh- 
fah, penduduk Najd di Garnul Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam. 
Mereka yang tinggal di tempat-tempat (batas) itu mulai dari situ dan 
juga orang lain yang datang ke tempat itu yang mau hajjj dan umrah. 
Barangsiapa yang di bawah itu maka dari tempat dia berangkat, sehing- 
ga penduduk Makkah mulai Makkah.” 


1 Gil Yos d 


BAB 
DZATU 'IROIN UNTUK AHLI IRAK 


KETOYAK sup UJ6 EA 3 Lolos NN 
Senat Ala aan Is tren Te LA Ld “17 


... 


BAG JG GS ANA 
j 3 LAN 8) 4 naat 
Os a 5 fi at Ko, cra Laga 


1466. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ''Setelah ke dua negeri ini 
(Kufah dan Bashrah) menyerah, mereka datang kepada Umar dan ber- 
kata: Wahai Amirul mu'minin, sesungguhnya Rasulullah saw. telah 
menentukan Oarn untuk tempat ihram orang-orang dari Najd. Tetapi 
Garn itu terlalu jauh dari jalan kami. Kalau kami pergi ke Oarn lebih 
dahulu, agak menyulitkan bagi kami.” Umar berkata: ” Telitilah tempat 
yang sejajar dengan Oarn itu di jalan yang kamu lalui. Maka ditetap- 
kannya Dzatul Irag untuk mereka.” 


411 





Ii 
II 














































































































HNS Sako Ayak 2Ih 


BAB 
SHALATNYA NABI SAW. DI BATH-HA' YAKNI 
DI DZUL HULAIFAH 


7 - 


Aa 4 KERU PA aa aa W1V 
BL HE Nela NA 


Adik 21 114 131) 


kndoeran 2 


1467. Dari Abdullah bin Umar ra. Ban Rasulullah saw. 
menderumkan (kendaraan beliau) di Bath-hah di Dzul Hulaifah lalu 
beliau shalat di sana. Abdullah bin Umar ra. mengerjakan hal itu. 


PAN ea Pn Bete 


BAB 
KELUARNYA NABI SAW. MELALUI 
JALAN SYAJARAH 


Ledsi ki “00 7 


pa Aldo AN YAN 
PESAN NA AP SEA 

iba & mena Konep JA jade 

mai Ona Jah 


1468. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. 


' keluar dari jalan Syajarah dan masuk ke jalan Mu'arras. Sesungguhnya 


Rasulullah saw. “apabila berangkat ke Makkah, beliau shalat di masjid 
Syajarah, dan apabila beliau pulang maka beliau shalat di Dzul Hulaifah 
di Bathnul Wadi, dan bermalam sehingga pagi. 


412 





BEI CAT R END Wa er papa NI KAP 


BAB 
SABDA NABI SAW.: "AL 'A0IO ADALAH LEMBAH : 
YANG DIBERKAHI 


,7- 9. Phi PJ 0 a01 
La aa Jaa La DEPAN Aa Sen 


mitha 


02 9 NU KE 
AN AAL ad NP Oya 
PA pa 


1469. Dari Ibnu Umar.ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
saw. di Wadil Agig bersabda: '"Tadi malam datang kepadaku utusan 
dari Tuhanku, ia berkata: ”'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini , dan 
katakanlah Umrah dalam hajji (ihram dan hajji bersama-sama).” 


Aa SL Gank Grain galge AV. 


ga 


4 Gal eks ea asap UA Ade 
SL AAA ian Kesan 
A95 21an - P, 2 01n1g a01 

AN ra sale Uas je SE 
Wigptas an ya PIKARa na PIA 


1470. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra. dari Nabi saw., ia 
berkata: Nabi saw. pernah meneririia wahyu ketika beliau melalui jalan ' 
Mu'arras dalam lembah di Dzul Hulaifah. Di wahyukan kepada beliau: 
'Sesungguhnya engkau sedang berada di Bath-ha' yang berkah.'' 
Salim pernah menghentikan kendaraan yang berupa unta bersama-sama 
dengan kami untuk mencari tempat pemberhentian yang Abdullah juga 
pernah mencari Muarras (tempat berhentinya) Rasulullah saw. Letaknya 
ialah di bagian bawah dari masjid yang ada di pertengahan lembah yang 
ada di antara mereka waktu itu dengan jalan, yakni di pertengahan an- 


413 














































































































tara kedua tempat yang disebutkan itu atau antara orang-orang itu 
dengan jalan. 


Pp, LP LA V 2) 3 
JB Gal ka YEL 
BAB 


MEMBERSIHKAN WANGI-WANGIAN DARI PARA 
| SEBANYAK TIGA KALI 


aa Na ane NASA Gn ed Bala ge-t 
aer ai MIA NBA 
PAN NN KN 
En ARYA Kep 
In IN 1103 


”Pi Maa Haha Fasa naa 121 ayat 


Pe 24 PPAT 


Pasis “2 An bau Gta EL Sp 
NE ga UN po 
Ha Segan ay. 


ISU AAN Obat DAYS 
OP — 
wdB 


1471. Dari Ya'la ra., ia berkata kepada Umar ra.: ''Tunjukanlah 
kepadaku akan Nabi saw. ketika mendapat wahyu.” Ia berkata: ” Ketika 
Nabi saw, di Ji'ranah beliau bersama sekelompok para sahabat, datang- 
lah seorang laki-laki, orang itu berkata: '” Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang ihram untuk umrah lalu 
dia mengoleskan minyak harum. Nabi saw. diam sesaat, lalu datanglah 
wahyu, Umar ra. mengisyaratkan kepadaku, maka saya datang dan di 


- 414 “2 








atas kepala Rasulullah saw. ada kain yang telah diselubungkan, maka 
saya memasukkan: kepalaku, tiba-tiba wajah Rasulullah saw. merah 
padam dan terengah-engah, kemudian berkurang sedikit demi sedikit. 
Kemudian beliau bersabda: ''Di manakah orang yang bertanya tentang 
Umrah?” Di datangkanlah seorang laki-laki, lalu beliau bersabda: 
Basuhlah minyak harum yang ada padamu, dan berbuatlah dalam 
umrahmu seperti yang kamu perbuat dalam hajjimu.” 

Saya (Ibnu Jarir yakni salah seorang yang meriwayatkan hadits ini) 
berkata kepada Atha': ” Apakah Nabi saw. menghendaki supaya seluruh 
tubuh dan pakaiannya bersih dari wangi-wangian ketika beliau menyu- 
ruh orang tadi membasuh tiga kali tempat-tempat yang terkena wangi- 
wangian tadi?” Atha' berkata: ''Ya”. 


Do dtti at 10 9 ABE 


1059 Jebapoloh vi ISI PER NAEAATA S6 


BAB 
WANGI-WANGIAN KETIKA IHRAM DAN YANG 
DIKENAKAN YAKNI YANG DIJADIKAN PAKAIAN 
KETIKA BERIHRAM, PERIHAL MENYISIR RAMBUT 
DAN MENGGUNAKAN MINYAK 


PA SANA pekan ng 


430 An € Sa sea peak Pan ad (Yy 217 
Sasono LES , Nas 
,y anang 3 ” - “IG Kah 
as Ia ANN ant Ik Oa 


BEDA Letudin Head 


Pad nda 


1472. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Umar ra. itu mengena- 
kan wangi-wangian dengan minyak, lalu hal itu kuberitahukan kepada 
Ibrahim yakni tentang perbuatan Ibnu Umar itu sebab ia akan menger- 
jakan ihram, Ibrahim berkata: Jika engkau tidak menyetujui itu, maka 
bagaimanakah pendapat engkau perihal ucapan Ibnu Umar yang me- 
nyatakan: ? Aku diberitahu oleh Aswad dari Aisyah ra., ia berkata: ''Se- 
akan-akan aku dapat melihat mengkilatnya minyak harum di atas dahi 
Nabi sw. ketika beliau berihram.'' 


415 





94 .j 20 47.4 - 9101 Tn san. » | 3 Kn Ca Pad 
wJB sakcan 2 EN aa 23 Pi : Hap Ab 

7 : 291 2) 
A16 Gian MK a andde Pn Pot aa 


J3 aza TEA : PAKAIAN YANG TIDAK Oke DIKENAKAN OLEH 
Keaa Sa Pe MEA Gala | "ORANG YANG BERIHRAM 
“ar beat 
si Pas TON , Per 91 KENA 211 4 - 
1473. Dari Aisyah ra, isteri Nabi saw., ia berkata: Saya memberi JG B3 » gai D g0) ay Pn ASEAN 
minyak harum kepada Rasulullah saw. untuk ihram ketika beliau ber- A1 911) 7 “Ng -, ? 
ihram, dan untuk bertahallul sebelum beliau thawaf di Baitullah.” Es Pa TN ja Aas Ae NAK - 
i $ aitullah. i 9 4 ai Bol ae 
“. 3 Kg “, 9 | 14 Ye Pp, 4: ea 1, , 

“ 3 ' Ta Alai 5 21 
KRI Ga AS er Yo Ela Ya sasa! 
. (2 Rea Ta ee nd 4 742 sa Ka R1 

BAB KAP, 3 1 
ORANG YANG MEMULAI MELAKUKAN IHRAM y Van Yg oi GI kh ar, Fa, £Y 

NGAN MENGIKAT RAMBUT | 112 
DENG | : : Ja aato plant # Ae 
dna NO 2JUN Pn Id | 

PIA Ra (bhn sio (5074 hal Na ah 1476. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya seorang lelaki ber- 

P Le A15 tanya: '”Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang tidak boleh dipakai 
. Ta De 2 ade ah! oleh seorang berihram?”” Beliau bersabda: '”Tidak boleh memakai gamis 


(kemeja), serban, celaa, songkok (kopiah) dan sepatu but (yang dapat 
menutupi matakaki) kecuali jika seorang tidak mempunyai sandal, 
matakaki, juga kalian tidak boleh memakai sesuatu yang dicelup dengan 
za'faran atau wars (yakni sejenis tumbuh-tumbuhan kuning serupa wijen 
berbau harum, digunakan untuk mencelup baju, terdapat di negeri 


PEN UIN G3 anta Ls : | Yama).” : 2 3 ? 


. 1 Td Pd 
BAB - 33 BI A9 IN ra 
BAB 


1474. Dari Salim dari ayahnya ra., ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah saw. membaca Talbiyah dengan suara keras dengan menem- 
pelkan sedikit kain di kepalanya.” 


|) 


MEMULAI IHRAM DI MASJID DZUL HULAIFAH cuka 


& ANU YG karna 2 Ara XS. 5 sllu 5e- v0 “NAIK DENGAN sj BELAKANG 
A MENGERJAKAN HAJJI 
1113 


BAN 1. 3718 32 Gun en 
Tb esa A3 Alean ANA SA - Sa MG EN 


kuli SI Lae di (Geplavv 
1475. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya ia mendengar ayahnya s9 LAS 5 ye 


: LJ Paud) papa Fara PR, 2. 
berkata: ””Rasulullah saw. tidaklah membaca Talbiyah dengan suara 2 Zul 49 Ilaa ala uya ai Ne , aj G 5 "3 
keras melainkan dari sisi Masjid, yakni Masjid Dzul Hulaifah.” r- C 


416 Er : 417 





34 41 2 “3 3 3, PIR Pi Sa 
211 Lu 12 “2 P Pa dada 3 P3 
PA on Kat 9 ta Ale 
1477). Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Usamah mengiringi Nabi 
saw. dari Arafah sampai Musdalifah, kemudian ia mengiringkan Fadhl 


dari Muzdalifah ke Mina. Ia berkata: Nabi saw. selalu membaca Talbi- 
yah dengan suara keras sehingga beliau melempar jumrah Agabah.” 


32 “1 1, “. 
ana s ee MAN 


PAKAIAN YANG area Mai OLEH ORANG 
BERIHRAM, SELENDANG DAN KAIN PANJANG 


3 En HP NP peh NA 193 IN P Pn PNP, 
“pos! ds Jelas 323 Jogi: 1 
aa £ 3 2 101 202111110 an aa - Pa 


| ng 2 Anya dapban anal 2 tle 
SA Ea aah SUCA 
para ANA aan Tg Kasi 
Di MAY AN £ 
PNG AN aa 

LATAR aa 
Tera SAN AA "4 Lhomo Bis 119 

2 nun Ka Nan Hsdu ra at 2 
Pn TEA Mein 2 


418 


PS Ae AA 


Har anna as, 


Lag Jang SK 3 4 24 137 70 2 

(LA LG II SL SY 

1478. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Nabi saw. anna dari 
Madinah setelah bersisir, berminyak rambut dan beliau mengenakan 
kain dan selendang beliau. Beliau dan para sahabat tidak melarang se- 
dikitpun dari selendang dan kain kecuali yang dicelup dengan Za'faran 
yang mana Za'faran itu melekat di kulit. Beliau masuk pagi di Dzul 
Hulaifah dan beliau mengendarai kendaraan beliau, sehingga beliau. 
tinggal di Baida”. Beliau dan para shahabat membaca Talbiyah, dan 
beliau mengalungi onta beliau. Demikian itu lima hari akhir Dzul 
Oa'dah, lalu beliau tiba di Makkah selama 4 malam di Dzul Hijjah, lalu 
beliau tidak bertahallul karena onta beliau, karena beliau telah meng- 
ulanginya. Kemudian beliau singgah di daerah atas Makkah di Hajun di 
mana beliau membaca Talbiyah untuk hajji dan beliau tidak mendekati 
Ka'bdah setelah Thawaf di sana sehingga beliau pulang dari Arafah dan 
menyuruh para shahabat untuk thawaf di Baitullah dan (Sa'i) antara 
Shafa dan Marwah. Mereka mencukur sebagian kepala mereka, kemu- 
dian bertahallul. Demikian itu bagi yang tidak membawa onta yang di- 
kalungi, dan bagi orang yang bersama isterinya maka isterinya itu halal 
baginya dan halal juga harum-haruman serta pakaian: | 


AAU Sio baya e Te Oa 


BAB 
ORANG YANG BERMALAM DI DZUL HULAIFAH 
SAMPAI WAKTU PAGI HARI 


22nt 


53 pw 8 3 P Asah An a A0 
aa ASb te ly lo “Nya 
LA ta NG: 213 A8 AE NO UATA YA 2 
((- Saha #nGaa Sist » asal 2 Ana Pr 
Pe ” 1211 4 4 21 
Sean Ya 1 
Jalani Do ME: 161138 
1479. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: ''Nabi saw. shalat di 
Madinah Zhuhur empat raka'at dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua 
raka'at, kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah itu sehingga waktu 


pagi harinya masih juga di Dzul Hulaifah. Setelah beliau menaiki ken- 


419 





daraannya sehingga kendaraan itu betul-betul siap untuk berangkat, lalu 
beliau memulai mengerjakan ihram.” 


“hye Pa ea aa APA 


NG, Ta Das en aya 
: | ea "4 5- Panen ak ar 


1480. Dari Anas bin Malik ra. tah Nabi saw. ehajat Zhuhur 
empat raka'at di Madinah dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua 
raka'at. 

Abu Oilabah berkata: '' Aku meyakinkan bahwa beliau bermalam di 
Dzul Hulaifah sehingga waktu pagi harinya.” 


ASGYL soya jab CL 


BAB 
MENGERASKAN SUARA DENGAN MEMULAI 
MENGERJAKAN IHRAM 


Maen Rea DA tan 5 AA 
Ld 7, P3 EN an at Me" PIP 
8210 223 ad 
bata 

1481. Dari Anas ra., ia berkata: ''Nabi saw. pernah shalat Zhuhur 

di Madinah empat raka'at dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua ra- 


ka'at (gashar). Dan aku mendengar mereka (mengucapkan talbiyah) de- 
ngan suara keras, pada hajji dan umrah.” 


£ 


420 


| Cah Tn ASUG K3 PON LA MAPAN 





1 , 4 / 

LI Lb 
BAB 

TALBIYAH 


MN 2 Enak A53, GEN ya WAY 

PAT Pukat 9 1 2 ye 2413 
baprow. AI Tap ok nee ye 
sora di. ri Ko Ea PAP TI 


1482. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya talbiyah Rasulullah 
saw.: ''LABBAIKALLAAHUMMA LABBAIKA LABBAIKA LAA 
SYIRIIKA LAKA LABBAIKA INNAL HAMDA WANNI'MMATA 
LAKA WAL MULKA LAA SYARIIKA LAK”' (Kami penuhi panggi- 
lan-Mu, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, kami penuhi 
panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan bagi: Mu, dan 
kerajaan (bagi-Mu) tiada sekutu bagi-Mu). 


Pn 26 Y'43 NA Ta Aa 2 
AN aer SA peri an 


BAB 
BERTAHMID, BERTASBIH DAN BERTAKBIR SEBELUM 
MENGERJAKAN, YAITU KETIKA MENAIKI KENDARAAN 


Aoa loan NAN PAN EL LAN PN NN 
- 9 9194 4 fa 29 AI yan POLA AA 
an Sh Aa Me bt 2 


aa "Lp dad , tas ES Sa 2 s 21, 21114 
3) sda Lgi ba TANYA ya, 
7... 


tatt LA PP) ap PAR e Kelak 
pama Jah Kan Na gan aa 
2 DANA Oa PI 


121 


421 








Fe KO , Ar 
L - 


1483. Dari Anas ra., ia berkata: Rasulullah saw. dan kami shalat 
Zhuhur empat raka'at di Madinah dan shalat Ashar dua raka'at di Dzul 
Hulaifah. Kemudian beliau bermalam di sana sampai pagi. Kemudian 
beliau berkendaraan sehingga ketika kendaraan itu sampai di Baida', 
beliau memuji Alah, membaca Tasbih dan bertakbir, kemudian beliau 
membaca Talbiyah untuk hajji dan umrah, dan seluruh manusia mem- 
baca Talbiyah untuk. hajji dan umrah. Ketika kami datang, beliau me- 
nyuruh manusia, maka mereka bertahallul sehingga pada hari Tarwiyah 
mereka membaca talbiyah untuk hajji, dan Nabi saw. menyembelih 
beberapa ekor otan dengan tangan beliau sambil berdiri. Di Madinah 
Rasulullah saw. menyembelih dua ekor kibasy yang gemuk. 


160 "| dea ea 4 
klo Ag Sopan Tadi ah 


BAB 
— ORANG YANG MEMULAI BERIHRAM DI WAKTU 
KENDARAANNYA SIAP UNTUK BERANGKAT 
DENGAN ORANG ITU 


Pep Lea 


Pe 
At ta dl 36 Kedu AN ga Pc y! ye NA 
s, P PA 
P, 4 23 120 22 y Ta 7 
Ac 45 adal) al 4 ng Cor 19“ dc 
1484. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ” Nabi saw. memulai ihram di 
waktu kendaraannya telah siap berangkat dan telah berdiri tegak.” 


P9 IL 1G 27 23 CI AL 
- .& | —.. | 
BAB 
MEMULAI BERIHRAM DENGAN MENGHADAP KIBLAT 


Oa PPP | 31 P/ 


lal Job) Lai pg PPT 1LA0 


Td 7 1 — - Pan . 217 
KE ENG EP 5 POINT 


422 





. 


jai Ya 222 A19 D1 112 

11 2 Ken On: SI Sian 

bek—bl Se Ass ai 
pt 


Ta an 2 sah 
GA Padat Jai 


1485. Dari Nafi”, ia berkata: Ibnu Umar ra. apabila telah selesai me- 
ngerjakan shalat waktu pagi (yakni Shubuh) di Dzul Hulaifah, lalu me- 
nyuruh menyediakan kendaraannya terus disediakan untuk bepergian, 
kemudian menaikinya. Manakala kendaraannya itu telah siap berangkat 
dengannya, iapun menghadaplah ke arah kiblat sambil ia berdiri di atas 
kendaraannya. Kemudian ia membaca talbiyah- sehingga sampailah di 
tanah Haram. Kemudian ia berhenti talbiyah, sehingga apabila beliau 
berdekatkan kepada Dzi Thuwa beliau bermalam di sana. Ketika beliau 
shalat Shubuh, beliau mandi dan menduga bahwasanya Rasulullah saw. 
melakukan hal itu. 


111 Zi / 


Pel Gea GA NA 
714 Tang Lt Sy 1 3 gn LA 00 
sei MA Palas, A Gan 33 (akad) 


G. C1 / 911.0 pan “34 
Gala AAA (be 


#/ Petakan Ketat beo re £ 


1486. Dari Nafi' ra., ia berkata: Apabila Ibnu Umar ra hendak pergi 
ke Makkah, lebih dahulu dia memakai minyak yang tidak harum. Ke- 
mudian dia pergi ke masjid Al Hulaifah lalu shalat. Sesudah itu ia naik 
kendaraan. ketika dia telah sempurna duduk di atas kendaraannya yang 
sedang berdiri, ia pun mulai ihram. Kemudian.ia berkata: '' Beginilah 
saya lihat yang dilakukan oleh Nabi saw.” 


423 








, 2144. - TN 3. 
Sa AI Bab 


BAB 
MENGUCAPKAN TALBIYAH JIKA ORANG YANG 
BERIHRAM ITU TURUN DI LEMBAH 


5 14, Bangau 1 “ PAKAN NUN 

Se KIE J. pan Gas Ih 
Pa PRUIN Ida 

Ie 2" MEN R ATAS 


1487. Dari Mujahid ra., ia berkata: ” Pada suatu ketika kami berada 
di dekat Ibnu Abbas, dan orang banyak berbicara mengenai Dajjal: di 
antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia akan datang dengan ka- 
ta-kata ”kafir” tertulis antara kedua matanya. Ibnu Abbas berkata: 
”Aku tidak pernah mendengarnya dari Nabi saw., tetapi aku pernah 
mendengar beliau bersabda: "Adapun Musa seolah-olah saya melihat 
kepadanya, ketika beliau turun di lembah maka beliau membaca Talbi- 
yah.” 


1 yA SER 492 2, 
BAB 


BAGAIMANA ORANG HAIDL DAN 
NIFAS ITU BERIHRAM 


PD Tea" 


LA Pn Ea gam 
Gap Kay agaran NN apa Ma 
Maa adha 
GE KACA IA Naa 
Pa LA Nan be 


424 





IU Ea al 


3 Den SL 21 11 e Gaal 
| Papan aa Ae 
Hadi SANA Ge 25 A36 22K 
PA asinan na) 
INAP NATFK ad aa NG, 


1488. Dari Aisyah isteri Nabi saw., ia berkata: Kami keluar bersama 


- Nabi saw. dalam hajji Wada', dan kami berihram umrah (niat umrah), 


kemudian Nabi saw. bersabda: ”'Siapa yang membawa hadi (ternak yang 
akan disembelih di haram Makkah), hendaknya berihram hajji di sam- 
ping umrah. Kemudian tidak boleh tahallul kecuali jika telah selesai ke- 
duanya. Maka aku tiba di Makkah sedang haidl, maka aku tidak dapat 
thawaf di Ka'bah juga tidak sa'i antara Shafa dan Marwah, maka aku 
mengeluh kepada Nabi saw. Maka sabda Nabi saw. kepadaku: Lepaskan 
kondemy dan sisir rambutmu lalu anda niat ihram hajji dan tinggalkan 
umrah, maka aku kerjakan, kemudian ketika telah selesai hajji Nabi 
saw. mengirim aku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'iem 
maka aku ihram umrah, maka Nabi saw. bersabda: ”'Ini gantinya um- 
rahmu yang bubar itu. Aisyah ra. berkata: Maka orang-orang yang ih- 
ram umrah sesudah tawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah ber- 
tahallul, kemudian mereka thawaf lagi sesudah kembali dari Mina. Ada- 
pun yang menggabungkan hajji Dengan umrah, maka mereka hanya tha- 
waf satu kali.” 
AN ” - 25 . Tg aa 7 
AL JK Ke ln ia — 
BAB 
ORANG YANG BERIHRAM DI ZAMAN NABI SAW. 
ADALAH SEPERTI IHRAMNYA NABI SAW. 


KENA LE Ga AJE Abs SE Pol ye 


. 425 








Mada NA OA Ian ena San BA 


1489. Dari Ibnu Jarir, ia berkata: Atha' berkata: Jabir berkata: 
”Nabi saw. menyuruh Ali ra. (yakni sewaktu tiba di Makkah dari Ya- 
man dan ia membawa hadyu) supaya menetapi ihramnya itu (yakni se- 
bagaimana ihramnya Nabi saw.) 


NT Sage 14Ar kaka 
Ja Ii SIA San MN Map IA 

ea AON PON 

Pa Ia duA re Pp KELAS 


pantat 


Pa 2 
DG Kayak Age saja k ai Sila 
Pd 0 AN J AP UOL .10 
SIA AH 
1490. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Ali ra. mendatangi Nabi 
saw. setibanya dari Yaman, lalu beliau bertanya: '' Dengan cara bagai- 
manakah kamu berihram?”' Ia menjawab: '' Dengan cara berihram yang 
dikerjakan oleh Nabi saw.” Kemudian tentulah aku melakukan tahal- 
lu?” | 
Muhammad bin Bakr menambahi dari Juraij: ''Nabi saw. bertanya: 
”Dengan cara bagaimanakah engkau melakukan ihram, wahai Ali?” Ia 
menjawab: "Dengan cara berihram yang dikerjakan oleh Nabi saw.” 
Selanjutnya beliau bersabda: 


”Sembelihlah. hadyu dan tetapiah sebagai seorang yang melakukan 
ihram seperti yang kamu lakukan sekarang ini.” 


Fara 2: CN Ketan 2 1.3 
Ae ban Dag AI Gan apa MA 


Lha Ta -1 en Dana SEA 


426 








SA5 ana JG, Na pa 
gntann 1 (AI one an 25 Leat , 
AIA sah tab Cal NA PA 
ata 14 P Rd Pele Giat ap Te 1, Sent 21. 


“da Lor Ea 


GG Sa Beat AK LE IS KEK 
LA EN LA BU SNN, 
SG Pa ras bls Pali p 

PA La Pd ane Kedua Meh 

Sad sd 
1491. Dari Abu Musa ra., ia berkata: Nabi saw. mengutus saya ke- 
pada kaumku di Yaman. Saya datang, dan beliau di Batha”, beliau ber- 
sabda: ''Dengan apakah kamu membaca talbiyah?” Saya berkata: 
?'Saya membaca talbiyah seperti talbiyah Nabi saw.” Beliau bersabda: 
” Apakah ada petunjuk bersamamu?” Saya menjawab: "'Tidak””. Beliau 
menyuruh saya, lalu saya thawaf di Baitullah, dan (sa'i) dari Shafa dan 
Marwah, kemudian beliau menyuruh saya, lalu saya bertahallul. Saya 
mendatangi seorang wanita dari kaumku, ia menyisiri saya, atau men- 
cuci kepalaku, datanglah (masa kekhalifahan) Umar ra. lalu ia berkata: 
"Jika kita mengambil kitab Allah, sesungguhnya dia memerintah kita 
dengan sempurna. Allah Ta'ala berfirman, ” Sempurnakanlah hajji dan 
umrah itu karena Allah.” Jika kita mengambil sunnah Nabi saw. se- 


sungguhnya beliau tidak bertahallul ba beliau menyembelih bi- 
natang korban.” 


427 











NN aa Pa ea Ea SA 
ian TN Pt 


en 0) 4 TAG) La ed Aa. 
»5g Na AN SEA Ola Ga 
LAI a 
Aa oa 
BAB | 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: (MUSIM) HAJI ADALAH 
BEBERAPA BULAN YANG DIMAKLUMI, BARANGSIAPA 
MENETAPKAN NIATNYA DALAM BULAN ITU AKAN 
MEGERJAKAN HAJI MAKA TIDAK BOLEH RAFATS, 
BERBUAT FASIO DAN BERBANTAH-BANTAHAN DI 
DALAM MASA MENGERJAKAN HAJJI. (al Bagarah : 197) 


Dan firman Allah Ta'ala: ''Mereka bertanya kepadamu tentang bulan 
sabit. Katakanlah: ''Bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi 
manusia dan (bagi ibadah) hajji.” (Al Bagarah : 189) 


nak. & ya Bra Blesa-tar 

KA TOMAN Tpy ea rAN DA PA Nak 
| nb ya SA Hakan Ina 
BENANG IE Sad Ka JL G3 

Ke PON APP NE Apa Ne UGE, Pena 

Ie Ta na PA AA 

LAS KU kanal Jon Ip. Arena AA 


rta BE NE LA Up Ea tera Ka 
Aan, Penta 253626 


428 





TER KENANGAN - die AR” CA Prd 
.. Ir |. 388 & » 
& Spon POT Ogan v L Je 
3 ee 2 2 Pa sn P4 2 35 P rep La, pnteh 


s6 Gaoe Lana Coke Bal Ga Il 


Sae 1 ef PPAP, Yi: Pi 14 “2 LL 221 
din aa J3 sang PAN aa Bad 


PPU Pe 9443 Fs PEP AA PSA 


Ibr Pee GKI aya alesan 
an CA OA Kau Ke ra 


2 rn, en 


daa. 2 kn ne LIS 
IE SOE Maya sb 5 ata 
aa 


“nya 

1492. Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami berangkat bersama Rasulul- 
lah saw, pada bulan-bulan hajji, malam-malam hajji dan ihram hajji. 
Kami singgah di Shafa, ia berkata: "Beliau keluar kepada para sahabat 
dengan bersabda: '' Barangsiapa di antaramu yang tidak mempunyai bi- 
natang hidyah dan ia suka untuk menjalankan umrah maka hendaklah ia 
melakukannya, dan barangsiapa yang mempunyai binatang hidyah ma- 
ka tidak usah.'" Aisyah berkata: ”' Ada orang yang melakukannya dan 
ada orang yang meninggalkannya dari pada sahabat. Aisyah berkata: 
Adapun Rasulullah saw. dan beberapa shahabat adalah orang-orang 
kuat. Mereka mempunyai binatang hidyah namun mereka tidak kuasa 
untuk berumrah. Kemudian Rasulullah datang kepadaku dan aku se- 
dang menangis. Beliau bertanya: ''Kenapa engkau menangis, wahai 
Aisyah?” Saya berkata: Saya mendengar sabda engkau kepada para 
sahabat, sedangkan saya berhalangan mengerjakan umrah.” Beliau ber- 
tanya: '' Memangnya engkau kenapa?” Saya berkata: ”' Aku tidak sha- 
lat.” Beliau bersabda: "Tidak mengapa. Engkau adalah wanita di an- 
tara sekian banyak anak-cucu Adam. Allah memikulkan kewajiban 
kepadamu, sama seperti yang dipikulkannya kepada para wanita lain- 
nya. Teruskanlah hajimu, semoga Allah memberi kelapangan bagimu.” 
Aisyah berkata: ''Kami berangkat pada masa hajji itu, hingga sampai di 
Mina aku telah suci. Kemudian aku berangkat dari Mina, lalu thawaf 


| da # 


429 





keliling Ka'bah. Sesudah itu aku berangkat bersama-sama dengan beliau 
pada nafar yang akhir, hingga sampai di Muhasshab kami pun berhenti. 
Beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar, lalu beliau bersabda 
kepadanya: "Pergilah dengan saudaramu dari Tanah Haram supaya ia 
ihram untuk umrah. Sesudah selesai datanglah segera kemari, aku me- 
nunggu sampai engkau datang.” Maka pergilah kami berdua, sehingga 
aku dapat menyelesaikan ihramku untuk umrah beserta thawaf. Setelah 
itu aku kembali kepada beliau pada waktu sahur. Beliau bertanya, 
Apakah engkau sudah selesai?” Saya berkata: ''Sudah”. Lalu beliau 
memberitahu kepada para sahabat untuk berangkat, maka berangkatlah 
rombongan kami menuju Madinah.” 


Ar 3 KAP 2: LE SN LL 


- BAB 
HAJJI TAMATTU', IORAN DAN IFRAD DAN 
MENUKARKAN HAJJI DENGAN UMARH JIKA 
TIDAK MEMPUNYAI HADYU 


Pai Lay 012042 BII, 5 12 4 
AN pa Wa Gel sn Ae Sa KA 


"PX Aan Dan L Ape 0 


Penang Web tastGn para 
KG Sa JEJE LN GL Heo daaa ASN 


Gea 4, ten Ma Na 223041) Le jat 
sega 


ls asi JB le Giaa Yo 
L “5g 22 bereNaanA sah 3 ega 2 


PP 910 tadi 197 I 10 Uh an 3 bed 


IenSin Oei Penata Jagad 
Tenar Aa Wa JO Lb Ia 


ka IG. (Gua PEN ore 


63 maablay Jetadu: ALI L 


430 








panca SAN | - 


pan ae S6, Sal IG 


pat A1 1207 Ca IA Paras a33 
(os kapat) NA 529 (wgade 9 4 ud si 
$ Ju 2 Su 
Ca ba pa9 Blanan Gigi 
1493. Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami berangkat bersama Nabi 
saw. dan kami tidak berpendapat melainkan kepergian itu untuk ber- 
hajji. Ketika kami tiba, kami thawaf di Baitullah. Lalu Nabi saw. me- 
merintahkan: ”' Barangsiapa yang tidak menggiring binatang hidyah hen- 
daklah ia bertahallul. Maka bertahallullah orang yang tidak menuntun 
binatang hidyah sedang isteri-isterinya juga tidak menuntunnya maka 
mereka (wanita) itu bertahallul. Shafiyah berkata: ”' Gerangan apakah 
yang menjadikan saya tidak "berpendapat kecuali menahan mereka. 
Beliau bersabda dengan tenggorokan yang terserang sakit?”: '' Apakah 
kamu tidak thawaf pada hari nahar (penyembelihan binatang korban)?” 
Aisyah berkata: ''Saya menjawab: ”'Ya”. Beliau bersabda: "Tidak 


mengapa, berangkatlah ke Makkah”. Aisyah lalu berkata: ” Nabi saw. 
imenemui aku dan di waktu itu beliau sedang mulai pergi dari Makkah, 


' sedangkan aku mulai datang kembali di Makkah.” 


ANA 11022 24 A02 
Ho maa KIT Ga KE La kat 
107 pp, 950.1 pe La 
ba PAN 3 2 Aa Konle gaa 
“3 LA AN y PD oh Dn ud IL 14 TA 9“ 
DA Jgn Jalg: T Ja Gang, F3 PEN se 
Pa PI lai Pengin “" Matt LL AI Fa 1113 
NE gd Hai adl Jalal Hilhag Ae 
ya YA a10 
3 " aan 
1494. Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami berangkat bersama Ra- 
sulullah saw. pada tahun hajji Wada”, sebagian dari kami ada pula yang 
membaca talbiyah untuk hajji dan umrah, sebagian dari kami ada yang 
membaca talbiyah untuk hajji dan Rasulullah saw. membaca talbiyah 


untuk hajji. Barangsiapa yang membaca talbiyah untuk hajji atau me- 
ngumpulkan antara hajji dan umrah maka mereka tidak bertahallul se-: 


431 





hingga hari nahr Hama binatang korban).” 
3 PA PRA MAAN DD NULL 5 11133 
1 Pt 2 ola EKP PPU S2 okas: 5 - A0 
ar) anto en ud 
maJe "1 4 17 KN Tai aa S3 2 4, 
Pa Aaja JB des A3 


1 Ye PP 


Pata aer daga 


1495. Dari Utsman ra. bahwasanya ia melarang Mut'ah (tamattu”), 


dan (melarang) untuk mengumpulkan antara keduanya (hajji- dan um- 
rah), ketika ia melihat Ali ra. (melakukan) demikian, ia (Utsman) mem- 
baca talbiyah untuk keduanya (hajji dan umrah). Kami penuhi pang- 
gilan-Mu untuk hajji dan umrah. Ia (Utsman) berkata: ”'Saya tidak men- 
inggalkan sunnah Nabi saw. karena perkataan seseorang.” 


111) TA TA (2 192171 Pa NP 
AN Ol Uap (KG dl AA AA 
PER 


Senpi 
hepar Yen yan pan 1 Ai 
: tur IS 1 LA Mu PSA 
Bat GEMA Kana Tata 
2 PA 14 Ol 2 2117 pon PP Let, 
AG Sts un SE WAS AG 
IAI bis 


1496. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, ''Mereka berpendapat bah- 
wa umrah itu dalam bulan-bulan hajji termasuk seburuk-buruk kebu- 
rukan di bumi dan mereka menjadikan bulan Muharram pada bulan 
Shafar dan mereka mengatakan: "Jika luka sudah sembuh, dan bekas 
(Hajji) telah tiada dan bulan Shafar telah lewat maka hallallah umrah itu 
bagi yang berumrah, Nabi saw. dan para sahabat tiba pada pagi tanggal 
empat dengan membaca talbiyah untuk berhajji. Beliau menyuruh me- 
reka untuk menjadikannya sebagai umrah. Maka hal itu dianggap urus- 
an di kalangan mereka, dan mereka bertanya, ” Wahai Rasulullah, ma- 
nakah yang halal?” Beliau bersabda: ”'Halal seluruhnya.” 


432 








327) 


AA NP 9 

KELAS sapa II Se AV 
P peran Jati 
Jab arek 


1497. Dari Abu Musa ra., ia berkata: Saya datang ke tempat Nabi 
saw., kemudian beliau menyuruh ia supaya bertahallul saja sebab tidak 
membawa hadyu. 


Kagap E Ie 


jand PS teu PP Aa 
(azas & IA Ha gap. YAA 
- 2 092101 13) "Jae 914 “5, 


3253 | Ja da Pali SEL Jo disi 


ta La PET RP ya. NA 


TEJ INGIN Sak33: SIG On 


Pan 


1498. Dari Hafshah isteri.Nabi saw. bahwsanya ia berkata: ” Wahai 
Rasulullah saw., bagaimanakah keadaan manusia yang bertahallul dari 
umrah, sedang engkau tidak bertahallul dari umrah?” Beliau bersabda, 
Sesungguhnya aku menempelkan kain di kepalaku, aku mengalungi 
binatang hidyahku dan aku tidak bertahallul sehingga aku menyembelih 
binatang kurban.” 

17 91914 1121794 1443222199, 04 
TE SEL ra) 0 Bing Oei kan be ALAM 
» ext Tuga gn 5 pena 36 1 MP3. Sa EA ra 
20 Laga au CI SA IL cab Jl ae 
gen 01733 nang NI 2 ea Ca 
Td 


Pain B9 OONP zd ar aga 8 HP 


ALA PA yet KAI si 5 nana AR 
£ SK G3 Sa SAI Sasa 
2 


1499. Dari Syu'bah, ia berkata: Aku diberitahu oleh Abu Jamrah, 
yaitu Nashr bin Imran Adl Dluba'iy, ia berkata: Suatu ketika saya me- 


433 





ngerjakan tamattu', lalu orang-orang sama melarang saya dari berta- 
inattu', lalu ia memerintahkan dengannya. Orang itu berkata: Saya ber- 
mimpi, seolah-olah ada seseorang berkata kepadaku: ”' Saya mempunyai 
Hajji dan umrah yang diterima.” Ia berkata: ''Saya memberitahukan- 
nya kepada Ibnu Abbas ra. lalu ia berkata: ”'Sunnah Nabi saw.” Ke- 
mudian ia meneruskan kata-katanya: ''Saya persilahkan engkau ber- 
mukim di tempatku ini, sebab saya hendak memberikan sebagian dari 


hartaku kepada engkau”. Syu'bah berkata kepada Abu Jamrah: ”'Me- . 


ngapa engkau hendak berbuat sedemikian itu yakni memberikan seba- 
gian harta engkau kepadaku?” Ia (Abu Jamrah) berkata: ”'Karena ada- 
— nya impian yang kulihat itu.” 


. Pa Apa LORO Ida R3 
GA ah Tab lari dal 53 Gan Kn ata A0. 
2 Jaye 940 11 Pe abah TN R3 
(AL WA Jagan KAT aa Aek 
9 Jas 39 Pd 2-9 


CABAI Sape Sola Kolle On lai Ad Ia la ja 
Ha Ka AO BIA ba PN 


4 PA PITA 2 Neen uh 4 PA AAA 
Ie 21 19 AE NS AA Uap Ha PAN Para 


yana 79 2 23 21 9111451 CT AAA: 12,h DA 


Sala 6 ko GI YOU AA TA Ca 
« Pa 911 91 0 LET Ya 
155 stan TELES AA Sadi Jaa 


7, ba 214 

| Fan 
1500. Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwasanya ia berhajji bersama 
Nabi saw. pada hari beliau menggiring onta bersamanya, dan mereka 
telah membaca talbiyah untuk hajji Ifrad. Beliau bersabda kepada 
mereka: ”'Bertahalluliah dari ihrammu dengan thawaf di Baitullah dan 
(Sa'i) antara Shafa dan Marwah: bercukurlah kemudian berdiamlah de- 
ngan halal (tidak ihram) sehingga pada hari tarwiyah maka bacalah tal- 
biyah untuk hajji, dan jadikanlah apa yang telah terdahulu sebagai 
tamattu'!” Mereka bertanya: '' Bagaimanakah kami menjadikannya se- 
bagai tamattu'?, padahal kami telah menyebutnya hajji?” Beliau ber- 
sabda: ”' Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Seandainya 


434 








aku tidak menggiring binatang hidyah niscaya aku kerjakan seperti apa 
yang aku perintahkan kepadamu. Tetapi ihram itu tidak menghalalkan 
bagiku sehingga hidyah itu sampai di tempatnya”, maka mereka me- - 
Pa 


- 111 9 SANA Si ID BE 3 
Ana MAS Ye SES IG AN oran de (OX 
91 21 194 94 La J9 143 Je “Jae 
AE Ay Ea Gu 2 
AN 312 IL au 


PU SN aka Lan Ye as 


1501. Dari Sa'id bin Al Musayyab ra., ia berkata: "Ali dan Utsman 
ra. berbeda pendapat mengenai hal tamattu'. Pada saat itu beliau berdua 
ada di Usfan. Maka Ali berkata kepada Utsman: ?' Engkau ini agaknya 
tidak ada yang dikehendaki kecuali hendak melarang pada suatu per- 
soalan yang dilakukan oleh Nabi saw. Di Waktu Ali mengetahui hal itu 
(yakni apa yang dilarang oleh Utsman perihal tamattu?) lalu Ali Mulai 
mengerjakan ihram untuk hajji dan umrah secara bersamaan waktu- 


nya.” 
2633 ea 


" BAB 
ORANG YANG BERTALBIYAH HAJJI DAN 
MENYEBUTKAN NAMANYA (YAKNI HAJJI 
| ATAU UMRAH) 


An gata 2 A1 PIL 


Ipa BUG non e 1x 
25 200 JA Aa 


BEAN LINA knitaya 
#13 Vs Ca Lay 


Selalu Saga Aa PW ga 


1502. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ''Kami datang ber- 
sama Rasulullah saw. dan kami mengucapkan talbiyah, yaitu: ''LAB- 
BAIKALLAAHUMMA LABBAIK” (Kami penuhi panggilan-Mu, kami 
penuhi panggilan-Mu) dengan tujuan hajji, lalu Rasulullah saw. me- 


435 





merintahkan kepada kami semua untuk umrah lalu kami bertalbiyah de- 
ngan tujuan umrah.” 


At Lu Pa Kr 
PU AN EPA AAN 


BAB 
MENGERJAKAN TAMATTU' DI ZAMAN NABI SAW. 


IL 01 ahh 2 IAIN, .- "p, 
Komo uda 2 FIB anton) Ob be ro- Yr 
2141 j0 


Wei AKI TP WPP OAT 


1503. Dari Imran ra., ia berkata: Kami lakukan tamattu' pada masa 
Rasulullah saw., dan Al Our'an turun. Seseorang berkata dengan pen- 
dapatnya akan apa yang dikehendakinya. 


Maa 


PAN AN KAA Si Sk. Apa Jas ab 


BAB 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: ”DEMIKIAN ITU (KEWAJIBAN 
MEMBAYAR FIDYAH) BAGI ORANG-ORANG YANG 
KELUARGANYA TIDAK BERADA (DI SEKITAR) MASJIDIL 
HARAM (ORANG-ORANG YANG BUKAN PENDUDUK 
KOTA MAKKAH)” (Al Bagarah : 196) 
Pd ap II IIA kada p.2 
AU? Asa CE AS laga a13 op yS-No-€ 
PP BA 2. H3 SY 12123) BAN Ia 12 0 
Kanada 2 dot 9 II II bak ola J3 
Nan J6 AAA ab) Giat « gan asu 


a12 91 


KOTA OSN NAN 
NYERI ABI AK Kis SANA IIA sah 


11 ALAN Lb Kek An Ya P, Sena Pp, 


Fa Sah aka So At S6 GA 5 


436 





92,212 1 4 


SE sen SA PAP 
/ 311 | Ka Gada rA "en ld TU PAR 


IK (lan te F3 SS 


SAN SA BN AG 
| Aa eR ebay AO SA YA 
AN 2 MEN IA 06 Hanya aa 
Paha JG. AA Ka Penak 
IK 22 AANG Ga. SA mel aya 


Je 1111, IK V1 14041 910, “91 (P0) 
3 dalah peras Mn SES KAN BS 5 
IIA 3 
pl 


1504. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ia ditanya tentang menger- : 
jakan haji tamattu', lalu ia berkata: ”' Kaum Muhajirin, Anshar dan 
isteri. Nabi saw. berihram pada waktu beliau mengerjakan hajji wada' 
dan kami telah berihram. Setelah kami datang di Makkah, lalu Rasulul- 
lah saw. bersabda: ”' Jadikanlah ihrammu itu untuk mengerjakan hajji 
dan umrah, melainkan orang yang membawa hadyu. Setelah tiba di Ma- 
kkah, kamipun terus mengerjakan thawaf mengelilingi Ka' bah, juga ber- 
sa'i antara Shafa dan Marah dan kami menyentubuhi isteri-isteri-kami, 
juga mengenakan pakaian yang berjahit.” 

Nabi saw. bersabda: ” Barangsiapa yang membawa hadyu, maka tidak 
dibolehkan yakni tidak halallah mengerjakan semua yang dilarang da- 
lam waktu selama berihram, sehingga hadyu itu datang di tempatnya 
yakni di Mina lalu disembelih. Kemudian pada sore harinya hari Tar- 
wiyah beliau memerintahkan kepada kami melakukan hajji. Manakala 
kami telah selesai melaksanakan semua ibadah hajji dari Makah, lalu 
kami datang di Makkah itu, kemudian berthawaf mengelilingi Baitullah, 
juga bersa'i antara Shafa dan Marwah. Dengan demikian sempurnalah 
hajji kami dan kami diwajibkan menyembelih hadyu. Ini adalah 


437 





sebagaimana firman Allah Ta'ala: ”FAMASTAISARA MINAL HA- 
DYI FAMAN LAM YAJID FASHIYAAMU TSALAATSATI AY- 
YAAMI FIL HAJJI WASAB'ATIN IDZAA RAJA' TUM” (Wajiblah 
. ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak me- 
nemukan (bintang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga 
hari dalam masa hajji dan tujuh hari (lagi) apabila kami telah pulang 
kembali). Hadyu itu cukup seekor kibas. Maka orang banyak sama me- 
ngumpulkan dua macam ibadah dalam satu tahun yaitu hajji dan umrah. 
Sebab sesungguhnya Allah memfirmankannya dalam kitab-Nya dan di- 
perkokohkan oleh sunnah Nabi-Nya, saw. Hal yang demikian ini diper- 


kenankan untuk segala orang selain para penghuni Makkah. Dalam hai 


ini Allah telah berfirman: ” DZAALIKA LIMAN LAM YAKUN AH- 
LUHU HADLIRIL MASJIDIL HARAAMI” (Demikian itu (kewajiban 
membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di 
sekitar (masjidil haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mak- 
kah). 

Adapun bulan-bulan hajji yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yaitu: Sya- 
wal, Dzul Oa'dah dan Dzul Hijjah. Maka barangsiapa yang menger- 
jakan tamattu' dalam bulan-bulan di atas, maka wajiblah membayar 
dam atau berpuasa. 


ARI Ie AL 


BAB 
MANDI KETIKA MEMASUKI MAKKAH 
LAILA 10 4 LG 7 1143 JA 14 


SAE Blast OKU Bose “1029 

5 4 2 0 ma “IL 215 | oo 
dada Sab Gho ON AA ye hd 

ye yh 4 “ Lang ne La 


an na SA) 


1505. Dari Nafi”, ia berkata: Ibnu Umar ra. apabila memasuki 
tanah suci di bagian pertama-tama masuknya, ia menghentikan bacaan 
talbiyah, kemudian bermalam di Dzi Thuwa, lalu mengerjakan shalat 
Shubuh dan mandi. Ia memberitahukan bahwasanya Nabi saw. menger- 
jakan demikian itu.” 


438 








2 34, A1 Kr 11 3 
IS YEAR Lb 
BAB 
MEMASUKI MAKKAH PADA SIANG ATAU MALAM HARI 


41, 1 CA “4. 


AA WI Sao io. 





ola PA Bana 


9911 Yg 
2 .-. " 


1506. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bermalam di Dzi 
Thuwa sehingga pagi lalu masuk ke Makkah, demikian pula Ibnu Umar 
berbuat.” 


291 01 Kat P 
1 SEA ba LG 


BAB 
DARI MANA MASUKNYA KOTA MAKKAH ITU? 


Ie ny 1301 IL 0 4. 


AN BAIT Ian KN eat Sm Pop 1o.v 


"3 5 912- (es 33 9-, ay 
yaaa re TIA Can saj, ada 


1507. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: '”Biasa Rasulullah saw. 
masuk Makkah dari bagian atas dan keluar dari bagian bawah.” 


N PL , sa 7 “ 
Aa OP Cpe oa OP ml 
| BAB 
DARI MANA KELUARNYA DARI MAKKAH? 


Ju 2 0 M1 3 UIN 0 210 
pa en Jogi ena Met Foloe- -NO-A 
ayo 1d , 20dj ea 
2 Bas s dua PeUK Aga 


439 





1508. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. masuk ke 
Makkah dari Kada' dari Tsaniyatil Ulya di Bath- Ma, dan beliau keluar 
dari Tsaniyatis Sufla. 


Pa An tp Ay har da1 30 IN 0 PN La 
Anak al Ino gali TI GEA AE 0-4 
#1300 2311 1 9) 4 KET PA 
WAE da AD NE SAJA IG 2 disko lad 
1509. Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. ketika masuk kota 
Makkah masuk dari bagian atas, dan keluar dari sebelah bawah. 


-“ (1 engan 
Makan Je ke 1 ES NAN lo. 
91 8 po Ken Ket UP KUA 
KAA 2 Bea Pa KA Aed 
1510. Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. pada waktu fathu Ma- 


kah (pembebasan Makkah) masuk dari Kada' dan keluar dari Kada' ba- 
gian atas dari kota Makkah. 


P4 4124 jk La 131 P) 
1 ak La Ioi, Ka Wen Ae -10M 


31 "Aa PE LA 9117 0 nge 
Jenang HE at ana 
KU Kanal sb sn 9 31 ba 515 Hok 

ps 


1511. Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. pada fathu Makkah 
(pembebasan Makkah) masuk dari Kada' bagian atas dari kota Makkah. 
Hisyam berkata: Urwah memasuki Makkah dari kedua tempat itu, yaitu 
dari Kada' dan Kudan, namun sebagian banyak ia masuk dari Kada?. 
Sebab inilah tempat yang terdekat dari rumahnya. 


2 V4 p tau0 


140 Ai 24 13) ah 
On hednkde an jos JA S3 29 2S 01 


440 





ye 1 Gea Naa (KE 2497 YA 2G 2,114 9 1 
Mai 363 | ds a06 SAJA dago 
aa 
Te) 
3 . 
1312. Dari Urwah, ia berkata: Nabi saw. masuk Makkah pada hari 
pembebasan dari Kada', yaitu tempat yang tinggi di Makkah. Adapun 


Urwah maka sebagian banyak tempat yang dimasuki ialah dari Kada' 
dan inilah tempat yang terdekat dari rumah kediamannya.” 


P 11 P 

Page - AA eh ani Shae -ro1p 
PPA 175 35 “3 Pan | AA PP, at 30 en a01 

Lapk Ie 5 09 S9 Celia dpl hag aula 
1120 ta, 


31 24, 32 -5 YEx 
AS dilan puSa 19 


1813. Dari Wuhaib, ia berkata: Kami diberitahu oleh Hisyam dari 
ayahnya, ia berkata: "Nabi saw. memasuki Makkah pada hari pem- 
balasan dari Kada' dan Urwah masuk dari kedua tempat itu, namun se- 
bagian besar ia memasukinya dari Kada”. Sebab itulah tempat yang ter- 
dekat ke rumah tempat tinggalnya. 


rd 41 Pe PL 3“ 
BAB 
KEUTAMAAN KOTA MAKKAH DAN MEMBANGUNKANNYA 


ANE 6d 


22 60 LL. sos 


PARI JGga Jagat Andal Calo Lalu 
| Aga Dosa Aa Ga Sby raba “3 akan 


aah Sah TI Tg Lena (Tu An aa Rn 
Il TN , ipa nLpyar 4 PPL 
3 Pluaag Onde padi 2 se 


441 


' 





at 1 P4 1 PX) Hg 23 , yo (2 , 


man TKP 


Dan firman Allah Ta'ala: ''Dan (Ingatlah), ketika kami menjadikan 
rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang 
aman. Dan jadikanlah sebahagian magam Ibrahim tempat shalat. Dan 
- telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ''Bersihkanlah ru- 
mah-Ku untuk orang-orang yang Thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan 


sujud”. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: ''Ya Tuhanku, jadi- . 


kanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari 
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka ke- 
pada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: ''Dan kepada orang 
yang kafirpun aku beri kesenganan sementara, kemudian aku paksa ia 
menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” Dan 
(ingatlah), ketika Ibrahim meninggalkan (membina) dasar-dasar Baitu- 
lah bersama Isma'il (seraya berdo'a): '' Ya Tuhan kami terimalah dari- 
pada kami (Amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha Men- 
dengar Lagi Maha Mengetahui.” (Al Bagarah : 125-127) 


IS 
mn bass ae A1 Ga Ma KE PA -NOlt 
10 Lt La u7 194 


Sapta gen 3 20, TU | 
Ape TN aj A3 


. J ad Kebi 4 Pe 
KENA ts 2 2 J2 
/ - 


1514. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: Ketika Ka'bah 
sedang: diperbaiki (yaitu sebelum masa kerasulan), Nabi saw. turut 
mengangkut batu bersama-sama dengan Abbas. Abbas berkata kepada 
Nabi saw.: ”'Ikatkanlah sarung engkau di kuduk engkau.” Sementara 
itu Nabi saw. terjatuh dengan matanya terbelalak. Nabi saw. bersabda: 
Bawalah sarungku kemari!” Lalu beliau mengikatkannya kembali.” 


442 





042 An ta £- #9 P3 Pd 
Ken ale AN JA EN AN Ga MAN Ya. 1010 
PP han 1IM UR MA Paya 9ae Pa tag Ih 


Delpdisr JGA le Lu Janti Iga bi 


Jo 314, ge 39AL 0100 TAI 
Yi Dp atas Kap AS Sela naa Ae 


3 Alda 


ENI SENI ANA 
GE Ga AN eta as TAAT 


oy ay per JL Aa ' 29 et 
we d Sek kek Po Jina ag 2 

1. 13 21 Ya 12 146 JO “at 

Sab ob era Ic yA Sa 3) Teen 


PON, PN aa PAN rap Y 


1515. Dari Aisyah isteri Nabi saw. bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda kepadanya: '”Tidakkah anda memperhatikan ketika kaummu 
membangun Ka'bah mereka mengurangi dari asas bangunan Nabi Ibra- 
him as. Maka aku tanya: Wahai Rasulullah, apakah tidak engkau kem- 
balikan kepada asas Nabi Ibrahim as.?” Beliau bersabda: '' Andaikan 
tidak karena kaummu baru melepaskan kekafirannya pasti aku laksana- . 
kan.” Abdullah bin Umar berkata: Jika benar Aisyah ra. mendengar 
sabda Nabi saw. sedemikian, maka saya rasa Rasulullah saw. tidak me- 
nyentuh dua rukun di hijir Isma'il, tidak lain karena bangunan Ka'bah 
tidak sempurna menurut asas bangunan Nabi Ibrahim as.” 


.? 


Li H1 erat Tea SANA “011 
93 910 LE Danu jare 
Maan (Pb AI ekgaka 
33 9 ita 38, 10 91 


LE AN dls 3 IG N dage 
LA EA TOWN PKPA LAYAN KA RTA 


/ an) 
ve! 1 JJ dg Sa 29, 2090113 , , Yana 


3d. P 
SGG lala » Daus Laronlagd ola Iss La Iga 


1 


443 





2L AA, PAN Tea ME RP L LUPA 27 PAKE « ang 
SN GA Sg AN SADIS SI AE 


1516. Dari Aisyah ra., ia berkata: Saya bertanya kepada Nabi saw. 
tentang dinding, apakah termasuk Baitullah? Beliau bersabda: ” Ya”. 
Saya bertanya: ''Mengapakah mereka tidak memasukannya ke Baitul- 
lah?” Beliau bersabda: ” Sesungguhnya kaummu pembelanjaannya ter- 
batas.” Saya bertanya: ''Mengapakah keadaan pintunya itu tinggi?” 
Beliau bersabda: "Itulah kaummu, agar dapat memasukkan Orang yang 
dikehendaki dan mencegah orang yang dikehendaki. Seandainya tidak 
karena kaummu baru saja dari masa jahiliyah sehingga aku khawatir : 
hati mereka mengingkari, maka aku masukkan dinding itu ke Baitullah i 
dan aku tempelkan pintunya ke bumi.” 


Feas035 36 
He - Ae Li jt 153 SNI Tai an 
9 0140. eU 4 


an papi Ly 3 s6 kanan usai 1 yr 


ra 4 Ketat 201 Ie 


Gegana SAS Ga NOBEL LI onta 


1517. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. berkata kepada- 
ku: "'Andaikata tidak karena kaummu masih baru melepaskan keka- 
firannya, maka pasti aku akan membongkar Ka'bah, kemudian aku 
bangun di atas asas bangunan Nabi Ibrahim as. sebab bangsa Ouraisy 
“mengurangi bangunannya dan memberi jalan (pintu) di belakang.” : 


4 2g 9d atadn “NN - 
Kiai Korean NA an Ke - OA 


1.0 


ra 1 MN ON AAN TAN PERUMARRT 


322) Nanya PPL PI greoana Pe, 303 


KENA A39 dengna ba Enes pap el | 


99 7 00 Pn Ket 


Pa, IE GG K3 ANE 1 20 Mal Cas I rat 


1518. Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: " 'Seandai- 


444 


292 10 5 
ora SAE 5S nov : 


| nya tidak karena kaumku baru saja dari masa Jahiliyah niscaya aku 


perintahkan tentang Baitullah untuk dirobohkan lalu aku masukkan apa 
yang telah mereka keluarkan dari padanya, dan aku tempeikan dengan 
bumi serta aku buat dua pintu timur dan barat, maka aku sampai pada 
dasar (pokok bangunan) Ibrahim.” 


BAB 
KEUTAMAAN TANAH SUCI (NEGERI HARAM) 


n REI LAGI IG PKI 
13 359 II Ne mon , 
I 33 SRK AN Sau SE PGAN Za 


2g 


214 #L da1 Da Aan (Uu 
ega MAA AR Ca aa Ang KENA 


ORA Jasa Cal sa 


Dan Firman Allah Ta'ala: ” Aku hanya diperintahkan untuk menyem- 
bah Tuhan Negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan ke- 
punyaan-Nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku ter- 
masuk orang-orang yang berserah diri” (An Naml:87). Dan firman Al- 
lah Ta'ala: ''Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka 
dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah- 
buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk rizki (bagimu) 
dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka udak mengetahui.” (Al 
aan 57) 
, Teu dad 391 
2 Load 1 0G Yg Gel a PAI og 01 


Pd , Mn 001 ELIA Au 
45G5 3 KAN GAN AG Pa Kagake 


yen 2 109, 19991 un 


EA LE, 


1519. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda 
pada hari dibebaskannya kota Makkah: ”'Sesungguhnya negeri ini di- 
jadikan negeri suci oleh Allah, tidak boleh dipotong-potongnya, tidak 


443 





boleh dikejutkan binatang buruannya dan tidak boleh dianggap barang 
temuan apa-apa yang ditemukan di situ, kecuali bagi orang yang ber- 
kehendak akan memberitahukannya kepada orang banyak.' 


3 3 SE s3 Gala ai - Lap Lb 


LI 21 ai 
keslaw Pp! | 
: BAB 
MEWARISKAN RUMAH- RUMAH DI MAKKAH, MENJUAL 
DAN MEMBELINYA DAN BAHWASANYA SELURUH 
MANUSIA DI MASJIDIL HARAM ITU SAMA 
SECARA KHUSUS 


Allah Ta'ala berfirman: 


aa Paud NP R0 3 LUAR TAAT, Ep 
bon PAN OA Area AA ol: TEE 
242 1 


Aap 3G A5 AM Sa 2 NIA jt 
(rondo AN ae Ip SL de » (3 


Kat 


Artinya: 

”'Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia di 

jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua 

manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa 

yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, nis- 

caya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” 
(Al Hajj : 25) 


2 a11 2 


29 A0 gu 
Ld: “i depan lor: 
SE IIS NE ae kaga 
ed 11) GA 0090 2J oa. 
3 kan db 2 Pa 2929 pan Garkas 


4 
dl 
Pd 





4: Tem) Ne ea 2 e ddeb bad tak 
Silias ra se sak TA : 
35 Sa 


"A N 
og 1963 Bli JG SA 
Inkubasi da san 


211 


Saha GASAON tata DE 2 lag! au 
G-y0 3 ..W 7 I of 25 
Sg Aya MAN Pekan Sia gua 

997 IWAN TA 55 Sa EA Nol 1 para 


P7, PP £y sa Ini 2 PP 
Pen 2 SE aa bea, FS 


1520. Dari Usamah bin Zaid ra. bahwasanya ia berkata: '” Wahai 
Rasulullah saw., di manakah engkau tinggal di kampung engkau Mak- 
kah?” Beliau bersabda: "Apakah Agil meninggalkan tempat tinggal 
atau rumah, di mana Agil itu mewarisi Abu Thalib. Yang mewarisi ada- 
lah ia (Agil) dan Thalib. Ja'far dan Ali ra. tidaklah mewarisi karena ke- 
duanya beragama Islam, sedang Agil dan Thalib adalah kafir. 

Umar bin Khaththab ra. berkata: ”' Orang mukminin itu tidak dapat me- 
nerima warisan dari orang kafir.” 

Ibnu Syihab berkata: ''Orang-orang mentakwilkan (yakni memberikan 
pengertian yang tetap, namun seringkali salah) mengenai firman Allah: 
”INNALLADZIINA AAMANUU WAHAAJARUU WAJAAHADUU 
BI-AMWAALIHIM WA ANFUSIHIM FII SABILLILLAH WAL- 
LADZIINA AU WANASHARUU ULAAIKA BA'DHAHUM AULI- 
YAAU BA'DH WALLADZIINA AAMANUU WALAM YUHAAJI- 
RUU MAA LAKUM MIN WALAAYATIHIM MIN SYAI-IN HATTA 
YUHAAJIRUU WA INISTANSHARUUKUM FIDDIINI FA'ALAI- 
KUMUN NASHRU ILAA 'ALAA OAUMIN BAINAKUM WABAI- 
NAHUM MIITSAAOUN WALLAAHU BIMA TA'MALUUNA BA- 
SHIIRUN”' (sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah ser- 
ta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang 
yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang- 


447 





orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan 
(terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka ti- 
dak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum me- 
reka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepada- 
mu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan 
pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara 
kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerja- 
kan. (Al Anfal : 72). | 


2, sis IAI Tan Ah In 3 
- . | 
KA ie AJ «3 Los J 397 SC 
BAB 
TURUNNYA Na NABI SA. 2. MAKKAH 


Li Ieoaki Igo: 0G AGAN 53 BP Oa (Oya 
»,- 2S, 114 22 AT 


ag Ip 22 0 29 14 
us Get Ane joke AA 3 HA 
2 gn J4 ag 
ds lg Dc nata 
1521. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda 
ketika datang di Makkah: '” Tempat kediaman kami besok insya Allah di 


perkampungan Kinanah, yaitu golongan yang sama mengadakan per- 
janjian antara yang satu dengan lainnya untuk tetap menjadi kafir.” 


Padat LP | 2. 9 


ae 2 j0 31 
- ade IG IGAS M1 Go) EH PBI CE ore 
32 SELINN Jon “3 1g 100 fa 
£5 aga Nan AAS 


r. y 


2 In gara dasi 
Munajat. 233 SE Sega 
9 2101 3 ANN Len NU 9 Lam 
Dodi depan e Ha 
tag na - tau Sh Ye Ne NA - 
Peng aula Peraih pel PAN. OI AN 


1522. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda sejak 
esok hari Nahar (yakni hari raya Kurban) dan pada saat itu beliau berada 
di Mina: Tempat kita besok insya Allah Ta'ala di lembah Bani Kinanah 
di mana mereka bersumpah atas kekafiran”' yakni di tanah yang ber- 


448 


kerikil itu. Demikian itu bahwasanya suku Ouraisy dan Kinanah ber- 
sumpah terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk tidak me- 
ngawini dan berjual beli sampai mereka berserah diri kepada Nabi saw.” 


Bar 


BAB 


La II Gb Jaa Do BP PJ GS 
4 Pn, 11 00 19 BA BAN 2 ol 241211 3 923 
AD SN KEY G0 GA 
CN Kd AA La 2 22 900 0 PK an Ron PA 


KET Oah an gas WI Ikat a9 Ha LL GA 


Pd 


Lal 


11 2 Sau) 
MA gg Oey Gie Go ea 


Pd 201484 


(rv- po: PA Aan aa aa Ga dat sa 


Firman Allah Ta'ala: ” Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: ” Ya 
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauh- - 
kanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. 
Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan ke- 
banyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, ma- 
ka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang 
mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempat- 
kan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan 
kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadi- 
kanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rez- 
kilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” 
(Ibrahim : 35-37) 


USAI LN KA La J3 


449 





Jen LD Let. ja 


Ka Gi Han La S5 SAR AA mai 
lavtUn BEN Tia KN Ia du 


Firman Allah Ta'ala: ”' Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah, rumah suci itu 
sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (De- 
mikian pula) bulan Haram, Hadya, Oalaid. (Allah menjadikan yang) 
Demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguh- 
nya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'' (Al Maidah : 97) 


Jake a12 9) Atu 


Aug AAN PENA ANE B3 E- 1OYp 
AAN ac 914, Ega 35 Pak sya” 


1523. Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: 


”Orang yang mempunyai dua pasukan dari Habsyi merusakkan Ka' 
bah.” 


1014 Ye 03774 2129, 5 
daa ke Gaga | DK BG Gas abia) ASI Se - “OYt 


pan dhlh, 211, LN 001 Sy Kk SALA 
San 3. ANA FA 0 Lae, Gemu J3 
go. Pend 1 nan 


Si pakan Ale An Ja ai 1 IG SA 
2-1) 3.11 


211 JOS, PPNI AA Pe 
KN pera AG an Anal La 


1524. Dari Aisyah ra., ia berkata: Mereka berpuasa pada bulan 
Asyura sebelum difardlukannya (puasa) Ramadlan. Pada suatu hari Ka' 
bah itu ditutupi. Ketika Allah memfardlukan Ramadlan, Rasulullah 
saw. bersabda: ''Barangsiapa yang mau berpuasa, maka berpuasalah 
dan barangsiapa yang mau meninggalkannya maka tinggalkanlah.” 


902 JL Lai 0 m2 2. 


P4 » 2 2 #3. i 
de Te EA 3 DAN di ia-nora 


1 nata alan Ar BAN 16 155 


450 


NA MTA NAGA, PSK 


PLN AAN YG Kb Diab 


an enh IA NA 
AAU di S3 aa 623 BIAN Yi 


1525. Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra. dari Nabi saw., beliau ber- 
sabda: ”'Baitullah sungguh akan dipakai untuk berhajji dan umrah se- 
telah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.' 

Abdurrahman mengatakan dari Syu'bah, ia berkata: ”Tidak akan ter- 
jadi hari kiamat itu sehingga ibadah hajji tidak dikerjakan lagi.” 


KN 


BAB | 
SELUBUNG PENUTUP KA'BAH 


LK / AG PP 


MAN an -a MLS YO Iibe tor 
RSA BALA 


9911144 / Da PA Sei Lau PUMP PI 


WI LB KAS 3 WA IS 
A94 249000 


Kabah JNGIG Nan d 


1526. Dari Abu Wail, ia berkata: Saya pernah duduk bersama Syai- 
bah di atas kursi di dalam Ka'bah,.lalu ia berkata: ” Kursi ini pernah di- 
duduki oleh Umar ra., kemudian ia berkata: ”' Benar-benar aku mem- 
punyai maksud tidak akan membiarkan di Ka'bah ini sesuatu yang be- 
rupa benda kuning dan tidak juga yang berwarna putih (yakni emas dan 
perak), melainkan kedua benda itu tentu akan kubagi-bagikan.” Saya 
berkata: "Sesungguhnya kedua sahabatmu (yakni Nabi saw. dan Abu 
Bakar ra.) tidak pernah bermaksud melakukan itu.” Umar kemudian 
berkata: ''Kedua orang itu adalah orang-orang yang menjadi ikutanku 
(yakni aku mengikuti selalu akan jejak keduanya). 


451 





31 $ PA P 
BAB 
ROBOHNYA KA'BAH 


4 ye PA An La 4 


2 2143, 0 AL AA 2 
Ang ala AN Inn IE Us da ey Alas “toy 
o' BA 196478 14 19 12 


. .. 

1527. Dari Aisyah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: ” Ka'bah itu 
akan diperangi oleh tentara, tetapi mereka itu lalu ditenggelamkan da- 
lam bumi (yakni di Baida', suatu tempat antara Makkah dan Madi- 
nah).”" 


2 


PETA AAA AAN PAITO "NOYA 
jae ada edar Ya tra ,K36A5, 


| 1528. Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: ”'Se- 
olah-olah saya di bait itu berjalan dengan menjauhkan tumit (dari tanah) 
yang mengangkat satu batu satu batu.” 


39- 4 
Ma de JELANG BABI Se-rora 
941441 13 1456, 2g Si at 
1529. Dari Abu Badan ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Orang yang mempunyai dua pasukan dari Habasyi merusakkan Ka' 


bah.” | 
TG 34 ,? 1 3 3S Ls 3 6 
Yadi td 
BAB 
APA YANG ADA SEBUTAN (ATAU KETERANGANNYA) 
MENGENAI HAJAR ASWAD (BATU peka 


3013 IN PP LP) 


Appa ANN AI ALA (oo 5S low: 


452 





dai, May J 961 AL AI Sah ja LE ME 4 rur 313 
Ca COUTE 1 Yola me Gel las 
3 910 4 ana 0 


OeiNOary ag alan 


1530. Dari Umar ra. bahwasanya ia datang ke Hajar Aswad, lalu ia 
menciumnya seraya berkata: ''Sungguh saya mengetahui bahwasanya 
kamu adalah batu yang tidak memadlaratkan dan tidak memberi man- 
fa'at. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah saw. menciummu nis- 
caya saya tidak menciummu.” 


AE ATAS Sada 2 SN IU 2 


&S BAB 
DITUTUPNYA KA'BAH DAN BOLEHNYA SHALAT DI 
ARAH MANA SAJA YANG DIKEHENDAKI 
DALAM KA'BAH 


AN en Una 2 Ita 227099, 90 
abhi Hoa (aa EU A51 ba) an Pen 
PA 2111 Tea KE 1 II fat 
leak S3 J3 cl A3 


KN Ea Dona user 


22462 141 7 kete GG Lage "10 MUA 


EA On dope AN Ara 


2, 2. 


1531. Dari Salim dari ayahnya bahwasanya ia berkata: Rasulullah 
saw. memasuki Baitullah dan juga Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman 


. bin Thalhah, kemudian mereka menutup pintu Ka'bah. Setelah mereka 


membuka kembali pintunya, maka-akulah orang yang pertama masuk ke 
dalam. Aku menemui Bilal, kemudian menanyakan kepadanya: ” Apa- 
kah Rasulullah saw. shalat di antara dua buah tiang Yamani.” | 


453 





HA wa SG 


: BAB 
SHALAT DI DALAM KA'BAH 


1 L 1 30na 14 In IY 0 210) 

SAK Ip GIANT 3 Ege-roer 
PmMPN, “ ta 20 Aa g can o Cats IIS. 
papa Aap DAS Jan Jeli aa nda Ia 
PALA Sah PA | seagangn 
JAN DAS na 233, ja 
Kena Pam GS, yaaa 2 


4G SA ene AA Jan de Pn APU A 


1532. Dari Ibnu Umar ra: bahwasanya ia apabila memasuki Ka'bah 
berjalan ke arah jurusan muka jika memasuk Ka'bah dan menjadikan 
pintu Ka'bah di jurusan punggung di waktu berjalannya, sehingga an- 
tara dirinya dengan dinding yang ada di hadapannya dekat sekali kira- 
kira tiga hasta, kemudian shalat menghadapi tempat yang ditunjukkan 
oleh Bilal bahwa Rasulullah shalat di situ. Namun bagi siapapun tidak 
mengapa kalau ia shalat di dalam Ka'bah itu lalu menghadap ke jurusan 


Baitullah maupun yang ia kehendaki. 
216 Loa1npe JI 


BAB 
ORANG YANG TIDAK MASUK KA'BAH 


AAN Hoa O3 Apn ae datasa Or 
Ak AaSane 


5, ANTAR WI HA SAS, 


 .. 


Bap 3 911117 - 3 Tu 
An aka A4 Aa Load Dg 4 2) Jaw 2519 03. aa 


454 


Yg GALAK | | 


1533. Dari Abdullah bin Abu Aufa ra., ia berkata: Rasulullah saw. 
berumrah. Beliau thawaf di Baitullah, shalat dua raka'at di belakang 
Magam, dan beliau bersama-sama orang-orang yang menutupinya. Se- 
orang laki-laki berkata kepadanya: ?” Apakah Rasulullah saw. masuk ke 
Ka'bah?” Ja menjawab: ''Tidak”. 


PA (5 an 3 


BAB 
ORANG YANG BERTAKBIR DI BEBERAPA 
PENJURU KA'BAH 


Ana, Sr BAE 3 el SE - “ot 

241 4 2. 0191) p001 NA LA han hn 34 

( x CNP ar CAN LA pa UI Raga 

SANG 293, #3030 19 17 PX ee 1 A9 
Jas SN BISA papa Dea 


a11 0x6 9 LIL IOI 
as Iya) 


ant ALA YAAA - dada 
94 a20 PR, - anang 
K3 Hadiah KAA 29 : abu 4 Pang 


1534. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Sesungguhnya ketika Ra- 
sulullah Saw. tiba (di Makkah) enggan masuk ke Baitullah karena di 
dalamnya ada berhala-berhala, lalu beliau memerintahkannya maka ber- 
hala-berhala itu dikeluarkan. Mereka keluarkan patung Ibrahim dan 
Ismail yang sedang memegang panah untuk berundi, Rasulullah saw. 
bersabda: '” Semoga Allah mengutuk mereka, demi Allah mereka menge- 
tahui itu, lalu beliau masuk ke Baitullah, maka beliau bertakbir di 
seluruh penjurunya, namun tidak shalat di dalamnya.” 


& 


455 





Pa 3 LPG ,, - 
| A - 3 
d3 Sah OS Ha 


BAB 
BAGAIMANAKAH PERMULAAN DISYARI  ATKANNYA 
BERLARI KECIL 


2 J9 Ja 


Peang. 35 23 AGu AA 5 S vaSoy yoy 1) 


Maan Naa AN 
” Kg S3 a11 35 24 4 24 TA Ka 2 ID rada 
Ia ( 372490 PASP na Eyola kaga bra 


94 “ta 7 AH Parka 


pa Gn) KG GI lekang 


1535. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah saw. dan para 
sahabat datang, maka orang-orang musyrik berkata: Ia berani atasmu 
karena mereka telah dilemahkan oleh demam Yatsrib. Lalu Nabi saw. 
meminta mereka untuk berlari kecil pada tiga tempat yang mulia dan un- 
tuk berjalan di antara dua rukun, dan beliau tidak mencegah mereka un- 
tuk berlari kecil seluruhnya selain mengekalkan atas mereka.” 


P1 IN aga atlit, 7004 11 AN 
NA ANA N AYAM TEA Iran na 


BAB 
MENJABAT HAJAR ASWAD KETIKA DATANG 
DI MAKKAH PADA PERTAMA KALINYA BERTHAWAF 
DAN BERLARI KECIL TIGA KALI 


Je G3 Nada NA 
v uut 14 Kena 24 210 IN 
do13 pama NN Pn hn aan 


20000 24LNI, 


Sea onta 1 


456 


1536. Dari Salim dari ayahnya ra., ia berkata: “Saya melihat 
Rasulullah saw. ketika datang ke Makkah menyentuh rukun Al Aswad 
pada pertama kalinya beliau thawaf dan beliau menyempatkan tiga tha- 
waf dari tujuh (thawaf).” 


Kr KNPI Kei LL 


BAB" 
BERLARI KECIL DALAM HAJJI DAN UMRAH 


Har Da Pa 2 IKI 0 112 A - 
dae An Yoon ga JB AS SD Ful Elo 
3 “ “. AAA 14 
Balap 3 AH aan dog A5 dag 
1837. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. melakukan sa'i 
dengan tiga kali berlari kecil dan berjalan biasa sebanyak empat kali 


dalam melakukan hajji dan umah, 2 


4.4 7 32) 


RP) 
PI Kere ne In, SI ELE NowA. 
4 gan NN ta pg201 fatyande 0 
ARP / ea aa SY Pub el 


PA LT) A1 


S9 MR BEN LA 
.1 PENA Teken 'ya 040 GG 

2s opa HAN ag MANA 
P ya a10 IN, AL PPn 

KL 2 II KIE Ran Is Mata 


1538. Dari Umar bin Khaththab ra., ia berkata kepada rukun (yakni 
hajar aswad): ''Sebenarnya demi Allah, sesungguhnya aku ini niscayalah 
mengetahui bahwa kamu itu sebetulnya adalah batu yang tidak dapat 
memberi bahaya dan tidak dapat pula memberikan kemanfa'atan apa- 
apa. Andaikata aku tidak melihat Nabi saw. menjabatkan tangannya, 
tentu aku tidak akan menjabatkan tanganku padamu. Selanjutnya Umar 
ra, menjabatkan tangannya pada hajar aswad itu. Kemudian ia berkata: 
” Bagaimanakah bagi kami dengan berjalan cepat (dalam thawaf)? Kami 


457 























hanya melihatnya pada orang-orang musyrik padahal telah dihancurkan 
oleh Allah.” Kemudian Umar berkata: ''Sesuatu yang diperbuat oleh 
Nabi saw. maka kami tidak senang untuk meninggalkannya.” 


TG Ap Pig YA AAS M3 Polid-Iore 


2 & alah Ina ERA 3 315, Ketan 


Te PIN 201 14 14 seh 3. 
pra KA Sa REA KAA AA IM 299 1 
« aa Y 
dah ra Na 


1539. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Saya tidak meninggalkan me- 
nyentuh dua rukun ini dalam waktu yang sulit dan mudah sejak saya 
melihat Nabi saw. menyentuhnya.” Aku (yakni Ubaidullah) berkata 
kepada Nafi': '' Apakah Ibnu Umar berjalan antara kedua rukun itu?” 
Ia menjawab, "Ibnu Umar hanyalah berjalan biasa (yakni tidak berlari 
kecil) agar supaya lebih mudah baginya untuk menjabat itu.” 


2 33 Haa Pa 
PAN KALG 


BAB 
MENJABAT RUKUN YAKNI HAJAR ASWAD 
DENGAN TONGKAT YAKNI MENYENTUH 


2.49 2 


Alta 1g $ GLJG kas P2) EKO AO. 
Pen pa NE 


1540. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: '' Nabi saw. thawaf pada haj- 
ji Wada' di atas onta, dan beliau menyentuh rukun dengan tongkat yang 


melengking.” 


458 


pe 21 LG 1170111 IX 
KAN KA NA A5 LL 
: BAB 
ORANG YANG TIDAK MENJABAT ATAU MENYENTUH 
SELAIN DUA BUAH RUKUN YAMANI -: 


21 PETI AANG LG Kel pan Keong Ant, 
2194 Ja 55 146 FN 


” TH AN Aa KPA AP, 


yA 
1541. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra., ia berkata: ''Saya 
tidak pernah melihat Nabi saw. menyentuh Ka'bah selain dua sudut 


Yamani.” 
KA IS LL 
27 ran ... 


BAB 
MENCIUM HAJAR ASWAD 


94921 


3 MEN ELISA al TEA gala Le noer 


v siar Pasar 2 00 Ne anda, 901 JL 
Ag X5 bigo 9s) AED ANU PI Id desa 
pgrtan AL jaan 
Das KOTA 

1542. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ja berkata: Saya melihat 


Umar bin Khaththab mencium hajar aswad dan berkata: ” Andaikata 
aku tidak melihat sendin Rasulullah saw. mencium kamu, pasti aku 


tidak akan menciummu.' 
2... il 


Hee SAN NYA kotr 
4 LJK ta 23 aa 14 #2 
A—5 PapgAan ARA Is bag BA Ia 


penata 10), Pi 14 3G 1G -. 
KAN A 3 3 sala 2S SERS 9 dala 


SN 
3 
“a 

EN 4 


459 











992”, 12 901 Jl 4 ep 10 ba 
ADP MAYA ATA Jodi La nya S3 Jami 
Ida Ie 

- 


1543. Dari Zubair bin Arabiy, ia berkata: Ada seorang laki-laki ber- 
tanya kepada Ibnu Umar tentang menyentuh Hajar (Aswad) Ia men- 
jawab: ''Saya melihat Rasulullah saw. menyentuh dan menciumnya.” 
Orang itu bertanya: ''Bagaimanakah pendapatmu jika saya terdesak, 
bagaimana pendapatmu jika saya kalah?” Ia berkata: .'' Jadikanlah, 
bagaimanakah pendapatmu tentang sunnah? Karena saya melihat Ra- 


sulullah saw. menyentuh dan menciumnya.” Maksudnya ikutilah Sun- 


nah Rasul itu — pen). 
A - 
KENYAL LX 


BAB 
ORANG YANG MEMBERIKAN ISYARAT KEPADA RUKUN 
(YAKNI HAJAR ASWAD) JIKA DATANG DI TEMPATNYA 


ATI AN AP GW pera WE GS SEL - “tt 
At Pa Maa 110 Ate 
NBA (& ze Je odl daae 


1544. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ”'Nabi'saw. thawaf di Baitul- 
lah dengan menaiki seekor onta. Setiap datang di tempat rukun, beliau 
memberikan isyarat kepadanya.” 


Per BL 


BAB 
BERTAKBIR DI TEMPAT ADANYA RUKUN 


Z Laba c HIS GS RE E-Noto 
PAN SA p 2D 


460 


ha Besar).” 


TN agp 01 geng aka, 
Mo Kr AA 


200 

13 
1545. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. pernah thawaf di 

Ka'bah dengan mengendarai onta. Setiap beliau melewati satu sudut, 


beliau memberi isyarat ke arah sudut itu dengan apa saja yang ada di 
tangan beliau sambil mengucapkan  ALLAAHU AKBAR?” (Allah Ma- 


AAN IN Ae HL Bb AL 
AN Ph P: 


BAB 
ORANG YANG BERTHAWAF DI BAITULLAH JIKA 
DATANG DI MAKKAH SEBELUM KEMBALI KE 
RUMAHNYA KEMUDIAN SHALAT DUA RAKA'AT LALU 
PERGI KELUAR KE SHAFA 


2 09 tr) 1, tan bai 2019, 5 A3 
GAY ala CB TN SEA on ES - Ya 
1) A5 AAA, an 3 


An AA 

Yoh 1 Pe | Lah, aa 2 101 
1 Ae Tomang Kn 3 
3g 217 219013 Papan 39 Ala Ate 84, H aah 
dd AN US AI HM Sit ag nam Job ks 


SIA ata PP AI PPN Ne 222 395 keahdeah PA 


OM d9 M3 TA pl lupi GI SPA) 


de ohh Aa ad Et 


1546. Dari Aisyah ra. bahwasanya sesuatu yang pertama dimulai 
ketika Nabi saw. tiba (di Makkah — pen) adalah beliau wudlu kemudian 
thawaf dan bukan umrah. Kemudian Abu Bakar dan Umar ra. hajji se- 
perti itu. 


461 





Ag etan IJO 2 “II 2 NX 35 95 
Hoa SEA 3 oat MAA tot 


PPP, 
HB ENG Si Kang ai 


ena san Haa ea PA Ki 
Kla AS AE Rai atag dig YG 
AA 
&9 sia Kaali 
1547. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. apa- 
bila thawaf untuk beribadah hajji atau umrah pertama kali datang di 
Makkah, beliau dalam thawafnya itu berlari kecil untuk tiga putaran dan 


berjalan untuk empat putaran yang berikutnya. Kemudian beliau sujud 
dua kali, lalu beliau sa'i antara Shafa dan Marwah.” 


eng AP 
Ega aer Aan Tap sena 
EA 1. ET AN P AN 33 - SAE Kai 


1548. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. bila thawaf di Ka' 
bah, mula-mula beliau berlari tiga keliling dan setelah itu berjalan empat 
keliling. Dan beliau biasa pula berlari di tempat aliran banjir antara 
Shafa dan Marwah. 


JA Ia LL 
BAB 


THAWAFNYA ORANG-ORANG PEREMPUAN 
BESERTA ORANG-ORANG LELAKI 


IKA 1021 984 Pe dala 


sitat Di Kas) Als aneG IG REI (AN KENA 


462 





1 OvnAl Io 


4, 224 MIA pa PP CT UNA C4 
Ag Gbbiaa SA IE JS Dad sudi 
34 J - 


V3 HN bye sa adan Jan 
de DE AS ES 5 GI Si 0G 


7 


Pa DANG MP KAMU N A3 24 PG 
HA YO TAN PAP ANTA KA 3 


FN Ka aa ya G0. ES Ja 

“ 2011h6 #4 cek add 9. .inh 4. 

53 2 pa balas ya ol LA TITYA RA 
997 01 3 aa 2923292 2 4 n 

LA Matur EN GE NG DN 


J9 22. S2 A95 2 22929 00) 2 aa PLT 
KS CL INN Pala Ai AS 
PI PP Ne PI 2. 
Pa REG AGAPRI 2236 K AG 
tap Pe Led 2dp 

| Ea ANA AP 3 
1549. Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Saya diberitahu oleh Atha' yaitu 
di wkatu Ibnu Hisyam mencegah/melarang kaum wanita mengerjakan 
thawaf bersama-sama dengan kaum lelaki.” Atha' berkata: ''Bagai- 
manakah seseorang itu dapat mencegah (melarang) kepada orang-orang 
perempuan, padahal isteri-isteri Nabi saw. juga mengerjakan thawaf 
bersama dengan orang-orang lelaki?” Aku (Ibnu Juraij) bertanya ke- 
pada Atha': '' Apakah larangan Ibnu Hisyam di atas itu sesudah adanya 
perintah hijab (yakni antara lelaki dan perempuan ada tabirnya jika ber- 
hadap-hadapan) atau sebelum turunnya ayat hijab itu?” Atha' berkata: 
”Ya, sesudah adanya ayat hijab, sebab saya bertemu dengannya itu 
sesudah diturunkannya ayat hijab.'' Aku bertanya kepada Atha': ''Ba- 
gaimanakah kaum perempuan itu bercampur dengan kaum lelaki?” Ia 
berkata: '”' Bukannya kaum perempuan bercampur (yakni bertemu secara 
bebas). Aisyah ra. melakukan thawaf dengan tertutup wajahnya sehing- 
ga tidak dapat dilihat dari pandangan kaum lelaki. Kemudian ada 
seorang kaum perempuan berkata: '”Marilah kita berangkat untuk me- 
nyentuh hajar aswad, wahai ummul mu'mini'”. Aisyah ra. berkata: ''Ka- 


463 


ne 


Pa 
“ is 


x 


. 








mu sendiri sajalah melakukannya.” Dan Aisyah tidak mengikuti ajakan- 
nya. Kaum perempuan itu bila keluar untuk berthawaf tidak dapat di- 
kenal siapa sebenarnya orangnya, sebab kecuali tertutup wajahnya juga 
di waktu malam, kemudian mereka sama berthawaf dengan kaum lelaki. 
Tetapi bila mereka memasuki rumah, mereka itu terus tetap berdiri se- 
hingga betul-betul masuk dan kaum lelaki disuruh keluar. Aku men- 
datangi Aisyah ra. bersama Ubaid bin Umair dan beliau berdiam di 
suatu tempat bernama Jauf Tsabir. Kepadanya aku bertanya, apakah 
yang dijadikan sebagai tabirnya?” Ia berkata: ''Dia berada di dalam 
kemah kecil buatan Turki. Kemah itu mempunyai tutup antara kami 
dengan beliau. Dan aku sendiri melihat beliau mengenakan gamis yang 


berwarna sebagaimana warna bunga mawar. 
AT - 20 
daa an tesan PK APKO KE -O0. 


Kap AAA 
9 Aa 
CM LTE peng ar Kaki and aka AG 


2 Ad 


2g 241 LA 101 - 
ANN PP ana Ana SAB KE 3 SE 3 aU 
SD Pp) ETD, 7 Pee 24 » nada Ar ate 


SEGI Lan gag sa md ta ita 57 
Ae 


1S$0. Dari Ummi Salamah isteri Nabi saw., ia berkata: Aku mem- 
beritahu kepada Rasululah saw. bahwa aku sakit.Maka beliau bersabda: 
”Thawaflah kamu dengan kendaraan di belakang orang banyak.”' Lalu 
aku thawaf, sedangkan beliau ketika itu shalat menghadap ke Ka'bah: 
beliau membaca: ”' Waththuur, wakitaabim masthuur...(S. Ath Thuur). 


0 MAIN 
SB II LL 
| BAB 
BERCAKAP-CAKAP DI WAKTU MENGERJAKAN 


THAWAF 
2 300 JL AN 


AAN “ 


DD MEA G1 


- Pp, PPPA 23LaI 30 21911 n, 
2 Ka ye 4 In dan ul, RN 239 yak 


KP Mara 3, 13 aa 21 «4 
Fak A59 aladin Fasa 43153 2 ayEr Konogi late 
2x0 2. 96 


1$S1. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. lewat, beliau 
thawaf di Ka'bah bersama orang yang mengikatkan tangannya kepada 
orang lain dengan berjalan atau jahitan atau barang selain itu, maka 
Nabi saw. memutuskan dengan beliau kemudian beliau bersabda: "'le- 

paskanlah tangannya.” 
Pn PPA KS Ye “. 1 / 
KB RESI si LL 

BAB:' 
APABILA MELIHAT TALI ATAU BENDA LAIN YANG 

TIDAK DISENANGI, MAKA BENDA ITU DIPOTONGLAH 


aa Zi AN IS SANG GE EU ye nooy 


: » AA Ket Par Uya St 2 NS SA 


1552. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. melihat seseorang 
yang berthawaf di Ka'bah dengan membawa sebuah kendali atau lain- 
nya, lalu beliau memotongnya.” 


SA NE YAA Tin PPP 
DAK AN Sob LL 
BAB 
TIDAK BOLEH ORANG TELANJANG BERTHAWAF DAN 


TIDAK BOLEH ORANG MUSYRIK MENGERJAKAN 
IBADAH HAJII 


Yg Ing AM : ha 2 2 
AI 52, G Dadi KU Lu (KRS, Snp 00k 


ar P 


465 








4 4 

Jasa 010 Ir A1 VI 3Je 22 I 2102 YAA 22 Ig 2ahae 
Ag AAGAN Hoa Jaa ACA 3 ma Iki das 
PA Jan, tgn 221 


Aya ITE La Ka 1 LAI, 4, 
J3 ENY eU Oam 3 la Jod AR 3 


"MAP, Ya Io Se 3 3 3 
. L - aa 5 » 
SEE AL 3 23 SI,ataplali 
1553. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Abu Bakar Ash Shiddig 
ra. mengutusnya dalam hajji yang diperintahkan kepadanya oleh Ra- 
sulullah saw. sebelum hajji Wada”, pada hari Nahr di Mina dalam rom- 


bongan yang menyerukan kepada orang banyak.” Ketahuilah setelah 
tahun ini janganlah orang yang telanjang itu thawaf di Baitullah.” 


. Yuk 
EGA NA ARE Yasa ISL, 
BAB 


SHALAT NABI SAW. SEBANYAK DUA RAKA'AT 
UNTUK TUJUH KALI PUTARAN THAWAF 


A30 IIA IL YAI Oo et 21 0 22 
aa YAN AS LEAN 5 Fo Is pede “wet 
h III nan Lean Ma ... D0 3da A8, 0, 
da Ig CAS JG ANA Sem Ge Ola J3, 3 


AP pr naga tas A3 yee 0 on (4 Jaa agar aD. 
KG aN Valen Jo A SLB ka da jan 
s S2 an SYIR Sar” NASA, 495 41. 
da 3 se 99 29 Ria Ali LA Colin 

Aa I3 Jl 2 Yng Ina Sd, 4 
Jas arsa SANA pe eilo3 Gua rame Ter 


Pa da Feat oekar N Tua Lana dea 0D Led D: Pa 
KEP UIYWA TAG EL G3 


1554. Dari Amr ra., ia berkata: ''Kami tanya kepada Ibnu Umar 
tentang orang niat ihram umrah lalu thawaf di Ka'bah dan belum Sa'i di 
antara Shafa dan Marwah, apakah boleh berkumpul (bersetubuh) de- 
ngan isterinya?” Ibnu Umar berkata: "Ketika Nabi saw. sampai di Mak- 
— kah dan thawaf di Ka'bah tujuh kali lalu shalat dua raka'at di magam 


466 


" N 


memang 


Ibrahim, kemudian sa'i di Shafa dan Marwah. Sungguh cukup bagi ka- 
mu dari Rasulullah saw. itu contoh yang baik.” 

Amr berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah ra., lalu ia men- 
jawab: ” Janganlah seorang laki-laki itu mendekati isterinya, sehingga ia 
mengerjakan thawaf antara Shafa dan Marwah.” 


BIN RAL NIA LL 2 11019 12204 
HE RI pa selada Aan ed ea 


? Ca Gl Urea Le 


BAB 
ORANG YANG TIDAK MENDEKATI KA'BAH DAN TIDAK 
BERTHAWAF SEHINGGA KELUAR KE 'ARAFAH DAN 
KEMBALI SESUDAH THAWAF PERTAMA (YAKNI 
THAWAF OUDUM ATAU BARU DATANG) 


Bh La IIA 412 9 12 nu 

SN es JB Lage Al gen ve al MAS SS A00 
KO AIA 2 Lay LIL Aa Gaua A2 JG Aa 
9 « S9 Ag auolluro 33 Aa ang AAS AU Joo 


2 21892 26 La 1 af LX 200 02 214 
a - | : .. 


TR pn Sl Bpln AA LP 


18555. Dari Abdullah bin Abbas ra., ia berkata: ” Nabi saw. datang 
ke Makkah, lalu beliau thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Dan 
beliau setelah Thawaf tidak mendekati Ka'bah, sehingga beliau pulang 
dari Arafah.” 


S3 PA MEN AE NS LK 


Pad Ie 


BAB 
ORANG YANG SHALAT DUA RAKA'AT THAWAF DI 
LUAR TANAH HARAM ATAU MAKKAH 


Lb as “ 2 P) , DA 9 an 
AGAN rotasi masam Bo AAA OS 1001 


467 





21 KK 2 JGA Sae na Yan 9 Ian SA 
“g SA TEA 23 Pad KA IE Ah 
ak p33 SAAT Paketan 


2211 Sk 2 udah 92114, 2 3Ja 1 


Keran SIS E IA 2 LN Ina Je 


1556. Dari Ummu Salamah isteri Nabi saw. bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda sewaktu beliau berada di Makkah dan bermaksud hendak 
keluar dari Makkah itu, sedangkan Ummu Salamah belum mengerjakan 
thawaf mengelilingi Baitullah dan ingin berangkat ke luar dari Makkah 
mengikuti Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. bersabda, ?' Apabila 
orang telah gamat untuk shalat Shubuh, maka thawaflah engkau dengan 
mengendarai untamu, ketika orang sedang shalat itu.” Ummu Salamah 
melaksanakan perintah Nabi saw. yang demikian itu, dan dia tidak sem- 
pat melakukan shalat sunnat dua raka'at sesudah thawaf, sampai ia 
keluar dari masjid.” 


Pee S3 Naa 
BAB 


ORANG YANG SHALAT DUA REKA'AT THAWAF 
DI BELAKANG MAOAM 


, , hay 1 PNPS LUAS PNP ARO 227 
mesNsaya yana Polo 1ooy 
3 IL Lag, 224 PA - A3 


penah keaar 130 Para 
Sasana Ni TPA 

2 eng : 3 

ayal 


1557. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. datang di Baitullah 
tujuh kali putaran, lalu shalat di belakang Magam Ibrahim as. sebanyak 
dua raka'at, kemudian keluar ke Shawa untuk mengerjakan sa'i. Se- 


468 


SE ANA HEMAT MEMEK AL La 


lanjutnya Ibnu Umar memberi ayat Al Our'an: ” LAGAD KAANA LA- 
KUM FII RASUULILLAHI USWATUN HASANATUN”' (Niscaya 
dalam peribadi Rasulullah itu betul-betul contoh yang baik). 


Bear pad Ha IN 


BAB 
MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH SEHABIS THAWAF 
SESUDAH MENGERJAKAN SHALAT FARDLU 
SHUBUH DAN ASHAR 


et Ka Nan NANGA KIE SAOOA 
PEN IA a KAA 


TU: 


Pa PA Ne Ur Gea 35, AK wan 


hang PALA 2 BN Ca Adalah 


1558. Dari Aisyah ra. bahwasanya orang-orang itu berthawaf me- 
ngelilingi Baitullah sesudah mengerjakan shalat fardhu Shubuh, kemudi- 
an mereka sama duduk mendengar keterangan dari juru penerang. Yang 
demikian itu mereka lakukan sehinga matahari terbit. Apabila matahari 
telah terbit, maka mereka shalat sunnah Thawaf. Aisyah ra. lalu ber- 
kata: ”' Orang-orang itu sama duduk sehingga datangnya waktu yang di 
situ shalat itu makruh dilakukan, sebab di saat itulah mereka baru 
mengerjakan shalat.” 


- 19 I II 


Jaa YAN Lae BALA s9 LAN LEE SoR 


- - » ANA aU Par 
In s9 PN KR hu drs dang de 4 
PPPA 


Ke 


1559. Dari Abdullah ra., ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. me- 
larang mengerjakan shalat ketika terbitnya matahari dan ketika terbe- 


469 








namnya.” 


adha Pad Bhajan 


1 Galah ak Maan PAN NE AA 101. 
PPA PIA PPA »3 pe An 
pang P MAA 33 Pn 29 at 4 1Jae PN 


2 $ Ha 22-29 01 2 ah 3 - Lg Pgn1 
& : METE RIAYA Ne 
... 38 tas 4 4 ana NN 


en EA Oa ye 
(25 Snap 


1560. Dari Abdul Aziz bin Rufa'i, ia berkata: Aku melihat Abdul- 
lah bin Zubair ra. mengerjakan thawaf sesudah shalat fardlu Shubuh, 
lalu shalat dua reka'at thawaf.”” Abdul Aziz berkata pula: '' Aku melihat 
Abdullah bin Zubair shalat dua reka'at sesudah shalat fardlu Ashar dan 
Aisyah memberitahukan kepadanya bahwasanya Nabi saw. tidak pernah 
masuk dalam rumahnya (yakni rumah Aisyah ra.) melainkan sudah me- 
ngerjakan dua raka'at (yakni shalat sunnah thawaf itu dikerjakan se- 
habis mengerjakan dua raka'at shalat fardlu Ashar).” 


Lana ana LK 
BAB 


ORANG SAKIT LALU THAWAF DENGAN 
BERKENDARAAN 


IS ta1 1 AAN LILIN on LN 
ab juan! Jual Lois ah sn add pe saudi 


2412 


4 214 
KN ETS Fa desn HL , banyak 
0121, 2... 213 94 
ST OA GAN 
1561. Dari Ibnu ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ”'Nabi 


saw. pernah thawaf di Ka'bah dengan mengendarai onta. Setiap beliau 
melewati satu sudut, beliau memberi isyarat ke arah sudut itu dengan 


470 


apa saja yang ada di tangan beliau sambil mengucapkan: ” ALLAAHU 
AKBAR?” ' (Allah Maha Besar). 


AN sandi da DG Lir wo KA wu fipntom 
. . 2, TA Lau 12131 “4 
ETAP UN SS Ag ade 
ud AI ta 3 23-13 3 31 p 


edi dan alean doa Untag 9 abad AS 
saban JG, Kn KPPN 


1562. Dari Ummu Salamah ra., ia berkata: Aku memberitahu ke- 
pada Rasulullah saw. bahwa aku sakit. Maka beliau bersabda: ”'Tha- 
waflah kamu dengan berkendaraan di belakang orang-orang bany 
Lalu aku thawaf, sedangkan beliau ketika itu shalat menghadap ke 
Ka'bah: beliau membaca ”'Waththuuri wakitaabim masthuuri” (Surat 
Ath Thuur). 


Wants Lb 


BAB 
MEMBERI MINUM KEPADA ORANG YANG 
SEDANG BERIBADAH HAJJI 


: 10101 31 
ae Aa 93 EA BUKAN S3 Boi ep G1 
OI danate a00 31 gala UII 5 h 
La Dl aa di Hoa IN RE AI 


-“ 
yo “2 


KA SG PATI Ja 1 sn Ga AK 


#0. 


1563. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: '' Abbas bin Abdul Muth- 
thalib minta izin kepada Rasulullah saw. untuk bermalam di Makkah, 
pada malam-malam Mina karena ia bertugas memberi minum, maka Ra- 
sulullah saw. mengizinkannya.” 


Lg Ae AN 
KAN ana) K1 Lae dan WUkEyigg- “01k 


4711 








Gi PS ADB Aan d5, 
237- Tgn 5 ”j 


NE pi A55 jaka Usa v8 Wal 
SAJA AA Ogak Alai Jon EM IE 


“5 P Dana 2gp yen LAN) 
| | Ja 3 0 aa EN AN 


2. #720 4 111 IL, ae 


Ganga: ASEAN SET Bl 
EN ie atoi 


1564. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. datang ke 
Sigayah (urusan minum jama'ah hajji), dan beliau minta minuman. Ma- 
ka Abbas berkata: Hai Fadhl, pergilah kepada ibumu, bawalah minum- 
an dari sisinya untuk Rasulullah saw.” Nabi saw. bersabda: "Berilah 
saya minum!” Ia menjawab: ”'Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya 
mereka memasukkan tangan padanya.” Beliau bersabda: "Berilah saya 
minum!” Maka beliau minum dari padanya. Kemudian beliau datang ke 
Zam-zam di mana mereka sedang memberi minum dan bekerja di sana. 
Beliau bersabda: ”'Kerjakanlah karena sungguh kamu sekalian atas amal 
shaleh.” Kemudian beliau bersabda: ''Seandainya tidak karena kamu 
terkalahkan niscaya aku turun sehingga aku letakkan tali di atas ini.” 
Beliau maksudkan beliau dan beliau menunjuk ke belikat itu.” 

PL La KOP Ne td 

aset LL 

BAB 
PERIHAL KETERANGAN YANG ADA MENGENAI 
AIR ZAM-ZAM 
2G IJI, 5. 2274 
Y SILANG PN SBN PSG - 1010 
191 3 LA ANA LK An PA A2) 
Nota pi Saja Ata DANA Mona 13 

- Kah 1411 Ia IP 9 21 211 7 


Ea Fb KA Sanu 


( 


472 


Kado FE IA 33 AAN 


” 9... Eni PI 2 Galah 
Gk Una eU NAN SA 
enedG Maa GA 


1565. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Abu Dzar memberitahu- 
kan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ?"Tersingkaplah atap rumah- 
ku, sedang aku di saat itu ada di Makkah, kemudian Jibril as. turun dari 
atas, lalu membelah dadaku dan membersihkannya dengan air zamzam. 
Kemudian datang mendekatiku dengan membawa bejana dari emas. 
Wadah itu penuh berisikan hikmah kebijaksanaan dan keimanan. Ke- 
mudian menghabiskan apa yang dalam wadah tersebut dalam dadaku, 
lalu menutup dadaku kembali. Lalu Jibril memegang tanganku dan me- 
ngajak aku pergi iapun naiklah ke langit dunia. Jibril terus berkata 
kepada penjaga langit dunia: ''Bukalah pintunya!” Ia (penjaga langit 
itu) berkata: ''Siapakah ini?” Jibril menjawab: ” Aku adalah Jibril.” 


GIL 0” 


2 ENG LINE Ai EGA mem 


ce d6. AS 33 3 (apanya ae Jogi 


JEFYA Jap MAA 


1566. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Saya memberi minum ke- 
pada Rasulullah saw. dari air zamzam lalu beliau minum sambil berdiri. 
Ashim berkata: ”'Ikrima bersumpah, bahwasanya pada hari itu beliau di 
atas onta.” : 


oya Olsb € 


BAB 
THAWAFNYA ORANG YANG BERHAJJI OARIN (OIRAN) 


KAA AN Pen erag 20.31 


Sean oa) IN Ma CE ANELT Peraga NO1V 


473 








54 SISA AIK Pn FE AA PE, 

PPI Ie 911 2JO La 9 daa 2D 1935 9 

Ketan NN SEA Ao adl 

1 J1 20110 2191) Legi hall, 21 

dasar PERAN US 

22 Ha enakan J5 
Tea eta Dag bai tam Pn 13 26 at 


Ignacpa) Lala Gabe SN Gb Ata 


K3 16 S5 S3 Ai adi sa -.. 


1567. Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw. 
dalam hajji Wada', dan kami berihram umrah (niat umrah), kemudian 
Nabi saw. bersabda: ''Siapa yang membawa hadi (ternak yang akan di- 
sembelih di haram Makkah), hendaknya berihram hajji di samping 
umarh (Oiran). Kemudian tidak boleh tahallul kecuali jika telah selesai 
keduanya. Maka aku tiba di Makkah sedang haidl, maka aku tidak da- 
pat thawaf di Ka'bah juga tidak sa'i antara Shafa dan Marwah, maka 
aku mengeluh kepada Nabi saw. Maka sabda Nabi saw. kepadaku: Le- 
paskanlah kondemu dan sisir rambutmu lalu anda niat ihram hajji dan 
tinggalkan umrah, maka aku kerjakan, kemudian ketika telah selesai 
hajji Nabi saw. mengirim aku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke 
Tan'im maka aku ihram umrah, maka Nabi saw. bersabda: "Ini ganti- 
nya umrahmu yang bubar itu. Aisyah ra. berkata: Maka orang-orang 
yang ihram umrah sesudah thawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah 
bertahallul, kemudian mereka thawaf lagi sesudah kembali dari Mina. 
Adapun yang menggabungkan hajji dengan umrah, maka mereka hanya 
thawaf satu kali.” 


7 AAS “937 - PPI 211 
Lah Aa Ja Lage Ab Go ES BLS - NON 


“ 


Ja EK KAI YESE ia Laba we 
2J 100 0 ph 0219 Ih) 
Aa 2 S3 JS NG ca EN KAA 


474 





9.113 2 4 2ngd Fa 


Gada LNG JIN BSA Ws 
WA SBAS, ahe KIE Yo asi Iga Sa) Sai Tan CSI AA 


B0 001 PO 1g 201, 2 JI 23 wa 5. 10 Ar , 
3 Sa Tag UE SIB FA ya ab Jan 


134 4 Aa Ada OA 


Lal GIA Wol 3 FJG 


1568. Dari Nafi” bahwasanya Ibnu Umar ditemui oleh anaknya 
yaitu Abdullah bin Abdullah. Sedangkan pada saat itu ayahnya menyan- 
darkan punggungnya di dinding rumah ruang depan. Kemudian Abdul- 
lah bin Abdullah berkata kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya saya me- 
rasa kurang aman sekiranya ayah hendak pergi haji tahun ini, sebab 
kemungkinan akan terjadi perang saudara. Maka orang-orang itu tentu 
akan menghalang-halangi ayah untuk berthawaf di Baitullah. Oleh se- 
bab itu sebaiknya ayah berdiam diri di Madinah (yakni tidak berhaji ta- 
hun ini), Ibnu Umar ra. lalu berkata: ”'Sebenarnya Rasulullah saw. per- 
nah keluar untuk pergi hajji, lalu dihalang-halangi antara beliau dengan 
Baitullah itu oleh kaum kufar Ourais. Maka dari itu apabila dihalang- 
halangi antara diriku dengan Baitullah, hal itu adalah lebih utama, 
sebagaimana yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah saw. Se- 
benarnya dalam kepribadian Rasulullah saw. itu terdapat suatu suri 
teladan yang baik.” Ibnu Umar berkata: ”' Aku mempersaksikan kepa- 
damu sekalian, aku telah menetapkan untuk hajji dan umrahku dengan 
hanya mengerjakan sekali thawaf saja.” Abdullah bin Abdullah ber- 
kata: ”'Selanjutnya Ibnu Umar datang di Makkah dari Mina sehabis ber- 
wuguf di Arofah, lalu berthawaf satu kali untuk hajji dan umrahnya.” 


9119011114 gn BA) 1JL 2 2213 Nat Pa en bd 
Maca AE NB) PON PIL “on 
OI 9101 CA IAI IS, ak 221 1Ia $ 
bkn Sena, HA AI PL 
221 Lalau 4 210 J0. KL 
KA Va gai Jap KI 
211 9 


- Intnn an, 1 3109 231 jau 3 2. 
S£ al Bl Api Hi Ag alah 2 Hoa 


4 


475 








Lay et 28 ) 


J Ah ON “403 PA AA 0,2 UV 01p1, . 21 ' 
Joo Yi ,all9 . sud JA pal SI Sa AG | PN TEA PJ A 
1 2 jar 21 10201I 01 Ca1J 010222 4 39 »7 f 2 £ “3 


OIL a : 
: 9 jeda ASI ham Gaal SF male Ul el 


BAB 
MENGERJAKAN THAWAF DENGAN 
MEMPUNYAI WUDLU 


A “139712 Ta 2 ada 0000141 2 NA 
indo Ghe do dapa Kd ja MISS ap 
pe Luh 1h Bh 0 oh Na AAA 


A Ia 2 & KN 4 
Fri Pl labor ad IBU ag Uikarg PD tap UE So 
dya 735111 1 Na Da Re Dn yan 132 14 
adl 215 Yah GNI aje ada oo LAN B3 JAN A3 slah 


,) 
Lg ph 1483 A11 
Kila 

1569. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar (Abdullah bin Umar) ra. 
berkehendak untuk mengerjakan hajji pada tahun Hajjaj bin Yusuf Tsa- 
gafi menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah. Kepadanya dikatakan: 
"Sesungguhnya ada peperangan antara sesama kaum muslimin (yakni 
perang saudara), kami takut (yakni kuatir) kalau-kalau orang-orang 
yang sedang berperang itu akan menghalang-halangi engkau.” Kemu- 
dian Ibnu Umar (Abdullah bin Umar) berkata: ”'Sebenarnya dalam ke- 
pribadian Rasulullah saw. itu terdapat suri teladan yang baik. ” Maka 
dari itu jika aku terhalang mengunjungi Baitullah, berarti aku melaku- 
kan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sesungguh- 
nya aku mempersaksikan kepadamu sekalian bahwa aku telah mene- 
tapkan bahwa aku sedang mengerjakan umrah." Kemudian Ibnu Umar. 
keluar untuk meneruskan perjalanan, sehingga setelah berada di luar 
Baida' ia berkata: '"Tidaklah keadaan dan hal ihwal hajji dan umrah itu 
melainkan satu macam saja hukumnya. Kini aku mempersaksikan kepa- 
damu sekalian bahwasanya aku telah menetapkan hajji kulakukan ber- 
sama waktunya dengan umrahku, dan menyembelih hadyu yang dibeli 
olehnya di Oudaid. Ia tidak menambah satu amalan apapun lebih dari 
yang telah diuraikan, ia tidak menyembelih kurban, tidak menghalalkan 
dirinya yang diharamkan untuknya, dan tidak mencukur rambutnya ser- 
ta memerdekakannya. Sehingga tiba hari raya nahar (yakni hari raya 
kurban), Ibnu Umar menyembelih kurban, kemudian mencukur rambut 
dan demikian ia menyakinkan bahwa ia telah menunaikan thawaf hajji 
dan umrah dengan sekali thawafan saja. Sesudah itu Ibnu Umar ber- 
kata: ''Yang demikian itu telah dikerjakan oleh Rasulullah saw." 


- II 209 Ae Ill Do 1019 9 Naa 2 2 LLJ 01 

NA) AM 0 PS SEN HPN ASP MBS HO: 

21 hy 0 111221 Lana TALI Lg Ja AA, 0011 

Ga Masa En Ag Ae Ja IS re 
EA 2112 22 J0 5 an PG LP La ' 


P para Adtnen aa 100 14, L 
sadL OLF Log 401 229 Wardo ss Jala aa 


4 
NT AI a11 GI Ja PN 2 211 , 7 
do UU 3 Jai oa LAN KN ed ENG | 
Le, “UI 


LAI II L 0g 3407 4) 2- 210 
3 adira aon PE EKA cad Latgbai 
Mod 2 3 Pa AP, "4 Ifa 3 2 1 aa e 5 6 

Sa Sab AE TA KE PALA GS TER 


2ba 1103 Ta LI JO Io 1D II 119 
JNE Penyu ken Donor Le HN 
8 In PA OA 1 La got 31 Ih 5 
Ha TKA AOA IP Ate perifer Arena 
9 LA Long oh AA 5 Nenen, ee P. 
. Kangg Tae TA . 2 bei I 900) 
na F OI Y . OK sj » Yg Se 
TEKI “LI AE PL SAI AJA ALL) Ya an E 
PESAN Nag Be Usia PP Oni Ula ga Ta sa 
"Ionn0 1g 02 IG 1 .yah TP 
| Ni Bi $ £ 3 4 - 4 2 3dn St LP 1122 Pra 
PL Ia Sg DA Ta Gina INSAN AE 
. 1123 LA 14 ad Jalani 2g 210 “4, 
ai na GI Lab 2g 0LAY FLA ANN 
9 20111 G 1019 LIL, 3, ag 5 3 w. 
GA Soe MAY Ulogli sad Ada Ga LES 
Sh) tep Men KLO ITA Na NA 


PAN Ea ha 
laun Lala S2 Naga Pa, Pelailyi & 


476 
477 








1570. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Ourasyi bah- 
wasanya ia bertanya kepada Urwah bin Zubair, lalu ia berkata: Nabi 
saw. telah berhajji, maka Aisyah ra. memberitahu kepadaku: Pertama 
yang dilakukan oleh Nabi saw. ketika sampai di Makkah wudlu lalu 
thawaf di Ka'bah dan tidak dijadikannya umrah (yakni tetap tidak ta- 
hallul hingga selesai hajjinya). Kemudian Abu Bakar ra. juga berhajji 

' dan pertama yang dilakukan ialah thawaf di Ka'bah dan tidak dijadi- 
kannya umrah, kemudian Umar ra. juga berbuat seperti itu, kemudian 
Usman berhajji dan pertama yang dilakukan ialah thawaf di Ka'bah dan 
tidak dijadikannya umrah. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin 
Umar. Kemudian aku hajji bersama ayahku Az Zubair bin Al Awwam 
dan pertama yang dikerjakan ialah thawah di Ka'bah dan tidak dijadi- 
kannya umrah, kemudian aku melihat sahabat muhajirin dan Anshor 
berbuat seperti itu, dan tidak ada yang menjadikan Umrah, kemudian 
akhir orang yang aku lihat Ibn Umar juga tidak diubah menjadi Umrah. 
Ini dia Ibnu Umar yang masih ada tiada seorang tanya kepadanya ten- 
tang apa yang pertama dilakukan ketika meletakkan kaki di Makkah 
ialah thawaf di Ka'bah kemudian tidak tahallul. Juga aku melihat ibu 
dan bibiku ketika sampai di Makkah pertama yang dilakukan ialah 
thawaf di Ka'bah lalu tidak bertahallul. Kemudian ibuku memberitahu 
bahwa ia dan saudaranya dan Az Zubair dan Fulan, fulan, mereka ihram 
dengan umrah, dan ketika telah selesai thawaf (menyentuh rukun) lang- 
sung tahallul. 


Nang DA Pa 


ai ni S9 iloluuai L32 3 LG 


BAB 
WAJIBNYA SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWAH DAN 
DIJADIKANNYA SALAH SATU DARI SYI'AR 
(TANDA) KEBESARAN ALLAH 


AAL - Lang, 
AN C3 "AU 99 SJ Ga Te AAN 


La PNP TAAT WAP NE One 
Pa NN AGE 


478 





Gp 21 3 aa PA Sg LI PR ORA NU 
GA LS 5 ia ATA budlo KAN 1 ta 
10 Ann 1J PA pd 20 Haa “1 
SS. HIS is rta 2 SATA, SKB ola AT Ya) 
15 Heh Yna, -€. 21, 0. 90,1 | 
Stlosul MAS Ya MENGAN Sisa 


Ly eng lg 00 91 Va 219 112793 29 


AJ HH 3 INN 3 PITA 
PN AAA Pan Oa tea PAN On IA 
Kabugga densus 2 


LA 9 AA 31 Aa 111 D9nan Aa 


2 PAN ET PLP AAA NATA Jp 59 9 Luali 


110, 


AA 3 EN AA AS IG Le 
Hae Tan na pat Itun AG Bun ant 

Taruna NY PO Lah riya 
La Lt HSE NET KU SE 


122 9 KARTKAN , Ke Ge 2G 


23 HAM Dn Lo dai yi 5 353 
MANA Pena ISI KG Je Lau 

jeng Far EA EYE 

Aatan SA IG 1S EN Lara ra Ogan 


Pr IL GBI ma 940 KN WAK AN sid 


PL OLI Lag 


dg. 2. ANE AAN ANN PA ga 


KELANA 2 1 


Pa Ser Blast DeR AN okd ae FB 


2... 
/ £4 1, 


SI Er u 2 aa sah PLAY Wr REAL 19 an Nat 


479 





Weibo asa Angen 


Pn, Ka it “£ 22924 ru 

1571. Dari Zuhri, ia berkata: Urwah berkata: Saya pernah bertanya 
kepada Aisyah, lalu saya berkata kepadanya: '” Bagaimanakah pendapat 
anda tentang firman Allah Ta'ala: ? INNASH SHAFAA WALMAR- 
WATA MIN SYA-'AA-IRILLAAHI FAMAN HAJJAL BAITA 
AWITAMARA FALAA JUNAAHA 'ALAIHI AN YATHTHAWWA- 
FA BIHIMA ”' (Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu termasuk syi'ar- 
syi'ar Allah, maka barangsiapa yang berhajji ke Baitullah atau berum- 
rah, tidak dosa atasnya untuk bersa'i keduanya). Ia berkata: Demi Allah 
tidak ada dosa atas seseorang dengan tidak melakukan Sa'i antara Shafa 
dan Marwah. Aisyah berkata: '' Seburuk-buruknya apa yang kamu kata- 
kan, hai anak saudaraku perempuan. Sesungguhnya ayat ini seandainya 
seperti apa yang kamu ta'wilkan antara Shafa dan Marwah, tetapi ayat 
itu diturunkan pada orang-orang Anshar sebelum mereka masuk Islam, 
mereka membaca talbiyah untuk Manat si berhala yang mereka sembah 
di Musyallal. Maka barang siapa yang membaca talbiyah maka ia me- 


rasa berdosa untuk sa'i di Shafa dan Marwah. Ketika mereka telah 


masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu: 
”Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa berdosa untuk sa'i an- 
tara Shafa dan Marwah?” Maka Allah menurunkan ayat ini, sesungguh- 
nya Shafa dan Marwah adalah termasuk syi'ar-syi'ar Allah (bacalah 
ayat-ayat itu).. Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw. telah menjalankan 
Sa'i antara Shafa dan Marwah, maka tidak ada seorangpun untuk me- 
ninggalkan sa'i antara keduanya.” Masalah di atas (yakni perbedaan 


. pendapat antara aku dan Aisyah) kuberitahukan kepada Abu Bakar bin 


Abdurrahman. Kemudian Abu Bakar berkata: ?' Sesungguhnya masalah 
ini adalah benar-benar suatu ilmu yang belum pernah aku dengar. Aku 
memang pernah mendengar orang-orang dari golongan ahli ilmu agama 
sama menyebutkan bahwa seluruh manusia sama mengerjakan thawaf 


atau sa'i antara Shafa dan Marwah. Ini terkecuali orang yang disebutkan | 


oleh Aisyah, yaitu yang memulai ihramnya di Manat. Sewaktu Allah 
Ta'ala mewajibkan berthawaf mengelilingi Baitullah, Allah Ta'ala tidak 
menyertakan penyebutan masalah sa'i antara Shafa Marwah di dalam Al 
Our'an. Selanjutnya mereka sama berkata: '' Wahai Rasulullah, kita 


480 


F 

: 
' 
3 
£ 

# 
4 

2 
2 





Tanpa tata 





semua dahulunya mengerjakan thawaf yakni sa'i antara Shafa dan Mar- 
wah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu yang menyebutkan 
adanya kewajiban berthawaf mengelilingi Baitullah, tetapi mengenai 
masalah Shafa tidak disebutkan oleh-Nya. Oleh karena itu apakah kita 
semua akan mendapatkan dosa jika berthawaf atau sa'i antara Shafa 
dan Marwah?” Allah Ta'ala lalu menurunkan ayat yang berbunyi: ”IN- 
NASHSHAFAA WAL MARWATA MIN SYA-'AA IRILLAAHI FA- 
MAN HAJJAL BAITA AW'TAMARA FALAA JUNAAHA 'ALAIHI 
AN YATHTHAWWAFA BIHIMMAA (Sesungguhnya Shafa dan 
Marwah itu termasuk syi'ar-syi'ar Allah, maka barangsiapa yang berhaj- 
ji ke Baitullah atau berumrah, tidak dosa atasnya untuk bersa'i atas ke- 
duanya). Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: '' Aku men- 
dengar bahwa ayat ini diturunkan kepada dua macam pihak secara se- 
kaligus, yaitu pada orang-orang yang merasa keberatan untuk melaku- 
kan thawaf atau sa'i yang biasa mereka lakukan di zaman Jahiliyah an- 
tara Shafa dan Marwah dan diturunkan pula pada orang-orang yang me- 
lakukan thawaf, lalu merasa keberatan juga kalau berthawaf atau sa'i 


“antara Shafa dan Marwah itu, sekalipun sudah memeluk agama Islam. 


Mereka merasa keberatan itu adalah karena Allah itu sebenarnya telah 
memerintahkan untuk berthawaf mengelilingi Baitullah, tetapi Allah 
tidak secara sekaligus di saat itu juga menyebutkan Shafa itu sesudah 
menyebutkan kewajiban thawaf mengelilingi Baitullah.” 


SN AGAN LA 


BAB 
HAL-HAL YANG ADA KETERANGANNYA MENGENAI 
SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWAH 


. 21. Na JM 0 
AAA Jan KAS as v. Lab oo) Eat 1SVY 
SEN SR IN Sa Sibiaate 


2891p £bn, S AL 


SA PUB.3 ia ta oo SL Sa ga aa 


.. 


4 P3) Na L TA 


LA EA 1996 Sik | ta Ian ab 


481 





N10 AJ ang er 241 
ME GLEY SAI 


1572. Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Keadaan Rasulullah saw. 
apabila thawaf pertama, beliau berjalan cepat tiga (thawaf) dan berjalan 
empat (thawaf), dan beliau selalu berjalan di Bathnil Masil apabila be- 
liau sa'i antara Shafa dan Marwah.” Kerudian aku bertanya kepada 
Nafi': '' Apakah Abdullah bin Umar berjalan jika telah sampai di rukun 
Yamani (yakni sudut yang menghadap ke arah negeri Yaman?” Nafi" 
berkata: "Tidak, melainkan apabila ia sedang berdesak-desakan dengan 
orang banyak di rukun tersebut, namun demikian ia tidak akan mening- 
galkan tempat itu sehingga ia menjabat rukun tadi.” 


AYI MIL 5 yna PL, 3 31 90 
J3 ON PELANGGAN uL J8 Yun G9 EL NOV 
MR santa Asia do ol 

Pn PA OLGA AU JA IN, 
HE sa Sa oa Aa aa 


Png DL NG ea 01an Lag 110 LAM a11, A3 
SA Nas ag Kn Ga sei 
II T 1... AN Pena Lo. 
lanea Go Male pal 9 “dion Oa dal gua 


- 
La Ly 2 24 tac Lartaeg aan 
PN AN KAA 


1573. Dari Amr bin Dinar, ia berkata: Kami tanya kepada Ibnu 
Umar tentang orang niat ihram umrah lalu thawaf di Ka'bah dan belum 
sa'i di antara Shafa dan Marwah, apakah boleh berkumpul (bersetubuh) 
dengan isterinya?” Ibnu Umar berkata: ?'Ketika Nabi saw. sampai di 
Makkah dan thawaf.di Ka'bah tujuh kali lalu shalat dua raka'at di ma- 
gam Ibrahim, kemudian sa'i di Shafa dan Marwah tujuh kali.” Kemu- 
dian Ibnu Umar membaca ayat: "LA9AD KAANA LAKUM FII RA- 
SUULILLAAHI USWATUN HASANATUN” (Sebenarnya dalam ke- 
pribadian Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu). 
Kemudian kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah: lalu ia: berkata: 
"Jangan sekali-kali seorang lelaki itu mendekati isterinya sehingga ia 
berthawaf atau Sa'i antara Shafa dan Marwah.” | 


482 


| 
k 





2 Jengyo oo 015) 01) 2 Aa AN ? Iga 
DE Ea Aa Lag SEN oa Beo 
an aa 
SES Per SIN Gibran gn Ad AN ia 


PPPA PL 4g 1 210 , G1, 


LN IN MANA GB AAN. 
og! wide NK WS € 189 lokasi opo If 
Nan | | na 
1574. Dari Amr bin Dinar, ia berkata: Saya mendengar Ibnu Umar 
ra., ia berkata: '”Nabi saw. datang di Makkah lalu berthawaf mengeli- 
lingi Baitullah terus shalat dua raka'at, kemudian sa'i antara Shafa dan 
Marwah.” Kemudian Ibnu Umar membaca ayat: ” LAGAD KARNA 
LAKUM FII RASUULILLAAHI USWATUN HASANATUN (Se- 
benarnya dalam kepribadian Rasulullah itu terdapat suri teladan yang 
baik bagi kamu). 2 
LOL Ni Man LNG MAL PEnOvo » 
AN Asah 3 Jilac2 va Ubade Ie - 
PL MAAN Lah aa PASAL 112 3 LI £ 
6 S.. .-. Y - / sj 
An Pab SN, JG 33 Peludiu ad 
22001 39 4 0034 


1 at Pd 2g 1 - Tak Le 
Map nba Ae PERNG Pae gi LN 
Pa : 


1575. Dari Ashim ra., ia berkata: Saya tanya kepada Anas bin Ma: 
lik ra.: '” Apakah kamu enggan bersa'i di antara shafa dan Marwah? Ia 
berkata: "Ya, sebab itu dahulu termasuk syi'ar (simbul) Jahiliyah, 
sehingga Allah menurunkan ayat: INNASHSHAFAA WAL MAR- 
WATA MIN SYA-'AA-IRILLAAHI FAMAN HAJJAL BAITA 
AWI'TAMARA FALAA JUNAAHA 'ALAIHI AN YATHTHAW- 
WAFA BIHIMAA"' (Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu termasuk 
syi'ar-syi'ar Allah, maka barangsiapa yang berhajji ke Baitullah atau 
berumrah, tidak dosa atasnya untuk bersa'i atas keduanya). 


Hoatid 5 an JG MEA 0s uskup GE 0V4 
“2, PAI (RE u daa TOM Gea TERI ANN 2 Ace AI 
KB GA GA 39 NAN Cog HA Plang ale aa 


. 
. 
“ 


. 483 . 





1576. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah saw. berthawaf 
mengelilingi Baitullah dan bersa'i antara Shafa dan Marwah, hanyalah 
dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuatannya pada kaum musy- 
rikin.”. 8 ' 


PE rata pt laga AI ye -. Pra, tah 
amlaja. TAN EA VM AN ai LG 


AN La 00 III ln 
BN 
Pj ? 


BAB | 
ORANG PEREMPUAN HAIDL BOLEH MENYELES 
' AIKAN 
SEMUA AMALAN HAJJI KECUALI THAWAF DAN 
ORANG YANG BERSA'I ANTARA SHAFA DAN 
MARWAH TANPA BERWUDLU 


141 tag JO 4, AL tony 2.5 ... 

Ka ta KA LIBAN KALA KEIIE 15 -N0vy 
Pd Par At La taun OKE LP vs 7 OI. “2 "3 ae 
V3 pan NE Fa hinaan HN) CAIL Sabi A9 Sala 


294 gp, “9.0. 


Ol 117, 23 1 Ga An ie DP 0 - 
Jan Uas Serkan Ae 251 Hot Jaa ji 

La ML AL TN Ag 
Oa BY 


1577. Dari Aisyah ra. bahwasanya ia berkata: ” Aku datang di Mak- 
kah, sedangkan pada waktu itu aku dalam keadaan haidl. Aku tidak 
mengerjakan thawaf mengelilingi Baitullah dan tidak bersa'i antara 
Shafa dan Marwah.” Seterusnya Aisyah berkata: ''Hal itu kuadukan 
kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda: Lakukanlah segala se- 
suatu sebagaimana yang dilakukan' oleh se orang yang mengerjakan 
ibadah hajji, tetapi janganlah kamu berthawaf mengelilingi Baitullah 
sehingga kamu bersuci dari haidl itu.” | 


ta 4 9g, dan Sa Le y Pd 32 9 s2... 
Ke IA IE ALA 52 Pa It on pe -10VA 
P4 5 2 “Gg 


t9L BD 912J2 100 2540 ati JI ena Ja en y. 
JAN Mendol SA PA MA) par g A NAN 








grara ag . P4 12 Io ada - A 02 at J0 24 
Cia JUS ada ds P3 9 Aa Aa dewi bor 
2 112 JA In 1041, Pata a10, Uap PRT PPA 
pa ea Jose ala lag Alan las sat ap JSI, 


yA Jaan 03901 AN AN UN 11 6009 LP Lan ne Lag 


. 


SEGAN) Noken 419393 5 Lanka SUKA GA 


1 3-4 9 d 
Ta AA in Ga 3 Sa) aka NS AN Aa 


LL 0” 


Beonan Pole 0 4 ,79 07900 ye Aa 05 

ANA MARAK Jas ag Aula AI 
.. . — 

Uteh 2d TT DP MUKA KUALA . 0910 

Kn Us Ao (5) ASN ilalang Tila S AN YoI9 


d AN NAM IN AL OAT NIA (henna AL 2 cg 
201 938 “0. 0 


DA an AAA 3 d LNG Sa PA Pur 
RSS SP HER SANA AN JG NG 
Pa enak 2d Bd AN TANK Nee Pe 2288112 egg 9 "tag 
PL Am ren PEN NA EN KI AU 


1578. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ”' Nabi saw. dan para 
sahabat membaca Talbiyah untuk berhajji, dan mereka tidak ada yang 
membawa binatang hidyah selain Nabi saw. dan Thalhah. Ali datang 
dari Yaman dengan membawa binatang hidyah. Ia berkata: Saya mem- 
baca Talbiyah dengan bacaan yang mana Nabi saw. membaca talbiyah. 
Lalu Nabi saw. memerintahkan para sahabat untuk menjadikannya se- 
bagai umrah dan agar mereka thawaf, bercukur dan bertahaliul selain 
orang yang mempunyai binatang hidyah. Mereka berkata: "'Kita be- 
rangkat ke Mina, dan kemaluan di antara salah seorang dari kami me- 
netes, hal itu sampai kepada Nabi saw., lalu beliau bersabda: ”' Seandai- 
nya aku tidak membawa binatang hidyah, niscaya saya bertahallul.” 
Pada saat itu Aisyah ra. berhaidl lalu beliau (Aisyah) mengerjakan 
semua amalan hajji (manasik hajji), hanya saja beliau tidak thawaf 
mengelilingi Baitullah. Setelah beliau suci haidInya, beliau terus ber- 
thawaf mengelilingi Baitullah dan mereka berkata kepada Nabi saw.: 
”Wahai Rasulullah, engkau sekalian berangkat pulang dengan mem- 
bawa pahala hajji dan umrah, sedangkan aku hanya mendapat pahala 
hajji dan umrah, sedangkan aku hanya mendapat pahala hajji belaka.” 


485 





Oleh karena itu Rasulullah saw. menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar 
supaya pergi ke Tan'im, kemudian Aisyah mengerjakan umrah sesudah 
beribadah hajjinya itu.” 


te 12 11» 2734 Ld aan 14 7125 22 ang 7 
Ola) Kalah SEN Kdigs par LS NG Nan “Ov4 
724 2 Ie 0110 114 1209 4 IP 22414, 2 f9 han 02141 
sei Lajang ane CET TE PIA APU 
Lg AN , tayn 100 An tag 


ade dis Ja abal Jaa , 5 KEL3 Anag dala NN 


PP, PPP Ie S5 21010512, 44 


- Bob Gedang : Honey 9 
Bos IA NS Ke 

KG KANG aa boh 
2 KE GA PK, Gan ja 192 4 v IG. TES 


PAI P, SS Pu, 173 


G3 Mae ai naa Sana UR Grup: 1 
Lage a00 IL hay Pd 1, 1 PP ALA 
Men yea SG AKUT 
IL 0 J1 3 0013 LC 
KIA AK oa IPS ALS, DG) 


A0 Sd, 


2 Sat usa Hina AA 
Pecat ed Gak pa 2/1 AS » 44 4 
359 AA Orduk 03229 Ad Wagub ar HN 


Fe Las 2100 935 29 “ "L/ Aa tas 34 4 CT - 5 
Kaori 20. 


1579. Dari Hafshah, ia berkata: Dahulu kami melarang gadis-gadis 
yang dipencilkan di rumah kami untuk keluar. Kemudian ada seorang 
perempuan yang datang dari desanya, lalu berdiam di rumah keluarga 
Khalaf (yakni di Bashrah). Orang perempuan tersebut memberitahukan 
bahwasanya saudaranya perempuan (yakni Ummu Athiyyah) adalah 


: 


2 


2 


486 





isteri dari seorang lelaki dari golongan para sahabat Rasulullah saw. 
Lelakinya itu sudah berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw. 
sebanyak dua belas kali. Saudara perempuanku tersebut juga telah 
mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw. sebanyak enam kali. 
Saudaraku perempuan itu mengatakan: '”Kami bertugas mengobati 
orang-orang yang luka dan merawat orang-orang yang sakit. Saudara 
perempuanku itu pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: '' Apakah se- 
seorang dari golongan kami (yakni perempuan) ini mendapat dosa kalau 
ia tidak mempunyai jilbab, apabila ia keluar ke tempat shalat hari raya?” 
Beliau bersabda: '' Hendaklah kawannya memberi pinjaman jilbab ke- 
pada kawannya, dan hendaknya ia menyaksikan kebaikan dan meng- 
ikuti do'a yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika Ummu Athiyah 
ra. datang banyak kaum wanita yang bertanya kepadanya. Dan dalam 
riwayat lain disebutkan: Sa-alnaaha, bukannya sa-alaha. Dan Athiyah 
tidak menyebutkan lafazh Rasulullah kecuali dia menyebut 'bi-abii' 
(yakni kata lazim yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan 
kebenaran ucapannya. Adapun artinya. yaitu: Dengan menyerahkan 
ayahku sebagai tebusan ucapanku kalau aku berkata salah). Kemudian 
kami berkata: ”' Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sa. ber- 
sabda demikian dan demikian?” Ia menjawab: ''Ya, bi-abii'. Belum 
pernah bersabda: "Hendaklah kita semua memberi kelonggaran untuk 
keluar kepada para gadis yang selalu dipencilkan di rumah saja atau 
perempuan yang senantiasa berada di rumah, demikian pula orang- 
orang yang berhaidl, agar supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan 
dan mengikuti do'a yang dilakukan oleh kaum muslimin. Orang-orang 
yang berhaidl supaya berada agak jauh dari mushalla (tempat shalat). 
Akupun lalu bertanya: ”' Apakah orang-orang yang berhaidl juga diikut 
sertakan?” Ummu Athiyyah berkata: '' Bukankah orang yang berhaidl 
itu diharapkan juga untuk menyaksikan keadaan para hari Arafah, me- 
nyaksikan keadaan di Muzdalifah, Mina dan melontar jumrah-jumrah.” 


487 





KN Ea Kon Jaka Seng 


. - 


BAB 
BERIHRAM DARI BATH-HA' DAN LAIN-LAINNYA UNTUK 
ORANG YANG BERDIAM ATAU BERTEMPAT TINGGAL 
DI MAKKAH DAN UNTUK ORANG YANG BERHAJJI APABILA 
TELAH KELUAR KE MINA 


Pd Fan On TU DP, YG 4, "PB A3 
Kake ajaaa bana Kehin peee-ton- 
Sai 19. EA ag 2, Ae 19 tau d0 yeh 
Sada las ag FI aa Serluilarla 


“JJ Nan 2119p 32 11Ja 
PIPA Hina ea Dasi 


“ 2301 ye IN » 2119 


A Bo En EK KO CN) AI 930) yet 


pd 
831 324 Jan 


5 Pe aas Si II 
2 11 La Ia 9 fat P3 


hal dg CA Ie nada 


1580. Dari Jabir ra., ia berkata: '' Kami datang bersama Nabi saw. 
(yakni di Makkah), maka kami bertahallul sampai tibanya hari Tarwi- 
yah, dan kami meninggalkan Makkah pada waktu Zhuhur dan sejak 
pada waktu itu kami mengucapkan Talbiyah. Abu Zubair berkata dari 
Jabir ''Kami berihram dari Bath-ha?.” Ubaid bin Juraij bertanya kepada 
Abdullah bin Umar ra.: ''Saya melihat engkau jika engkau berada di 
Makkah, orang-orang sudah sama memulai ihramnya apabila mereka te- 
lah melihat bulan sabit, namun engkau belum juga melakukan ihram itu 
sehingga tibanya hari Tarwiyah. Mengapa demikian?” Ibnu Umar men- 
jawab: "'Aku tidak pernah melihat Nabi saw. memulai ihramnya sehing- 
ga kendaraannya bersemangat dulu.” 


488 





Maps on 


Menma 


Oa Ke an TP 3 


Asa ey Tesla 


BAB 
DIMANAKAH SHALAT ZHUHUR PADA HARI TARWIYAH 


Len dan Hee Rod 


Gn Ala 22 Lu! (UOB La Has “ON 
AA AKAN SG oi Keliatan IS YA EHAN 
pa GARA AIA NAGA TN AA 

MA aa EA Sat Sa 


1581. Dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata: Saya bertanya kepada 
Anas bin Malik ra., saya berkata: 'Beritahukanlah kepadaku tentang 
sesuatu yang kamu dapat dari Nabi saw. Di manakah beliau shalat Zhu- 
hur dan Ashar pada hari Tarwiyah?” Ia menjawab: ?Di Mina”. Ia ber- 
tanya: ”'Di manakah beliau shalat Ashar pada hari Nafar (hari berang- 
kat dari Mina ke Makkah -— hari ketiga dari hari Nahar)?” Ia menjawab: 
?Di Al Abthah.” Kemudian Anas berkata: ” Lakukanlah seperti apa 
yang dilakukan oleh para amirmu (pemimpinmu).” 


11. 101 $ 


SHE RAN Pde AG NASA on 

Korea Ieta LE aa ASN Ge SN 
211 Ig 119013 PA 11 fa Layan 109 

Jadi Hat BAAK pake NAN UNAN 


1582. Dari Abdul Aziz, ia berkata: Saya keluar untuk pergi ke Mina 
pada hari Tarwiyah, lalu aku bertemu dengan Anas bepergian dengan 
mengendarai keledainya, lalu aku bertanya: ”Di manakah biasanya 
Nabi saw. shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?” Kemudian Anas men- 
jawab: ” Perhatikanlah di tempat di mana para pemimpinmu itu shalat, 
maka disitulah hendaknya kamu shalat.” 


489 





Pa . 2. 

NA LOL 
BAB 

SHALAT DI MINA 


JLN 1 0113 1 


AN REA G3 Pora KE AE EA 


a91 10 Da2 17 N P 
2 Cai MEA AN YAN Pura AN AN AAN PAGE 
96111 dng 


PE Pai A09 3 


1583. Dari Ubaidullah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata, 
” Rasulullah saw. shalat di Mina dua raka'at, begitu pula Khalifah Abu 
Bakar, Umar dan Utsman pada permulaan kekhalifahannya.” 


Kadede Ke A3 Beta NOAL 
' ME AA ado, NUSA naa PAI ANN pal 


1584. Dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'iy ra., ia berkata: ' Nabi 
saw. shalat bersama kami sebagai imam di Mina sebanyak dua raka'at 
(yakni digasharkan), padahal kami semua adalah yang terbanyak jumlah 
kelompoknya dan kami belum pernah sebanyak ini yang mengikuti pergi 

sampai di NINA, dan kami yang teraman kepadanya dibanding kelom- 
pok yang lain.” 


Pa AA) . LIGA 41 
ANN PAPAN Tulus JB Ane oto) AE Llone 


211) pa 3. 2... PTP, 9441 
elastis sk 39 
181 . 21 3 & NP) 0 ALA RAP 2 lele 
TN ANE KEY PAP 
2211 
uc DP 
- . 


1585. Dari Abdullah ra., ia berkata: ''Aku shalat bersama Nabi 
saw. (yakni di Mina) dua raka'at dan bersama Abu Bakar ra. juga dua 
raka'at, begitu pula bersama Umar ra. dua raka'at, kemudian banyak 


490. 


Ae Mana AA PAMA 3: 


4 
! 
8 
: 





perselisihan pendapat di jalan yang dijadikan pegangan oleh kamu 
semua. Alangkah baiknya nasibku andaikata dari semula ditetapkan em- 
pat raka'at sesuai dengan aslinya untuk menjadi ganti dua raka'at itu.” 


PEYAIIT pe 
BAB 


BERPUASA PADA HARI 'ARAFAH 
(YANG TANGGAL 9 DZULHIJJAH) 


WAN a NAN Ayi 2 AAN 


yrran La PPP 


A3 on Anak 4164 AN AAA YAN deng aula 


1586. Dari Ummul Fadlal, ia berkata: ”' Orang-orang ragu terhadap 
puasa Nabi saw. pada hari Arafah, lalu saya mengutus (seseorang) 
kepada Nabi saw. membawa minuman maka beliau meminumnya.” 


ee LL 


1“ 1 116 


EN Ga baha 


BAB 
BERTALBIYAH DAN BERTAKBIR APABILA 
BERANGKAT DARI MINA KE ARAFAH 


22 YAA 


5g eU aa A1 KE GI IE E-0AV 


3 Ae Aa sapa SAI bana 
SI sa TA ape 912 Jt 
PELAT Sa Yaa Peranan 


PAP NG Ga pt 


1587. Dari Muhammad bin Abu Bakar Ats Tsagafiy bahwasanya ia 
bertanya kepada Anas bin Malik ketika pada suatu pagi keduanya be- 
rangkat dari Mina ke Arafah: '' Apakah yang engkau kerjakan hari ini 
beserta Rasulullah saw.?” Anas menjawab: "'Di antara kami ada yang 


491 














membaca Talbiyah, beliau tidak melarangnya, dan ada pula yang meng- 
ucapkan takbir, beliaupun tidak melarangnya.” 


Lanal Mita TIP Jd 
3 eh, tag Lou 


BAB 
BERANGKAT DI TENGAH HARI PADA HARI ARAFAH 


S1 Pal Ik (Tan Ke NN IOAA 


TA sa613 Kah CA :G. PEng 
SAN XIan phekyai aa MP: ATA 


Bend 11 90) 


3 GA II IS 23 es GG LIL Gs Bumn 
NK EN AANATNA 4G “aga II ola IE As Ah 


Pa PA y1n NI 201 Keke Ker P3 ana 


Ma Pa ai (Oa n EP Fa 
MN Singa in ta 
ig 24 Mann Anpua 


1588. Dari Salim, ia berkata: Abdul Malik menulis sepucuk surat 
kepada Al Hajjaj agar dia jangan sampai menyalahi Ibnu Umar dalam 
masalah mengerjakan ibadah hajji. Ia berteriak di kemah orang-orang 
yang berhajji, lalu ia keluar padanya ada sarung besar yang dicelup 
dengan usfur, ia berkata: "Ada apakah kamu, wahai Abu Abdir Rah- 
man?” Ia menjawab: ”'Berangkat awal, jika kamu menghendaki Sun- 
nah.” Ia berkata: ”'Saat ini?” Ia menjawab: ''Ya.” Ia berkata: ''Tung- 
gulah saya sehingga saya melepaskan (apa yang ada) di atas kepalaku, 
kemudian saya keluar, lalu ia turun sehingga para jama'ah hajji keluar 
3 ia berangkat. Salim berkata kepadanya di mana ia bersama ayah- 

a: "Jika kamu menghendaki Sunnah maka pendekanlah khutbah dan 
AAA wuguf”'. Ia melihat Abdullah. Ketika Abdullah melihat hal 
itu ia berkata: '"Benarlah ia." 


492 


! 
: 
1 
2 





2101 PP P3 S0 - 
Hn EN Je OI LL 
BAB 
MELAKUKAN WUOUF DI ATAS KENDARAAN 
DI ARAFAH 


210011) 2“. 


Erat 6 3) ai enaapan 


3 


6 3 Ne Aram 1 Ag y5 24 99. 


#'- 
32 22 


oya AN Nang vi La pe Ne Paa 


K3 


1589. Dari Ummul Fadhal binti Harits bahwasanya orang-orang 


bertengkar di sampingnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi saw. Se- 
bagian mengatakan bahwa beliau puasa dan yang lain mengatakan be- 
liau tidak puasa. Karena itu kuantarkan segelas susu kepada beliau, di 
mana beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka diminumnya susu 
itu.” 


kedua La FSYWA 4 4, Ti PN Pe 
AS) RAN pad 
BAB 


MENJAMA' ATAU MENGUMPULKAN ANTARA 
DUA SHALAT DI ARAFAH 


Ap AN 
1 GEA L.. NAN OIL 0 2S 

GIA AN GG MN LE JUS Ll 53) PA LL 
avh aa V3 PRP Ig 0 (40190 29 

NA Li Sup PENIS PETA YO 


Ius 3 21 13 


net ANN YAA BL 


493 





93 Pa JA ML Ai Oa uya AN Ta Ig ” An Haa 


#2 


re er EN RP oat aan hj Gr 
A2) Las 


1590. Dari Ibnu Syihab, ia berkata: Aku diberitahu oleh Salim 
bahwasanya Hajjaj bin Yusuf pada tahun ketiga menyerbu Makkah pa- 
sukan Abdullah bin Zubair, ia bertanya kepada Abdullah ra.: ''Bagai- 
manakah yang engkau lakukan di tempat berwuguf pada hari Arafah?” 
Salim menjawab: ''Jika engkau berkehendak mengikuti apa yang diker- 
jakan oleh Nabi saw. maka shalatlah di saat yang sedang sangat panas- 
nya karena teriknya matahari pada hari Arafah itu.” Kemudian Abdul- 
lah bin Umar (yakni ayah Salim) berkata: Benar, sesungguhnya para 
sahabat dahulu sama menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar sesuai 
dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi.” Aku (yakni Ibnu Syihab) 
berkata kepada Salim: '' Apakah yang demikian itu memang dikerjakan 
oleh Rasulullah saw.?” Salim menjawab: '' Dalam hal ini engkau sekali- 
an tidaklah mengikuti melainkan kepada sunnah Nabi saw.” 


Rina LG 


BAB 
BERSEGERA KE TEMPAT WUOUF DAN 
MEMENDEKKAN KHUTBAH DI ARAFAH 


2 1 4 
DI in ae alas aa lem 
2 271 PP | P y ad te 


engan. Bo Ha F Us TAN 


25119 OI 1 Pe 2223 J9 1 
Sia Jane 5 Utohaa B9 Kalangan 
| JI 4 neh HA Jana Aa 


pi mnta: Sara Un Ale Rea 
PETA Yaa YES Sa IOS GMS 


494 


Tea SP 111014 02101010 AK 2 BUI 5 
LEG BN GI AN 
PL, 9 ane 2388 2 en 0 ar Ae 


D3 PEN AI Cai ARP 


S3 


BAL FN 063 


1591. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdul Malik bin Mar- 
wan menulis surat kepada Hajjaj supaya ia mengikuti Abdullah bin 
Umar dalam hal mengerjakan ibadah haji. Setelah hari Arafah tiba, 
datanglah Abdullah bin Umar ra. dan akupun (yakni Salim) menyer- 
tainya. Ketika matahari tampak lingsir atau tergelincir, maka Ibnu Umar 
berteriak di dekat kemah Hajjaj dan berseru: '”Mana orang ini (yakni 
Hajjaj)?” Lalu Hajjaj keluar dari kemahnya, kemudian Ibnu Umar ber- 
kata: ''Ayo berangkat sekarang!” Hajjaj bertanya: ” Apakah sekarang 
ini?” Ibnu Umar menjawab: "Ya. Hajjaj berkata: ” Tunggulah aku 
dahulu supaya aku dapat meratakan air ditubuhku (yakni mandi)”. 
Kemudian Ibnu Umar turun sehingga para Jama'ah Hajji keluar lalu ia 


' berangkat. Salim bin Abdullah berkata kepadanya dimana ia bersama 


ayahnya: "Jika kamu menghendaki Sunnah maka pendekkanlah khut- 
bah dan segerakanlah wuguf.” Mendengai ucapan anaknya itu, maka 
Ibnu berkata: ”'Benarlah ia.” 


Te Jaa Se 4 
ad Lb 


333 bt 


BAB 
BERWUOUIf DI ARAFAH 
333 CJ 22403 PAN 4 2 
LAS LB In LAS PARA or 
OA 1 Sar 24 2 . OA 14211 100 
2 APE IA NG UNA Pay era 


P AA 4 ae : 2 
Jala ALL CRT Sama kb 
1592. Dari Jubair bin Muth'im ra., ia berkata: ''Saya lepaskan 


ontaku lalu saya pergi mencarinya pada hari Arafah, saya melihat Nabi 
saw. wuguf di Arafah, saya berkata: ”'Ini, demi Allah termasuk Humsi 


495 








Gulukan bagi Ouraisy, Kinanah dan jadilah serta orang-orang yang 
mengikuti mereka) bagaimana keadaannya di sini?” 


2 21o 0 £« 2,0 2107 9 
aa . Sah lo DN Kan P On Ape g abaoa 


2 IN 


ata 2 Tni VI 8 Ar 2 dai 
Dab SAN GAN YAN PA AJE AS 2A 


y 4. 2074 AD 


SEA he Li WA 1 dasi Yi 
Nda 2 SALA Ta KENA Sekesaa 


“. v 
Aa ki p/ 


a01. sap 23 

22) Ane 313 6 FI (Sab 

Pita naa HN SK 
,29 1807 PA 

Merata Hn Dean HO 


1593. Dari Hisyam bin Urwah, Urwah berkata: Biasa orang di 
zaman Jahiliyah thawaf dengan telanjang kecuali bangsa Ouraisy dan 
anak-anaknya, juga Ouraisy itu disebut Al Humus, mereka suka memin- 
jami pakaian kepada orang lain jika akan thawaf, demikian pula wanita 
Ouraisy, sebab siapa yang tidak dipinjami pakaian orang Ouraisy maka 
harus thawaf sambil telanjang. Demikian wuguf, umum orang-orang 
dari Arafah sedang Al Humus (Ouraisy) hanya di Muzdalifah. Hisyam 
bin Urwah berkata: Ayahku memberitahukan mengenai hadits yang di- 
terima dari Aisyah, ia (Aisyah) berkata: '' Ayat TSUMMA AFIIDLUU 
MIN HAITSU AFAADLANNAASU (Kemudian bertolaklah kalian dari 
mana orang-orang bertolak) diturunkan untuk orang-orang humus, se- 
bab mereka bertolak dari Muzdalifah, maka diperintah supaya bertolak 
dari Arafah.” 


496 


Pp » Beni Oh v- 
PAP NP Pen LG 
BAB 
JIKA PERGI BERANGKAT DARI ARAFAH: 


1018 1 po 1 109 


Na NOAL 
L en Ja fat Pa , 3 PERPPU 
ana 4 kir Low yA SKS J3 KATA 


Linen 
3 OA Ada ERP RDA 


Erat NE Bi KAI Sega 


1594. Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwasanya ia berkata: 
Usamah ditanya dan pada waktu itu aku di dekat Usamah tentang ba- 
gaimana perilaku Rasulullah saw. pada Hajji Wada' ketika beliau be- 
rangkat dari Arafah. Ia menjawab: ” Beliau berjalan cukup (antara cepat 
dan lambat) apabila beliau mendapatkan lembah maka beliau bersege- 
gera.” 


91 Lala tt 10 Ia - 
pa 30 Ja LG 
BAB 


SINGGAH ATAU ISTIRAHAT ANTARA 
'ARAFAH DAN JAM'I 


s yan bhn MAL 
PAP Ang apa SALAM Sa AD AAL SE nOA0 


( EN an IA LA 
bata SAE YA IL 


1595. Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi saw. jika berangkat 
dari Arafah, beliau segera membelok ke arah bukit, lalu beliau buang air 
dan kemudian mengambil wudlu. Saya bertanya: '' Wahai Rasulullah, 
apakah engkau hendak shalat?” Beliau menjawab: ”' (Nanti) shalat di 
tempat yang di hadapanmu.”' 


491 











ya. « PLAT y ”a 2114 PPA AAU & GSe-oan 
an anak SN 


TPA NAN Landak EA LA aa 
Or ANN nak, bi koasi 
” 1J Lt 


1596. Dari Nafi' ra., ia berkata » Abdullah bin Umar ra. biasanya 
menjama' antara shalat Maghrib dan Ashar di Jam'i, hanya saja se- 
belum ia berjalan melalui bukit yang biasanya dijadikan jalan berlalu 
oleh Rasulullah saw. Kemudian ia memenuhi hajatnya (yakni buang air) 


dan berwudlu dan ia tidak langsung shalat, sehingga nantinya shalat di 


Jam'i.” 


LL Ie IU IA AN LN Led dp Head 
dna dana IE ASN RSA 33) han cp Ka LS “oa 


Hadi Ob HA pa Yo 


10 1 KA 113 - 17 2 20101101 PESAN 


Gaun JA G9 S5 Angan | A5 ae 
Aw pe at a33 6 11333 214 Pa IP Tadi 
Ls 2 AG Gshaa her : REA Ea FE Tae ara 


PEARL AENA 
agya e KTA LAM Nat La. 
LS Kiba ga gran! Day F Jus 2) MA 59 
Jan 1 141, 3 LO) A3 91501, Lae Ae 
P5 AE Aa LSI aa3hE dan Ae 


ra ser ai nak Pa AS Mona dsni Iran oelare TAN 


GAS 


1597. Dari Usamah bin Zaid ra. bahwasanya ia berkata: Saya mem- 
bonceng di belakang kendaraan Nabi saw. ketika keluar dari Arafah 


498 


maka ketika sampai di Syi'ib sebelah kiri di dekat Muzdalifah Nabi saw. 
turun untuk kencing, kemudian beliu wudlu maka aku menuangkan air 
wudlunya, dan wudlu yang ringan sekali, lalu aku bertanya: Apakah 
shalat wahai Rasulullah? Beliau menjawab: (Nanti) shalat di tempat yang 
di hadapanmu (Muzdalifah)”, dan ketika sampai di Muzdalifah shalat, 
kemudian Al Fadhal membonceng Rasulullah saw. pada pagi hari Nahr 
(yakni Idul Adiha), Kuraib berkata: Aku di beritahu oleh Abdullah bin 
Abbas ra. dari Fadhl bahwa Rasulullah saw. terus bertalbiyah sehingga 
sampai di jumrah Agabah. 


SAN MY KA Lena Ika Fotaat AL 
Serena 


BAB 
PERINTAH NABI SAW. AGAR SELALU TENANG 
KETIKA PULANG KEMBALI DARI ARAFAH 
DAN ISYARAT BELIAU SAW. KEPADA 
PARA SAHABATNYA DENGAN CEMETI 


kn Jet ta Peak EA Ge 2 MEI GE -NOAA 
13 hak DIA GI GA ka 
ben 20 y9. 


LAN AI Ad Ag AG yNI Gang or20 
SI AA, ANA AA 


KANE uk ary Pa 


1598. Dari Ibnu Abbas ra. Beam ia aa dari Arafah 
bersama Nabi saw. pada hari Arafah. Nabi saw. mendengar bentakan 
yang keras dan pukulan terhadap onta di belakang beliau, maka beliau 
mengisyaratkan dengan cemeti kepada mereka seraya bersabda: '' Wahai 
para manusia wajiblah kalian tenang karena kebijakan itu tidak dengan 
berjalan cepat." 


499 








21 " Pn ee 25 
MEA GE IX ah ND 
BAB 


SHALAT JAMA' (YAKNI MENGUMPULKAN) ANTARA 
: DUA SHALAT DI MUZDALIFAH 


ph ABS 1 Jar 9 N Aga ANA 


aka ap hana dh AI ARSA ts Aa Er » Yi da (5S -10a4 
en 10 210 An Uh PAN 4 y 
SG Ga Hg PAPAN Hanap 
A4 213 31 101) dad 
BA IE Ai Ea Ea ja Io Un 
PD AL Au 3ut PPI naa PAN Pa NA 1:3 


pza LAN dad 2 Dia sal MAA YA 
0 Jaga tn 1 2g 2 TEA a22 Ja 
JA IIS Sara LATN Let 


Ita 


1599. Dari Usamah bin Zaid ra., ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
tolak dari Arafah sehingga sampai di Syi'ib turun untuk kencing ke- 
mudian wudlu, lalu saya tanya: '' Apakah di sini mengerjakan shalat, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: ''(Nanti) shalat di tempat yang di- 
hadapanmu?”, lalu terus berangkat dan ketika sampai di Muzdalifah 
turun lalu wudlu dengan sempurna, kemudian igamah. lalu shalat 
Maghrib, kemudian tiap orang menempatkan ontanya di dekat kemah- 
nya, kemudian igamah dan shalat Isya”, dan tidak shalat sunnah di an- 
tara keduanya (maghrib dan isya”) 


94K 21141 (91 IA 01012 IL 
Pale lara Ra 
BAB 
ORANG YANG MENJAMA' ANTARA SHALAT MAGHRIB 


DAN SHALAT ISYA' DAN TIDAK MENGERJAKAN 
SHALAT SUNNAH APAPUN 


Pra 31 I, KA Ju g 4 21 3 
2 Hots Dl aa JB SA SS) Ppt uk. 


500 


2” .-. 1 K4 N 
G3 ae PIN Pe ni TAU 
tea Lana 142 (dor 
Uya 8Aarl9 Ya des Ka 
1600. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ” Nabi saw. pernah menjama' 
shalat Maghrib dan Isya' ketika di Jama” (Muzdalifah). Tiap-tiap shalat 
dari keduanya itu didahului dengan igamah. 


Beliau tidak mengerjakan shalat sunnah antara keduanya dan tidak pula 
setelah keduanya selesai.” 


941 1Ji ta 2In to A20 
AAA Konlsl 03255 BSI pa ESA 


AS ah AN D3 BN KE AA 


1601. Dari Abu Ayyub Al Anshariy ra. bahwasanya Rasulullah saw. 
pernah menjama' shalat Maghrib dan Isya” di Muzdalifah ketika Hajji 
Wada'. 


439 4Ago 9 
Varia Bla3 YI RENG S3I Sa Ne 
BAB 
ORANG YANG BERADZAN DAN BERIOAMAH 


UNTUK SETIAP SHALAT DARI KEDUA 
SHALAT YANG DIJAMA'KAN 


23243 y91 01 Eh 
KA G3 AI LE A3 Ap JNE Ay 


SSI UNI KA 3 NAN AG 
Kie PALA et 29. AN NA G3 86 
BNN, 34 TAG 21 susah 3 

La Tuna At Ab 3 ES | SP 4 hpnya 
JAN NS peni II 363 


501 








Ine aan R00 AI OY Ionn nh 0. AN 9 
8 (33 HN MAPAN LEUG-p JD ya 


. 


2655 Ar 2g 204 « 44 TAS ate 59 29 

IE Pad Ha CA DI Had PEN SL Ga Aki 

110 TN R3 921 

REK pakean Tora ang 
1602. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Abdullah bin 
Mas'ud melakukan ibadah hajji, lalu kami datang di Muzdalifah se- 
waktu shalat 'Isya” atau pada waktu itu sudah hampir sekali dengan 
lenyapnya mega merah tanda waktu Isya akan masuk. Kemudian Abdul- 
. lah menyuruh seorang lelaki untuk beradzan serta berigamah. Lalu ia 
shalat Maghrib dan sesudah itu shalat Ba'diyah Maghrib dua raka'at, 
kemudian meminta makan malam lalu makan yang disediakan untuk 
malam harinya. Kemudian ia menyuruh seorang yang kuyakini ia se- 
orang lelaki. Orang itu terus beradzan dan berigamah.”' Amr berkata: 
” Aku sendiri tidak meyakinkan perihal adanya kesangsian dalam meng- 
ucapkan ''Uraa fa adzdzana wa agaama''. Sebab dalam riwayat yang 
lain lafazh ''Uraa” itu tidak ada, melainkan hanya dari Zuhair sendiri.” 


Abdurrahman meneruskan ceriteranya: ”' Kemudian Abdullah bin Mas' 


ud mengerjakan shalat Isya' dua raka't. Setelah fajar shadig me- 
nyingsing lalu ia berkata: "Sesungguhnya fajar shadig menyingsing lalu 
ia berkata: ''Sesungguhnya Nabi saw. itu tidak pernah mengerjakan 
shalat pada waktu ini melainkan shalat ini di tempat ini dan pada hari 
ini.” Abdullah berkata: ''Keduanya adalah shalat yang waktunya ma- 
sing-masing dipertukarkan dari yang semestinya, yaitu shalat Maghrib 
sesudah orang-orang sama datang di Muzdalifah dan shalat Fajar (yakni 
Shubuh) ketika fajar shadig menyingsing.' Ia mengatakan: ”' Demikian 
itulah yang dilakukan oleh Nabi saw. menurut yang kulihat sendiri.” 


502 


jnevroma 


209 910 LA 292 223 Ae 174 aa 22 3 ne 
Oggan9 Hala L Yara Ja Ap Aan 3 pian 
SEN AN 


BAB 
ORANG YANG MENDATANGKAN ORANG-ORANG YANG 
LEMAH DARI GOLONGAN KELUARGANYA DI WAKTU 
MALAM, LALU MEREKA BERDIAM DI MUZDALIFAH 
DAN BERDO'A DAN IA MENDATANGKAN ITU 
SETELAH DI SAAT BULAN TELAH HILANG 


AND OP TOP Va 2 bd SB PA 


233, TAAT 37/43 aa 1112 901 (320 
JA TS, EN is Dasa 9 abal das pa loe 
LD 


1419) 012, 2911 an na “1 
JESAAN ni Gaby Aan AN DI AH 
IN 022II L n4 
JAS Setan 3S Gap 


IS 041JI AA 142 TKA 
Alba nba , v 
1291, 4 14012311 2 97 
kesan An 5 sex! Iga) YAAA Gian | 
PAI V Ya 


IPL, 
Kan ae An Ko Ipa WE BA ga 


1603. Dari Ibnu Syihab ra., ia berkata: Salim berkata: ” Abdullah 
bin Umar ra. biasa mendahulukan orang-orang yang lemah dari keluar- 
ganya lalu dihentikan di Masy'aril haram di waktu malam, di sana me- 
reka berdzikir sedapatnya, kemudian kembali sebelum berdirinya imam 
dan sebelum bertolaknya, maka ada di antara mereka yang sampai di 
Mina pada waktu fajar dan ada sesudah itu, maka apabila telah sampai 
di Mina segera melempar jumrah Agabah. Dan Ibnu Umar berkata, 
"Rasulullah saw. telah mengizinkan yang demikian itu.' 

Le P4 
Ab aisn, AN PAN uye 53 MEA 


La yo 141 FA AA 


JA ALA Aae 


503 








1604. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ?' Rasulullah saw. mengutus 
aku supaya pergi dari Jam'i (Muzdalifah) di waktu malam (yakni se- 
paruh makam kedua). 


“8 9 1 pan - 
Pap SE Uga mean A16 
AS KAN NW nata 


1605: Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Aku adalah termasuk 
orang yang didahulukan oleh Nabi saw. pada malam Muzdalifah, sebab 
dianggap tergolong ahli keluarganya yang lemah-lemah.” 


110 bag 


1N a20 01 11 Man 11573 
se Mun Ke PENA IP UNA beta. “1 
EA AAN Seung An NP€ 


KE NG AG LN SE ja IG RA 


AA 101 lah, 11 191 . ur SG 1 9010 


2 10 71 Ja 
“Opnagd olahan 3 Fi) en Lacang 
Isa 2 ol CG. MEME) ANTA SATA 


IL. 2 Jaan 141 N ' 

sad 531 el Ale dal Hoa 
1606. Dari Asma' bahwasanya ia tiba pada malam Arafah di Muz- 
dalifah. Ia bangun malam bersembahyang. Setelah ia bersembahyang 
sesaat, ia berkata: '” Wahai anakku, apakah bulan telah terbenam? Ia 
. menjawab: ”Belum'', kemudian ia bersembahyang sesaat, dan bertanya: 
”Wahai anakku, apakah bulan telah terbenam?”' Ia menjawab: ” Ya”. 
Lalu ia berkata: ''Berangkatlah”. Ia berkata: ''Maka kami berangkat 
dan terus berlalu sampai ia melempar jumrah. Kemudian ia pulang lalu 
ia shalat shubuh di rumahnya. Ia berkata: ''Saya berkata kepadanya: 
”Hai engkau, saya mendengar masih gelap.” Ia berkata: ”' Hai anakku, 

sesungguhnya Rasulullah saw. mengizinkan wanita dalam sekedup.” 


I yan 9100 ANTA , gi 0 
GE ago 3 KG WE Ge 2 AE AV 


504 


PEN LA KUN 1. gn e191 ta 1 PPN B 
853 GAS IS SG KN A Sa Akan (Ko 


1607. Dari Aisyah ra., ia berkata: ” Saudah meminta izin kepada 
Nabi saw. pada malam Jam'i (yakni untuk berangkat dulu ke Mina se- 
belum berjejal-jejalnya orang banyak), sedangkan Saudah adalah se- 
orang perempuan yang berat dan lambat sekali jika berjalan, maka 
beliau mengizinkan Saudah.” 


aa TAN 35 PETERPAN C3 Ge KE NA 
SIN LI NN AAN Bo) #Wf Pa 
K SEA Ba TAP Aug aAs Kn Hota 


211) LIA eh NAN yh Dua 2... 


tata an A5 aa lalai 
, Ga 3:1 Nag: IA yan 910 
DL SINI IG da Pa (CET Ga 
29219 Lah dy 01) 0g AL 9 ena, PA 
Maa Ka 2d yaa LN Sen alan ARE AN 
“as 


1608. Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami tiba di Muzdalifah, lalu 
.Saudah minta izin kepada Nabi saw. untuk berangkat dari Arafah se- 
belum banyak manusia karena ia seorang wanita yang lambat (jalannya) 
maka beliau mengizinkannya. Ia berangkat dari Arafah sebelum banyak 
manusia dan kami tinggal di sana sampai pagi. Kemudian kami berang- 
kat bersama keberangkatan beliau, sungguh saya meminta izin kepada 
Rasulullah saw. sebagaimana Saudah minta izin adalah lebih saya sukai 
dari pada sesuatu yang menggembirakan.” 


Tana LA Yuka ULP AN KUN | 
| s 
PE Ie 
BAB | 
ORANG YANG SHALAT FAJAT (SHUBUH) DI JAM'I 


, 2 ta 1 Iga yu 
Ka IA SIGLI Ket UG AN AE TEA 


Ha 5 KENA) Malam ai SAN PPU ap 


505 








Bata AA IE aa PNP, 
Mena A0 Juan sala 


1609. Dari Abdullah ra., ia berkata: ''Saya tidak pernah melihat 
Nabi saw. shalat tidak tepat pada waktunya kecuali dua kali, yaitu men- 
jama' shalat Maghrib dengan Isya' dan shalat Shubuh sebelum waktu 
yang biasa (yakni sesudah nyata sudah terbit fajar). 


Je) gn 4d ar 4 
PN Aa LG ap AAN 


Jajan ka FDI KAL SEA, 
2. ada tah 0 yg 


Era NK TAN | KA Kenalan al 
OK AAA Pa 13 TN SBN ISS ab 
(alas Ie Babat ade 


PL 


P/ ?.. 93 “an 411 991 SA 
naa PN Ga Mah AG ehalis TN Tar 
'n914at Lah 1101 ta 1910 
SANA SIG AA Ga Gas RAN pi | 
Sa MAA YA » dprar pone 211 0... 
Jasa pelo Ar TE an aa EN 
112 dy 90 pb a09 Ya Ca TAG (011 Joe 3. 


AI naaa 5 a Gengla aon KE AN S 


1613. Dari Abdullah bin Yazid, ia berkata: Kami keluar bersama 
Abdulah ra. ke Makkah, lalu kami datang dengan menjama', ia (Abdul- 
lah) shalat dua shalat setiap shalat itu sendiri, dengan adzan dan igamat 
serta makan di antara keduanya. Kemudian ia shalat Shubuh ketika ter- 
bit fajar. Seorang mengatakan: "Fajar telah terbit?” dan ada yang 
mengatakan: "Fajar belum terbit”, kemudian ia berkata: ''Sesungguh- 
nya Rasulullah saw. bersabda: ”' Sesungguhnya dua shalat Maghrib dan 
Isya' dipindahkan dari kedua waktunya di tempat ini, maka orang-orang 
janganlah mendahulukan jama' sehingga mereka melewati (sebagian 
waktu) dan shalat fajar itu saja ini. Kemudian ia berdiri, sehingga ber- 


306 


sinar. Kemudian ia berkata: ''Seandainya Amirul Mu'minin berangkat 
sekarang maka ia membenarkan as sunnah. Saya tidak mengetahui apa- 
kan perkataannya mempercepat atau mendorong Utsman ra., di mana ia 
terus membaca talbiyah sehingga mereka melempar jumrah Agabah 
pada hari Nahar.” 


KAPAN AR 


BAB 
KEPANKAH ORANG HAJJI ITU BERANGKAT 
DARI JAM'I (MUZDALIFAH) 


Hole t Bong Ie Babat fi- AN On 
tah 9 yng 01 “1 . 
dn ai Ken ian D nak 


241711 Peda 


BTN ANN TA 2 as 
an te NAN Hi 214 (AU: FASEA) 


1611. Dari Umar bin Maimun, ia berkata: Saya menyaksikan sendiri 
bahwasanya Umar ra. shalat Shubuh pada hari Arafah kemudian ia ber- 
diri dan berkata: Sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak berang- 
kat ke Arafah sehingga terbit matahari dan berkata: ”'Bersinarlah, hai 
Tsabir (nama gunung).” Sesungguhnya Nabi saw. menyelisihi mereka, 
kemudian beliau berangkat sebelum terbit matahari.” 


La .. Hara De pan 01 Ae '"& pu - 
JA3G 33 92 Lp Can SAR AI Ana ya 
BAB 
MENGUCAPKAN TALBIYAH DAN TAKBIR PADA 
PAGI HARI NAHAR (HARI RAYA KURBAN) 


KETIKA MELONTAR JUMRAH DAN NAIK 
DENGAN MEMBONCENG SEWAKTU 


BEPERGIAN 
NG 24, ta A1 NIA 4 2 ta 0 . 
Aoade 2 AN » EN Aa MIN CAS AE 


507 





110p 011 Lay 4. 55 P Ata 1 90 
- 5 md 3 IP Op AS Lah D3 a31 
1612. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. memboncengkan 
Fadhal, lalu Fadhal memberitahukan kepada saudaranya (yakni Abdul- 
lah bin Abbas) bahwasanya beliau senantiasa mengucapkan talbiyah 
sehingga beliau melontar jumrah Bun 


CU ) 


, u 3 ta P, G0. 
ari $ ST BAN GA ASN 53) CAS pl Sr 
14 As 0 MAN . 4 PA A3 
BNI Kep ntar Fara A5 Kota SANTA Asah 


2 1014 4, rp, nana: 
ANE BIG KENAPA SD 


28 0121 A1 ta 33 Pa SAI Pe nan 
HAN 3 at STT: SRG dar MAC An api 


1613. Dari Ibnu Abbas ea. bahwasanya Usamah bin Zaid ra. mem- 
bonceng Nabi saw. sewaktu pergi dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian 
beliau memboncengkan Fadhal dari Muzdalifah ke Mina. Abdullah bin 
Abbas berkata: ''Kedua orang ini (yakni Usamah dan Fadhal) mengata- 
kan: '”Tiada henti-hentinya Nabi saw. mengucapkan talbiyah sehingga 
beliau melontar jumrah Agabah.” 


Kehasaaa 2414, WAN BA 
2 Sui, 


Mu as LUAR) Png AN au 
(an: 31). KET PAN, IN SA A3 


Firman Allah Ta'ala: ''Bagi siapa yang ingin mengerjakan Umrah 
sebelum hajji (di dalam bulan hajji), (wajiblah ia menyembelih) korban 
yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban 
atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa Hajji 
dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh 


508 


1 


— ————errae—  —m, 
' : —X 


(hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi 
orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) masjidil haram) 
orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah).”' (Al Bagarah : 196). 
6 jedP ARUN AD He PAPER ka PALA 
ae Kapal Sar up MG EA esa 
tere 11 yan". 


918 Wal)a ipa Hee 
EN H3 —k 3. layan PU SE 48. HB BA IG 


9411, y-4, P3 MU 2, ye 2 - , - 
2 wb ajaa AU Asta) Taj F Sat AS SEO 

119 TPP JUL | Ul, CIA Lb 1 
Ma AAA NP AI Gisadi 133) sasa 


an San , AAA taun Pai Yao 

Data Ata (ag pa Ia J5 Anaae Aa 
9330 Sa 0 Lan Il ng 1 10, 
DA LI AA e 


1614. Dari Abu Jamrah, ia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Ab- 
bas ra. tentang tamattu' dalam hajji (yakni bagaimana disyari'atkan- 
nya), maka dia menyuruhku untuk melakukannya. Kemudian aku ber- 
tanya kepadanya tentang hadyu, maka dia berkata: '”Untuk hadyu itu 
boleh menyembelih onta, sapi, kambing atau binatang yang dijadikan 
syirkah (yakni perseroan) oleh orang-orang yang sama-sama harus mem- 
bayar dam atau denda.'” Abu Jamrah berkata: ''Seolah-olah orang ba- 
nyak sama tidak suka mengerjakan hajji tamattu' itu, kemudian aku 
tidur, tiba-tiba dalam tidurku itu aku mimpi melihat ada orang yang 
berseru: '"Hajji Mabrur dan tamattu' yang dikabulkan (yakni memper- 
oleh pahala).” Aku lalu mendatangi Ibnu Abbas ra., kemudian aku 
menceriterakan impianku itu, lalu ia mengatakan: ”'Allaahu Akbar, itu 
adalah sunnah (amal perbuatan) yang dilakukan oleh Abul Oasim saw. 
(yakni Nabi Muhammad saw.). Ibnu Abbas ra. berkata: Adam, Wahab 
bin Jarir dan Ghundar mengatakan sesuatu yang diterima dari Syu'bah, 
yaitu: "Umrah yang dikabulkan dan hajji yang mabrur.” 


509 





034319 31X 
H0 3 
BAB ! 
MENAIKI UNTA - YANG UNTUK DISEMBELIH 


Allah Ta'ala berfirman: 


Na, "IL Aya 1 TepKad 04 
Jha Kaliao s.d Te Aa 
2993 anan Aa A10 Pra boga IMA en , 
Kea G DN ee An 19 3S parang NIA 
20734193 Ih PENA ee AMA LAN 3 v2 10 2, 
MEN NGUS AS SI DGN yaabi Gale 
2 YP: 1242 113 SL 23 Aa TeaL Ad 
SK TAN A P oeyaan Aja 
,. 3) pagu Pa, AN Cg Es tAtac 
(ve 31) Lama ye 9 bina ke an 19 AN la 
Artinya: | 
"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian 
daripada syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada- 
nya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya 
dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh 
(mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang 
rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan 
orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta 
itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging un- 
fa dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah, 
tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demi- 
kianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu meng- 
agungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
(Al Hajj: 36 - 37) 
ae 35 At 5 ngr an NILAI Pd Ad AA COMET 5 
4 Ie ali Jon gang SI dara (ES) On PISA 


eh 811 Je EN 


IS ELASTIS 20 Spa In sb ea 


510 








ay LA LAI IL Lon Ola MI 
LAS IU IE JUS AJE 


1615. Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. melihat 
seorang laki-laki menggiring onta, lalu beliau bersabda: ”'Naikilah.” Ia 
berkata: ”'Ini onta betina.” Beliau bersabda: ''Naikilah.” Ia berkata: 
”'Ini onta betina.” Beliau bersabda: ''Naikilah, celaka kamu!” dalam 
kali yang ketiga atau kedua. 


ra fate ag 01 A1 hg 1 A1 PUN 0 a19 

Sialan dele An Ho sal SN LiLA eh 31 5 1 
214 Mafaa 10, 14 P0 AN em PPU LA G0 IL - 
ABU IE ES ESA 


PKL On 20 pad 
“BN NI AA 


1616. Dari Anas ra. bahwasanya Nabi saw. melihat seorang laki-laki 
menggiring onta, lalu beliau bersabda: ”'Naikilah.” Ia berkata: ”'Ini on- 
ta betina.” Beliau bersabda: ''Naikilah.” Ia berkata: ”'Ini onta betina.” 
Beliau bersabda: ?'Naikilah”' sampai tiga kali. | 


9 Sung 
TN INN Ia ia DL 
BAB 
ORANG YANG MENGGIRING UNTA UNTUK HADYU 


BERSAMA-SAMA DENGAN DIRINYA DARI TANAH 
HALAL KE TANAH SUCI 


y 4 LA" Op ja UN MIN Pp 11 - 

AN oa Iso) SAN APN S3 Pool GS AV 
Inn Man L0 NAS UAP IN 1 9 4190 Jaa 24 
A51 SL Soal9 padi II ByaaL elagN AE dung Asha 


111 La u0 23 , 3 kd 7, Sa | 
dn Ba At Panai ny V9 Rat 153 Sa GKI 
KPA 214 » Lay 00 - lea NN Ta Lap 4 , 
ADLN BNI, 
ag? 11 


Pa ALA Pd ' 1 2D ah 22 
A33 BN BLS EAN Ga EN 2 K3 NI Sea 


511 





ta ye 201 JL La 914 “1 


si Kat 5 Adel Je aan KA. Karda 
2 9 KE gia Ga - Hina CAN PANTAI 5 Lisa 
ataa BA AYI SAN AG SSI Ka KA Sa 

PEP AU AE ta Pet SAY NAN 


kn AG Ga ai Ear - ap 


Sab Sa NG 2 Al 
Ya AP PA: pnp RENA Xorab 
Harga ne 6 s8 Aa BA DL G3 
IN DAA j3 
Haa Uni, Jadla aa AA UNA 
33 Sa. SEN AAN SAI SE UT ATA 4 


27 90 


K5 ata Z5 Ri Naa ANGEL 53 TEE 


Pt PIN ATA Ban, Asik Ca 


143 3 309 


Jae bak P, Jp 00 INI 
Lang Aa Pain IE ESAI SS KN EN C 


1617. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. berhajji 
tamattu' pada hajji Wada' dengan umrah hajji. Beliau membawa bi- 
natang hidyah dan menggiringnya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah saw. 
memulai dengan membaca talbiyah untuk umrah kemudian membaca 
talbiyah untuk berhajji. Maka manusia bertamattu' bersama Nabi saw. 
dengan umrah ke hajji. Maka manusia bertamattu' bersama Nabi saw. 
dengan umrah ke hajji. Sebagian dari manusia ada yang berhidyah, 
maka ia menggiring binatang hidyah itu, sebagian dari mereka ada yang 


$12 


tidak berhidyah. Ketika Nabi saw. tiba di Makkah, beliau bersabda 
kepada manusia: ”' Barangsiapa di antaramu yang berhidyah maka se- 
sungguhnya tidak halal baginya sesuatu yang diharamkan baginya sam- 
pai ia menyelesaikan hajjinya. Dan barangsiapa di antaramu yang tidak 
berhidyah, maka hendaklah ia thawaf di Baitullah. (Sa'i) antara Shafa 
dan Marwah, bercukur dan bertahallul. Kemudian ia membaca talbiyah 
untuk hajji. Barangsiapa yang tidak mempunyai binatang hidyah maka 
hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam hajji dan tujuh hari apabila 
pulang ke keluarganya.” Ketika beliau tiba di Makkah, beliau mela- 
kukan thawaf (gudum). Lebih dahulu beliau menyentuh sudut, kemu- 
dian berlari tiga keliling dan berjalan empat keliling. Setelah selesai 
thawaf keliling Ka'bah, lalu beliau shalat di belakang Magam. Setelah 
memberi salam, beliau terus menuju Shafa, lalu sa'i tujuh kali antara 
Shafa dan Marwah. Beliau belum halal sebelum selesai mengerjakan Ha- 
jji dan menyembelih kurban pada hari Nahar dan thawaf ifadlah (yakni 
thawaf rukun, dilaksanakan setelah kembali dari Arafah) keliling 
Ka'bah. Setelah semuanya itu selesai, barulah beliau halal dari semua 
yang tadinya haram. Maka kerjakanlah seperti yang dilakukan Rasulul- 
lah saw. itu, oleh siapa yang sanggup membayar hadyu, telah menyiap- 
kan dan menghalaunya di antara orang banyak. 

Dari Urwah bahwasanya Aisyah memberitahukan kepada apa yang di- 
peroleh dari Nabi saw. pada waktu melakukan ibadah manasiknya un- 
tuk umrah, kemudian berihram untuk hajji, maka orang-orang sama : 
bertamattu” untuk umrah beserta beliau sebagaimana yang dikabarkan 
kepadaku oleh Salim dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. 


Sanfal La GAN Sab) 5 LG 


BAB 
ORANG YANG MEMBELI HADYU DARI JALANAN 
BAIK DI TANAH HALAL ATAU TANAH SUCI 


Nah DA LEAN AAS JG JG p3G Sean 
1806 AG PU Sa Ep sa dan aka 


Ae 


3 196189. Kanaan PI ya 


513 








121971 


MN 3 Lea 66.2 


3S 909 


Manga 95 Sx 
Asas. 2 G3 SAN BIS 
Lai DEA ai Sud. saka 13 
Kepoin NA TEA AWAS NE ra 

Cet 


1618. Dari Nafi”, ia berkata: Abdullah bin Abdullah bin ibnu Umar 
ra. berkata kepada ayahnya: ” Bermukimlah (yakni janganlah mengerja- 
kan ibadah hajji pada tahun ini), sebab sesungguhnya aku tidak merasa 
adanya keamanan karena adanya perang saudara, maka engkau akan di- 
halang-halangi orang untuk pergi ke Baitullah.” Abdullah bin Umar ra. 
berkata: Jika hal itu benar-benar terjadi (yakni aku dihalang-halangi 
masuk Makkah), maka aku berarti mengerjakan sebagaimana yang di- 
kerjakan oleh Rasulullah saw. Padahal Allah telah bersabda: ” LAGAD 
KAANA LAKUM FII RASUULILLAAHI USWATUN HASANA- 
TUN”' (Sungguh cukup dalam peribadi Rasulullah itu ada suri tauladan 
yang baik bagi kamu semua). Aku mempersaksikan kepadamu semua 
bahwa sesungguhnya aku telah menetapkan atas diriku sendiri untuk 
mengerjakan umrah.'” Setelah mengatakan sebagaimana di atas, ia lalu 
keluar. Setelah ia sampai di Baida', ia lalu berihram untuk hajji dan 
umrah. Lalu Abdullah bin Abdullah berkata: '' Mengapa keadaan hajji 
dan umrah hanya dijadikan satu.” Abdullah bin Ibnu Umar ra. kemu- 
dian membeli seekor binatang ternak dari Oudaid untuk dijadikan 
hadyu, lalu ia datang di Makkah lalu thawaf gudum (yakni baru datang 
dan diniatkan untuk hajji dan umrah tersebut), tetapi hanya menger- 
jakan sekali thawafan. Jadi ia tidak bertahallul sehingga bertahallul 
semua dari kedua amalan itu (yakni hajji dan umrah). 


514 


patah Pp, TA 
2 FAN IA 9 pa SL 
BAB 


ORANG YANG MEMBERI TANDA DAN MENGELUNGI 
HADYU DI DZULHULAIFAH KEMUDIAN BERIHRAM 


Pm Cu, a25 91 2159 9 
Ana GAS Ipar abi 50) 1 Ia AA 
0 100) Kana PEP Sia 


BAU SN ha PAN Olab Ia Opuslg oi 
EP Eta 


1619. Dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar ra. itu apabila membawa 
hadyu dari Madinah, ia memberinya kalung dan diberinya tanda ketika 
berada di Dzul Hulaifah dengan jalan meletakkan sebuah pisau lebar 
pada ponok sebelah kanan dari punggung onta serta menghadapkannya 
ke arah kiblat di waktu mendekamnya. | 


MN at ya YG DNAN ”E, gp 
NAD : BH SN 29 


... 


201 La Para ta, 2 Pra 1244 
2 1 219 ah GA Kap kas 9 Ya 6 I3 AN SA 
PKP Iu 
SA, 


1620. Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan ra., ia berkata: 
”'Nabi saw. keluar dari Madinah pada masa Hudaibiyyah dalam seratus 
lebih beberapa puluh orang dari para sahabat sehingga ketika mereka 
berada di Dzul Hulaifah, Nabi saw. mengulangi binatang hidyah, beliau 
memberi tanda pada binatang hidyah itu dan beliau ihram untuk 
umrah.” 


LETAD Ad ra, LNG 221 Pa et 9 
pay BGANG LAS lgs ai 52 Ke) nh 
“LP 1417 


2. KANG : SAS AAN 


515 








P4 
GA PDA Oa 
AI Lake 
1621. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Saya yang melilitkan tali untuk 
kalung onta Nabi saw. kemudian dikalungkan dan diberi tanda (dilukai 


sedikit) dan menghadiahkan, tetapi yang demikian tidak menyebabkan: 


haramnya sesuatu baginya dari apa yang biasa halal.” 
201 0) 2.5.3 2 Lan 4 
Ad oa NE 3 : LL 


BAB 
BEBERAPA TALI UNTUK ONTA DAN SAPI 


daa 2 » 2 2107) , 
KAPTEN A (Fan 33, Ama SY 
9 saat 21 1 yana 1, 


heatan IG ES Ie Ob Ya TA YAA KA 
PENA ARE 


1622. Dari Hafshah ra., ia berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulul- 
lah, mengapa orang-orang itu sudah bertahallul sedangkan engkau be- 
lum bertahallul?” Beliau menjawab: ” Sesungguhnya aku telah memintal 
rambut kepalaku agar menjadi satu dan aku membawa hadyuku, maka 
aku tidak halal melakukan apa-apa yang diharamkan sewaktu dalam 
ihram, sehingga aku bertahallul dari hajji.” 


L yg So 
AN  TTa ANA PAN ANTA PARE mar 
poet td “A Nak Meong TA Pa 
Linay dd en OA 


“4 ke PA 


1623. Dari Aisyah ra., ia berkata: PAI saw. ita mengirim- 
kan hadyu dari Madinah, lalu aku memilih beberapa tali untuk dijadikan 
pengikut hadyunya, kemudian beliau tidak menjauhi sesuatupun dari 
apa yang semestinya dijauhi oleh seorang yang sedang berihram.' 


516 


In P4 

yA LL 
BAB 

MEMBERI TANDA KEPADA UNTA YANG 
AKAN DIJADIKAN HADYU 


Aida Ha , AN ANA MEA SB PA 
Bra, LGA rara 


1624. Dari Miswar ra., ia berkata: ''Nabi saw. memberi kalung 
kepada hadyunya, kemudian memberi tanda pada hadyunya, sesudah itu 
beliau ihram untuk umrah.” 


Paya 1 NAS YA BEA Mn KENA ANNYO 
Let 1 adat 90 1 411,4 pa01g Ah Nan esp TANYA 4 
Int Ala mas abi PA AE Ko 


Pal 


HA Ska PPPA Ay ANN NYA NAN) 


1625. Dari Aisyah ra., ia berkata: ” Aku pernah memilih tali untuk 
dijadikan kalung dari hadyunya Nabi saw., kemudian beliau memberi- 
nya tanda pengenal dan mengalunginya'', kemudian mengirimkannya ke 
Baitul Haram di Makkah, sedangkan beliau sendiri tetap bermukim di 
Madinah dan di Madinah itu tiada sesuatupun yang haram atas beliau 
untuk dikerjakan yang semestinya memang halal untuk beliau tersebut.” 


oa SNN 3 an kar 


PIA 
BAB 
ORANG YANG MENGALUNGKAN KALUNG PADA 
HADYUNYA DENGAN TANGANNYA SENDIRI 


PX) 2 “hg 87493 


KAA Ma Pa 
PA GAY IPA WAS ONLY NG 


517 





pnea - ara 2 TALI DIN 0100 21 Mulan B1 
Gea AIe 3 Pl Sa Sal Lage 


na, - LP, L 1 Huda Aa) HN ee T. 
OA EN NAN DS AG 8.6 
911 JL - gg. TPP. INA hnya 
aa dani gn sis SBB LE 


2 ah, “ LA y0 24 


SA Abad let Koati Usa as F Gaal 
MR Gk NAS aa 


Pa AP 4 EA Ay 52 A01, 
Para ke 


1626. Dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Ziad bin Abu 
Sufyan menulis sepucuk surat kepada Aisyah ra. bahwa Abdullah bin 
Abbas ra. berkata: "Barangsiapa yang berhidyah dengan suatu binatang 
hidyah maka haram atasnya apa yang diharamkan kepada orang yang 
hajji sehingga binatang hidyahnya disembelih. Aisyah berkata: ” Tidak 
seperti apa yang diucapkannya. Saya memintal kalung-kalung binatang 
hidyah Rasulullah saw. dengan tanganku, Rasulullah saw. mengalung- 
kannya dengan kedua tangan beliau, kemudian beliau melepas talinya 
bersama ayahku. Tidaklah haram atas Rasulullah saw. sesuatu yang di- 
halalkan Allah sehingga binatang hidyah itu disembelih. 


SN SL 


2. 


BAB 
MEMBERI KALUNG KEPADA KAMBING 


KALI PEP AL 292) II KA 

ho AN PAN NN Ab go AGS ATV 
2 4 Pa. |. Pp 
SAS Sp Alan 


1627. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Nabi saw. pernah berkurban 
dengan seekor domba.” 


BIA Ja 2G WLAN AL Cr AAS “NYA 


518 


9 un Jo, YA PU 4 
ND Ab! 3 an 9 dadi MAYAT ag 


1628. Dari Aisyah ra., ia berkata: '' Saya pernah memintal tali untuk 
kalung hadyu Nabi saw., maka dikalungkannya kambing itu sedangkan 
beliau tetap halal bersama keluarga beliau.” 


PN Weaat GA Ia Hara 
Ad EaAgan An 32 20 AR 4 ta 
II PRA 2 sa Yan 


1629. Dari Aisyah ra., ia berkata: '' Aku pernah memintal tali untuk 
dijadikan kalung hadyunya Nabi saw. yang berupa kambing. Hadyu itu 
dikirimkan ke Makkah, kemudian beliau tetap halal mengerjakan segala 
sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang berihram.”' 


dnrgau ra YA BIG Ai Asoy ASN Se 
AE IS NG Ya LA GP AA 


1630. Dari Aisyah ra., ia berkata: ”' Aku memintal untuk hadyunya 
Nabi saw. Yang dimaksudkan Aisyah ialah memintal tali untuk dika- 
lungkan di leher hadyu itu sebelum beliau berihram. 


P dai Ni La Ana 
GAP AAS IL 


BAB 
MEMBUAT TALI DARI BAHAN BERUPA KAPAS 
ATAU BULU 


B Ale 10131 Pp) 


2 and nd 
Sa. NS H3 98 NAN YAN aa: Kak SAN 
Pa » 
“GXS uas 
1631. Dari Ummul mu'minin (Aisyah) ra., ia berkata: ''Saya me- 


mintal kalungnya dari bulu yang ada di tempatku.” 


519 








MENGALUNGKAN SANDAL PADA LEHER HADYU 


15 PNS AE AIKA 21201J1 

AN SEN SAM 5 Fahi Senawy 
Pe dina SLns 
CAN PP WLAN AAA NAK 


1632. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. melihat se- 
orang lelaki menggiring seekor onta untuk dijadikan hadyu. Beliau lalu 
bersabda: ''Naikilah.? Ja berkata: ''Sesungguhnya onta ini betina.” 
Nabi saw. bersabda: ”Naikilah.” Abu Hurairah berkata: ”' Niscaya aku 
betul-betul telah melihat orang lelaki itu mengendarai untanya untuk 
mengikuti Nabi saw. berjalam, sedangkan sandalnya ada di leher bina- 
tang hadyu itu.” 


H MAHAL 


17 4 
SA d H Eard SL 
BAB 23 3 
PELANA UNTUK UNTA HADYU ATAU KURBAN 


14 & AN AIA A3 ja 
aa aa BI 
PMI, PES EL MA , 11114 ta j0 


Mangun o ae Dok (Ian Anil 2 da1 


1633. Dari Ali ra., ia berkata: ” Rasulullah saw. menyuruh saya agar 
saya mensedekahkan dengan daging onta yang saya sembelih dan juga 
kulitnya.” 


$20 


Ata hat NO Nan 145 
rab Gajah L243AD Ka GE ya LG 
BAB 
ORANG YANG MEMBELI HADYUNYA DARI JALANAN 
DAN DIKALUNGI TALI 


La ea Ph PP LAGU 2 (nd 
aSac ani dites #06 Ne Anta 
29111 17127 4 , 22. 1133 
Hn YA TEE KI TARIAN 
2. Ju P Rea | 19-01. | 
AN IA KA IG Bokemsi ES akn 
474 ena) IP BI Ld Rd IA 2 11 ES AA 4 naek 


CN 


SPO TNI 1 1131 Ng ANA) 


"AM “ £ 
: LIA doa 3 San busana 
(ML AT aa G2 1922 10 Gene 


sad Ole3 33 Go ol 1 Gita ata 


Pa aa aa 
MANTAN 

aan DN 211 | 2121 

Mar SOE 


1634. Dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar ra. ketika akan berhajji 
bertempat Al Hajjaj menyerang Ibnu Zubair, maka orang-orang mem- 
beri tahu kepadanya: Kini musim perang dan kami kuatir mereka akan 
menghalangimu untuk menunaikan hajji. Jawab Ibnu Umar: Sungguh 
telah ada bagimu dalam perbuatan Rasulullah saw. contoh yang baik, 
aku akan berbuat sebagaimana perbuatan Rasulullah saw. Lalu di te- 
ngah Baida' Ibnu Umar berkata: Aku persaksikan kepada kalian bahwa 
itu ihram umrah, kemudian ketika telah jauh dari lapangan itu ia berka- 
ta: Hajji dan umrah satu macam, aku persaksikan kepada kalian bahwa 
aku niat ihram hajji dalam umrahku ini, lalu membeli hadi (kambing) di . 
Outaid. Setelah ia datang di Makkah lalu melakukan thawaf menge- 


“lilingi Baitullah serta bersa'i antara Shafa dan Marwah dan tidak me- 


521 








nambah suatu amalanpun dari itu. Kemudian ia tidak tahallul sehingga 
hari nahar (hari idul adh-ha), baru ia cukur dan menyembelih kambing- 
nya di Mina, dan merasa telah selesai dari thawaf hajji dengan thawaf- 
nya yang pertama itu. Ibnu Umar ra. berkata: '' Demikianlah perbuatan 
Rasulullah saw.” 


ta 94119 4.9 Le z 
SAE AA US AN YON SL 
BAB 


SEORANG LELAKI YANG MENYEMBELIH SAPI UNTUK 
PARA ISTERINYA TANPA PERINTAH 
ISTERI-ISTERINYA ITU 


nada MA BKO ALE RN NG 
Goa Jati AN LAN GS KANG Te -naya 


CG sapa 3 naa yi Kian 


ka Pg 1 Ulah 1 SAN 81 714 114 Tana 
dan OA dng AA PNY ANGACAATYA 


Boh IA DAU 13 NN AIA Alay, Dae s0 1 4 
bada Jera SEJAO 59 Tea Sa 
sen 4105 Ag 931 gta c01 
ANN AN Dn ed Lala ab al aa 


210 0611134 


“ METE 


1635. Dari Aisyah ra., ia berkata: '' Kami keluar bersama Rasulullah 
saw. pada lima hari dari sisa bulan Dzul Oa'dah (akhir Dzul Oa'dah), 
dan tidak ada tujuan kami selain hanya untuk mengerjakan hajji. Ketika 
kami hampir tiba di Makkah, Rasulullah saw. memerintahkan kepada 
. orang yang tidak membawa hadyu supaya halal sesudah thawaf dan sa'i 
antara Shafa dan Marwah." Aisyah berkata: ''Pada hari Nahar dima- 
sukkan daging korban kepada kami, lalu saya tanyakan: ” Apakah ini? 
Ia menjawab: '' Rasulullah saw. menyembelih untuk para isteri beliau.” 


522 


ILIHYHANG 


517 Ag adaa SO AAL 


BAB 
MENYEMBELIH DI TEMPAT PENYEMBELIHAN 
MILIK NABI SAW. DI MINA 


LALU RPP ALA 2950p 2 
38 A3 '» tagar aga aa 
fa ya 1 22, ANE 130 2 Jae 
Agan IN Kon Jan Sd dm 


1636. Dari Nafi” bahwasanya Abdullah ra. itu biasa menyembelih 
pada tempat penyembelihan, yaitu tempat penyembelihan milik Rasulul- 
lah saw. 


AI Sa SULE Sa NS e apv 
PP D4 


11 y Haa 1 4 5 
Hkg aan SN Aa 2 Sp : SANA Sm 
En anpadl I 2. nJ 
WinkeNo Di rara 


1637. Dari Nafi” bahwasanya Ibnu Umar ra. mengirimkan hadyu- 
nya dari Jam'i di daerah Muzdalifah sampai akhir malam barulah tiba di 
tempat yang dituju, sehingga dimasukinya tempat penyembelihan Nabi 
saw. dengan membawa hadyunya. Hal ini bersama-sama dengan orang- 
orang yang .melaksanakan ibadah hajji, yang di dalamnya terdapat 
orang yang merdeka dan hamba sahaya. 





- 


: 21119 


- -. anta P / & 
BASA JA pt ob 
BAB 
MENYEMBELIH UNTA DALAM KEADAAN TERIKAT 
M1 Io1JL 2 U11) 1 Jar 1 6 21) 2 1 | 
SESI Lage 1s) FO IU ha PO SEA 
4 492 DJ “gg 3 Pn gan 2233 4 1 Je 
dea KETAT Yr YAA Pol. San 


523 








001124 1In 0) 24 LI 11), 22 9003N A5 
355 SA 35 Ton Aa kaan Yo 


1638. Dari Ziyad bin Jubair, ia berkata: Saya melihat Ibnu Umar 
mendatangi seorang lekali yang menderumkan ontanya untuk disem- 
belihnya. Ia berkata: '' Lepaskan pengikatnya dengan berdiri dan terikat 
kakinya dengan mengikuti sunnah Muhammad saw.” 


AEG OR 2 LL 


BAB 
MENYEMBELIH UNTA DENGAN BERDIRI 


20 001Jh 2 Jp. PAN LL A3 
Agate ala AN date JadG KELAIN Gin SI See 
Meta SEA Gs mm Hina 


TAMAN AN lo? Sa Yan span 


SAAT KAI Ka 
Ru ba pan “. Aa 4 ai mn oa d0, 


1639. Dari Anas ra., ia berkata: ''Nabi saw. shalat Zhuhur: di 
Madinah empat raka'at dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua raka'at 
(yakni digashar), lalu menginap di Dzul Hulaifah. Setelah tiba waktu 
pagi, beliau menaiki kendaraannya, kemudian membaca tahlil dan tas- 
bih (yakni mengucapkan laa ilaaha illallaah dan Subhaanallaah). Setelah 
berada di tempah yang tinggi Baida' beliau mulai bertalbiyah dengan 
menggunakan kedua kata-kata itu secara bersama-sama . Ketika beliau 
memasuki kota Makkah, beliau perintah kepada para sahabatnya supa- 
ya mereka bertahallul. Nabi saw. menyembelih tujuh ekor unta dengan 
tangannya dan onta-onta itupun sama berdiri, sedangkan di Madinah 
beliau menyembelih dua ekor kambing kibas yang bulunya putih ber- 
campur hitam dan besar-besar tanduknya.” 


524 





2 de Teng Kel gb Abe. 
PA NA AIA EKP RN PA YP tergara 


Ie ”1 11 


apa gae SH PESANAN Ka Lan 


P pe at Mac , tauJ 1 MANA 
5 2 J Be YEN GAN AS San yha G3 Ker 
Pan ad 
“&A 39 

#. 


1640. Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: ''Nabi saw. shalat Zhu- 

hur di Madinah empat raka'at dan shalat Ashar di Dzulhulaifah dua ra- 
ka'at (yakni gashar).” 
Dari Ayyub dari seorang lelaki dari Anas ra. meneruskan hadits di atas, 
yaitu: ” Kemudian beliau menginap di Dzulhulaifah sampai pagi hari- 
nya. Lalu beliau shalat shubuh, kemudian menaiki kendaraannya, se- 
hingga setelah menetapkan kendaraan itu dan berhenti di Baida”, lalu 
beliau berihram untuk umrah dan hajji.' 


Has NYI LG 


BAB ' 
ORANG YANG MENYEMBELIH ITU TIDAK DIBERI 
SESUATU DARI HADYUNYA 


MAA bagai NN 


Pa jaga as NAS LK FA no 2, EP, ap ae aa 
INI NA TP TOTE 1011033 Wi Sa 
OS apr AS G3 A9 £ DG eka .. 


9. ad 
110 Pe) ” 


28  oktetbang bang aloe 
2 pon ri ANA a41 PA 
Kr LAYAS IS AN ea ai Anal 
| Kata 


525 





1641. Dari Ali ra., ia berkata: ''Aku di utus oleh Nabi saw. 
menyembelih ontanya lalu aku berdiri di atas ontanya, kemudian aku 
diperintah lagi, kemudian aku bagi-bagikan pelana dan kulitnya.” 
Sufyan berkata: ”' Aku diberitahu oleh Abdul Karim dari Mujahid bin 
Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali ra., ia berkata: ''Nabi saw. me- 
nyuruh saya untuk berdiri di atas onta dan tidak memberikan sesuatu 
kepada tukang potongannya.”' | 


GAB. AL LG € 


BAB 
DISEDEKAHKANNYA KULIT HADYU 


28 ML IY 4 La dar 11111 PIL IU 0 Am al 
kanal AN ea SI 2R ALA NA AA 
Oa Asa “14,31 09 2 Lan ae AA 
Cas Cngran ash PA Sa 
“4 ! 1... 2J- 
Mia Has WK 
1642. Dari Ali ra. bahwasanya Nabi saw. memerintahkan kepada- 
nya supaya berdiri ketika menyembelih unta kurbannya, lalu keseluruh- 


an kurban itu supaya dibagi-bagikan, dagingnya, kulitnya dan pelana- 
nya dan tidak sepotongpun yang diberikan kepada tukang potong.” 


INI SR 


BAB 
DISEDEKAHKANNYA PELANA UNTA 


IN 4 / Jaa 4 (S 31 (Hd , PP 
al Sab » Ia Sa AA LAU 
, aa SO aa 1 m1 LN Pi Per 
WI YA YE PPP Up uga 


Jala . n37 Z4 1914 172 
1643. Dari Ali ra., ia berkata: '” Nabi saw. pernah berkurban seratus 
ekor onta. Lalu disuruhnya aku membagi-bagikan dagingnya, maka sa- 


326 





ya bagi-bagikan: kemudian disuruhnya pula aku membagi-bagikan pe- 
lana dan kulitnya, maka saya bagi-bagikan.” 


Lah 

BAB 
jne 2942 2 HN 2-21 Ka 
P3 II LN en Is 
S3 “ “nang 233. e, Pa » p 21 
Bee daS Dean Gw 
Hedi 8, 22 “4 Fasa 2 ea 3 Aa 
ad bay Neo sis 


1 Jo 11 PL) ra In PAN Es 
Nan PANTAT Yati dh peras 


J2 9 LG. - - pi “2 
Izon KAIN SA ab GA AS tah Sain 
PP # Doa da 4 29 Peng 
259 13 sea LD Ap A3 (a33 ae 


(va: B Ams 2 Raga AMS P3 ba 


Firman Allah Ta'ala: ”' Dan (ingatlah), ketika kami memberikan tempat 
kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): '' Janganlah 
kamu memperserikatkan sesuatupun dengan aku dan sucikanlah rumah- 
ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat 
dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia 
untuk mengerjakan Hajji, niscaya mereka akan datang kepadamu de- 
ngan berjalan kaki, dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh, supaya mereka mempersaksikan berbagai 
manfa'at bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada 
hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada 
mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripada- 
nya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang 
sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan koto- 
ran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurna- 
kan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf seke- 
liling rumah yang tua itu (Baitullah). Demikianlah (perintah Allah). Dan 


527 





barangsiapa mengagumkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka 
itu adalah lebih baik baginya di sisi Ba ? (Al Haj:26-30) 


16 CS PNA EN eiK AAU 


BAB 
APA YANG DAPAT DIMAKAN DARI UNTA KURBAN 
DAN APA YANG MESTI DISEDEKAHKAN 


39 CA an # 
Ia BSE Sg sa Sa tg Uya a- Het 


Ayu Pe Aa 1 a10 ap 2.94 
Augade ANN PAPAN ks AL MG Gaga 
4 K7 A1 JL 0nhagn1 ynnan 2g unt 


GS SI slam) SAS. Mn Aa ani YO 
NOBEL 


1644. Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: ''Kami tidak makan 
dari daging onta kami di atas tiga hari di Mina. Lalu Nabi saw. memberi 
kemurahan kepada kami kemudian beliau bersabda: '' Makanlah dan 
berbekallah.” Maka kami makan dan berbekal.” 


ke 
- 


aa 1043, 


ay NAN 914 1 

deakga au) Pa kas AT 5 Pena ES KO 
to 1 hy ya Kana AAN 
5 SAN 3 DEL mad dag ae 4 alah 
Dl 1 A5, da 3 NY onann 0 

Ho 3 has Na Jalar NY AN 


PAP ND, 


Gea Ae DEJa Fek Oi) Ga Asa 
DA MU eB AA De 20 le dori 
Per segan Parang 


1645. Dari Aisyah ra., ia berkata: '' Kami keluar beta Rasulullah 
saw. pada lima hari dari sisa bulan Dzul Oa'dah (akhir Dzul Ga'dah), 
dan tidak ada tujuan kami selain hanya untuk mengerjakan hajji. Ketika 


528 








kami hampir tiba di Makkah, Rasulullah saw. memerintahkan kepada 
orang yang tidak membawa hadyu supaya halal sesudah thawaf dan sa'i 
antara Shafa dan Marwah.'' Aisyah berkata: ''Pada hari Nahar dima- 
sukkan daging korban kepada kami, lalu saya tanyakan: ”' Apakah ini?” 
Ia menjawab: "Rasulullah saw. Ma en untuk para isteri beliau.” 


'y | PALI Pi 
“A Ne 
BAB 
MENYEMBELIH SEBELUM MENCUKUR RAMBUT 


1 Ipda AAN 
de IA IG ds AN 3 SE PEN 
nh 211 Ip an 2111 111 1101 TA 


PA AON Bang daoada 


1646. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Nabi saw. ditanya tentang 
seseorang yang mencukur rambutnya sebelum menyembelih hadyu dan 
semacamnya." Beliau bersabda: ''"Tidak mengapa, tidak mengapa.” 

4 17227 


Ata PLAN JEANS MEA nu 
194 ja the: a11 Bila 02 Una SI, Pn, 
SO 2G si WIB Ao ale 

SIN NIS e bg LA IG 


1647. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Ada seorang laki-laki 
berkata kepada Nabi saw.: ''Saya thawaf sebelum melontar.”' Beliau 
bersabda: ''Tidak mengapa”. Ia berkata: ''Saya mencukur rambut se- 
belum menyembelih.” Beliau bersabda: '”Tidak mengapa”. ia berkata 
lagi: ''Saya menyembelih sebelum melontar.” Beliau bersabda: "Tidak 
Ga "8 

PLAN 2. Le 9 91 
AI Sa IL IG Lais ab ge ale SIG -NLA 
nge PJ 11 


3 2G ta SNN eY MA Van En Jas Ang ada 


201, Pan 


“23 STEP ERA 


529 





1648. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Nabi saw ditanya oleh se- 
seorang dan berkata: '' Aku telah melontar sewaktu aku berada di waktu 
sore hari”. Lalu beliau bersabda: ''Tidak mengapa''. Ia berkata lagi. 
” Aku mencukur rambut sebelum menyembelih hadyu.”' Beliau bersab- 
da: ''Tidak mengapa.” 


391 37 BG YANG Pa 
A2 AAN YAN LA AANG na 
3.) de et 1022 11 fana K3 AN - 


maan Cg IS gal yang Ala 
Ades kalap INSAN aa 


Pns In Basa La IA 
path BA peka 


sa La Fs SAS oi Maap LN 
Sa REA 3 F3 aga (EK 
AN AA 
AN GAN KPA PU enak: aa 


AIA SES Unika 


1649. Dari Abu Musa ra., ia berkata: Aku bertemu dengan Nabi 
saw. ketika di Bath-ha”, lalu ditanya: '' Apakah anda berhajji?” Aku ber- 
kata: ''Ya.” Beliau bertanya: ”'Berihram apakah anda?” Aku berkata: 
”Labbaika menurut ihram Nabi saw.” Nabi saw. bersabda: '' Bagus an- 
da, pergilah lakukanlah thawaf di Ka'bah dan sa'i di Shafa dan Mar- 
wah.” Kemudian aku pergi kepada wanita dari Bani Oais lalu diambillah 
kutu kepalaku (yakni sesudah tahallul), kemudian aku berihram hajji. 
Lalu aku memberi fatwa begitu kepada orang-orang sehingga masa kha- 
lifah Umar ra. Maka ketika aku terangkan kepadanya itu, ia berkata: 
”Jika mengambil dari kitab Allah, maka Allah menyuruh kami me- 
nyempurnakannya, dan bila mengambil dari sunnah Rasulullah saw, 
maka Rasulullah saw. tidak bertahallul kecuali sesudah sampai hadits itu 
di tempatnya.” 


” -. 


530 





“EN ali NN Aa 5 


BAB — 
ORANG YANG MENGUMPULKAN RAMBUT KEPALANYA | 
KETIKA BERIHRAM DAN MENCUKUR 


da Pd ng 


GA Vai SG SGB ARA ga Ai S0» 
BEN NA AA 


AN ah .. 3 nda 11 
. SEA IS Ga SALA 


1650. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ia berkata kepada Nabi 
saw.: Wahai Rasulullah, mengapa keadaan para manusia sudah sama 
bertahallul umrah, padahal engkau tidak bertahallul dari umrah?” 
Beliau bersabda: ”' Aku telah mengumpulkan rambut kepalaku dan aku 
membawa hadyuku, maka aku tidak akan bertahallul sehingga aku 
menyembelih hadyuku itu.” 


'p9 9 1. 1 NA 
Aya, (LG 


BAB 
MENCUKUR DAN MEMENDEKKAN RAMBUT 
DI WAKTU BERTAHALLUL 


, SL UL II? da La AIA 1 
aa KETAT TA Bl up IA 


PET 14 34 141 1Ja 1Jao 
GE Iga PAP 2 aan Io AP “loss | 3: 


1651. Dan Syu'aib bin Abu Hamzah, ia berkata: Nafi' berkata: Ib- 
nu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bercukur dalam hajji beliau.” 


347, 


Se : 99 
— Koabd ) dai C3) Gea Ga ol Adaa. “Or 
1 2 .id un , 91 , 
6 Dayaah 9 | Gu . Ha ia 21 KT sar aan 


531 





20 NU aa NY 1097 
5 ema!) Jk wi Ugo, 

1652. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: '”Wahai Allah berilah rahmat kepada orang-orang yang ber- 
cukur.” Mereka berkata: '' Dan orang-orang yang menggunting rambut, 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: "Wahai Allah berilah rahmat 
kepada orang-orang yang bercukur.” Mereka berkata: ''Dan orang- 
orang yang bergunting (rambut), wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: 
"Dan orang-orang yang bergunting (rambut).” 


IN LX VIII Lara Ata 00J Pan GA UPAU 
as jodi Jam JB JB ks EPA “of 


, v 1, ata mt NN ra IK nan a10 
ANIS S2 Pr, 9 193 sama ea Asas 
Pa MR AA 


AL ON AN 2» A3 AU 120 

Fa -.. s & . g -. “3 & . . | 

srypasdla JEBNG BU Lepakdlo 19 ordloali a£ 
1653. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: ''Rasulullah saw. ber- 
sabda: '' Wahai Allah ampunilah orang-orang yang bercukur.'” Mereka 
berkata: ”'Dan orang-orang yang menggunting rambut." Beliau ber- 
sabda: '' Wahai Allah ampunilah orang-orang yang bercukur.'” Mereka 


berkata: ”' Dan orang-orang yang menggunting rambut?' beliau menyab- 


dakannya tiga kali -dan kepada orang-orang yang menggunting 
rambut.” 


Lyn a02 J5 A1 Ing A00 Ana s Agen PAK Had 
A5 sam Jogi Iedb alas Si gebus toe 
19112 Ata 01 19024 


Aan mad9 Ao LA Allan 


1654. Dari Nafi” bahwa Abdullah berkata: ''Nabi saw. dan seke- 
lompok dari sahabat-sahabat beliau sama mencukur sedang sebagian 
lagi dari para sahabat beliau ada yang memendekkan (menggunting) 
rambutnya saja.” 


H , 19190 Inna 119 UI 2S 01 1Jne 
Pom Se Deras IG AA GL) Raga -In00 


PAN ERD AIO 


532 


IL IsYHNNG 





- 1655. Dari Mu'awiyah ra., ia berkata: '' Saya menggunting rambut . 
Rasulullah saw. dengan semacam mata panah yang lebar.” 


Layu Onaa ut1ha 11, y 
5 ah ay PARU pasa LL 
BAB 


ORANG YANG MEMENDEKKAN SESUDAH 
MENGERJAKAN UMRAH 


Ly 2 Ip ta LA La IL IN LL... 
IN 233 JIE Maps Abal 5) LS Lay 101 
2 tg "4 Pegagan an ye ita, G0 01 m3, 


29. 12010) 210N, 19 tao 


Soap Agak 3 he B3 9 


1656. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Pada waktu Nabi saw. 
datang di Makkah, beliau menyuruh para sahabatnya supaya berthawaf 
mengelilingi Baitullah, lalu sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian 


bertahallul dan mereka boleh mencukur rambutnya atau menggunting 
rambutnya.” 


4. 29 AU 2 
PU et 
BAB 


BERZIARAH PADA HARI NAHAR (YAKNI 
HARI RAYA IDUL ADLHA) 


ANGIN SA LN 533 MELAYANG Ge -nov 
AAN Ie IA OB Nae 3 
2 Ss ade Ge Aing Gia kilo aa 


PR) 0 Jang yg 4 


NUJGa 


#.. .. 


2.9 4 PAN 3 BL PK AKI III, 5 2019 
In MILF IDA Lol ig Soal ape A1 53 
- 


533 





LV Jseg 21110 oat Joe Y eat Ja 01 
AAA OA IP Aas daa ya Up 
1657. Aisyah dan Ibnu Abbas ra. mengatakan bahwasanya Nabi 
saw. itu mengakhirkan ziarah itu sampai waktu malam. Dan disebutkan 
dari Abu Hasan dari Abdullah bin Abbas ra. menerangkan bahwasanya 
Nabi saw. berziarah di Baitullah pada hari-hari Mina. 
Abu Na'im mengatakan kepada kami: ''Kami diberitahu oleh Sufyan 
dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia berthawaf 
sekali thawafan lalu tidur siang di Makkah, kemudian mendatangi Mina 
(yakni pada hari Nahar). Hal ini diangkat/disampaikan periwayatannya 
oleh Abdurrazzag dan berkata: ”'Kami diberitahu oleh Abdullah.” ' 


G2... AA On ae An hd TO Tee Ae NONA UK TAU Ie 

II ME NG Kas Ah D Aa us "NTOA 
N “ 111 Lo 21 ,. L90 nahan 20. 901 NN 
SN demo ul pa eeiad Ang ade AI 


LN La ya 105. 


NILAI IA an0 93an M0) : 95 4 
pa betis hal AJA Ao plan rhag elektro 


202 22 RN KIA Ann Bl en KA aa UN 
AE AN IG IG PL Set 
Santa An1p2 KAL aga AI Ye Jera aa 
KN baya 5329 Ae ENG, 
72 ae Pa AND Sa ea LP -0. 
2 Pa Ann memo GI Usah (oa) 
1658. Dari Aisyah ra., ia berkata: ”' Kami beribadah hajji bersama 
Nabi saw., lalu kami thawaf ifadlah pada hari Nahar, tiba-tiba Shafiyah 
berhaidI, kemudian Nabi saw. berkehendak akan melakukannya seba- 
gaimana halnya seorang lelaki memperlakukan isterinya (maksudnya 
hendak mengumpulinya).' Maka saya (Aisyah) berkata: ” Sesungguh- 
nya Shafiyyah sedang berhaidl, Kemudian Nabi saw. bersabda: ”'Sha- 
fiyah telah menahan kita semua dalam perjalanan kita (yakni tidak bagi 
kita perjalanan menjadi lambat dan ia sendiri tidak dapat mengerjakan 
thawaf ifadlah). Para sahabat berkata: '” Wahai Rasulullah, beliau sudah 
mengerjakan thawaf ifadlah.'” Beliau lalu bersabda: ”'Kalau begitu be- 
rangkatlah kamu semua untuk melanjutkan perjalanan.” 
Disebutkan dari Gasim, Urwah dan Aswad dari Aisyah ra, ia berkata: 
''Shafiyah sudah mengerjakan thawaf ifadiah pada hari Nahar.” 


534 





227 21 2... Ld - 


“ LB 0 2 Y0 - AN AK dd 
Da6 3 3 Bani SA LAI PAS 


» Pai 


Mala 


BAB 
APAPABILA MELONTAR SESUDAH WAKTU SORE 
(YAKNI SESUDAH LINGSIR ATAU TERGELINCIR- 
NYA MATAHARI) ATAU MENCUKUR SEBELUM 
MENYEMBELIH HADYU KARENA 
LUPA ATAU BODOH 


PIL Man An Ma1 IIS CN PURA . 

AE NS NA 2) use AN GS OA 

7: » v . :s 

pa Bere Uda ph VAN NU 2 ILA Oa A11 

Mate Ra 0... - 

Dia APN FA 31 IE ZA) IMS, 
21 KA. 
CA 


1659. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi saw. pernah ditanya 
perihal menyembelih, mencukur. dan melontar jumrah, mendahulukan 
dan mengakhirkan suatu amalan dengan amalan yang lain. Lalu beliau 
bersabda: ''Hal itu tidak mengapa (yakni tidak berdosa dan tidak pula 


diwajibkan membayar denda). . 


K1 Peta BKI Las abi 333 apl ena. 
M/ LI Aa 1tn 210 A NBA NN Ta 111, 29 fa... 000 
Ia SS AI Ori3 HA en Ama As 


aan Lada Teu 20211 TA 4114 NA Nan IA za ata 
Laka Tn B3 AYI 2 JG - SI J3 lo JS 
PPP NE TU obat SP ML Ke 


1660. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Nabi saw. pernah ditanya 
perihal hari Nahar (yakni hari raya kurban) di Mina, lalu beliau ber- 
sabda: ”'Hal itu tidak mengapa” . Kemudian ada seorang lelaki bertanya 
kepada beliau, ia mengatakan: ? Aku sudah mencukur rambut kepalaku 
sebelum aku menyembelih hadyu.”' Beliau bersabda: ?'Sembelih sajalah 


535 





dan tidak mengapa.” Ada lagi orang lelaki mengatakan: ”'Aku telah 
melontar jumrah sesudah sore hari.” Beliau bersabda: ''Tidak menga- 
pa. ,, 


2 ya aa DU, Kk 
8 Pa ja lo 


BAB 
MEMBERI FATWA DENGAN MENGENDARAI 
KENDARAAN DI WAKTU BERADA DI JUMRAH 


Han MAA Ge Pola dala 5 HIT 
ata aga 
3 II BONE AS Ae 


RI 00. 117 Daejun gn 031, 1149 MIA 
anna #5106 PAS S3 Sasa 


AA, han La ALL Ia IIA II 
Ie Aan Ag IE SET NN RAGI Da 
2-4 20.) 


RI NE J5 PAS 


1661. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. 

ketika hajji wada' beliau berdiri di Mina sedang orang-orang sama ber- 
tanya padanya. Ada seorang bertanya: ''Aku tidak mengerti lalu aku 
cukur sebelum menyembelih.” 
Beliau bersabda: ''Sembelihlah dan tidak mengapa (yakni tidak dosa)”. 
Kemudian ada orang lain datang dan bertanya: "Aku tidak mengerti, 
maka aku menyembelih sebelum melempar.” Beliau bersabda: ''Lem- 
parlah dan tidak mengapa.” Maka pada saat itu tidak ditanya tentang 
sesuatu yang diajukan atau diundurkan melainkan dijawab: '' Berbuat- 
lah dan tidak mengapa.” 


a11 ni 
Yap Cina APAKAN Adoaf yi KE SE ANNUY 


Ia ak Papua Aa 112 fa eU, deg 
dasi an ii KI bm LUH 


536 


AE BLESS La na Ki 
AIM ng ee $ 2 3111 Yayan at JL Pe 
AA CP sp Jadi doodle AA Karaan IG Op 


38. PT ketua 


RAI Jan IE) en Sa enn IL 


1662. Dari Abdullah bin Umar bin Ash ra. bahwasanya ia menyak- 
sikan Nabi saw. berkhutbah pada hari Nahar, lalu ada seorang telaki 
berdiri kemudian berkata: '' Aku meyakinkan bahwasanya aku menger- 
jakan begitu sebelum melakukan begini, aku mencukur sebelum aku me- 
nyembelih hadyu, aku menyembelih sebelum aku melontar jumrah dan 
lain-lain yang serupa dengan hal-hal itu.'' Maka beliau bersabda: ”'Ker- 
jakanlah dan tidak mengapa.” Maka pada saat itu tiada suatu perta- 
nyaanpun yang diajukan kepadanya, melainkan dijawab: ”'Kerjakanlah 
dan tidak mengapa.” 


“J3 | - #0 221 70 94 
DG Laga D5 Idiafaf pia ae benar 


3 Yen ate AAN Po ati eh 197- 333 


1663. Dari Abdullah bin Umar bin Ash ra., ia berkata: ”' Rasulullah 
saw. berwuguf dengan menaiki unta.” 


Ir. 21 al "3 2 9 
Sapi dadi LL 
BAB 
BERKHUTBAH PADA HARI- HARI MINA 


An Madi AT AFEN KESAN 2) ke ai y- YTT£ 
LA ha 1 aa Hay aye A 
Kap GI SAI Wol Id ah am DE RA ale 


14 Pd Pad , an Pe Padat So gor 
Pe 3G Apa (4G MEA 6 


? 
2 dd 


KENA GA Fits BG OGAAA IG 


01 Lag aa Tan PIPI NU RUP) 1. Pl 
WIL Tau ala SAI Io Kan KAS NA 


537 





39241 £X - ta IN TIP ME ON Tai 
#stinisas NY AN SANG 
Y PAN Ta An asn Ui pe Sasa 


1664. Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. berkhutbah 
pada hari Nahar, beliau bersabda: '” Wahai sekalian manusia! Hari apa- 
kah ini?” Para sahabat menjawab: ''Hari haram (suci).” Beliau ber- 
sabda: ''Negeri apakah ini?” Mereka menjawab: ''Negeri haram (su- 
Ci). Beliau bersabda: ”'Bulan apakah ini?” Mereka menjawab: "Bulan 
haram (suci)'”. Beliau bersabda: '' Sesungguhnya darahmu, hartamu dan 
kehormatanmu adalah suci atasmu semua, sebagaimana kesucian harta- 
mu ini, negerimu ini dan di bulanmu ini.” Kata-kata itu berulang-ulang 
diucapkan oleh beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu 
bersabda: ”' Ya Allah, sesungguhnya telah aku sampaikan.” Ibnu Abbas 
berkata: '' Demi Allah yang diriku dalam kekuasaan-Nya. Sesungguhnya 
khutbah beliau itu adalah merupakan wasiat bagi seluruh umatnya (Nabi 
saw. meneruskan): ''Maka karena itu, hendaklah yang hadir ini me- 
nyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan janganlah kamu menjadi ka- 
fir kembali, sesudahku, di mana kamu berkelahi sesamamu.”' 


94 ta Lag II LANSIA 11 yA 2 1 
LA) Sage JG lapeas MLS oy jaan 
Luh IA 144 Ad 
KENA EP UTY UP 


1665. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ''Saya mendengar Nabi saw. 
berkhutbah di padang Arafah.” 


2 ht. 211 274 Ar TAI Gis 3. 

AN N ena JG Ka SE SANA 
Nag Ju 103 4 14an 1 19 90 1g layu Para 
“emut XDp9y S an Sna dug kale 

2911 g0.0. PERUM Par 4, tag PAPAN Lt Led 
4 »:.. -. “5 
Gamal IG dea Aa dahak : CT API 


. 


538 








HA PRO LI PPA LN A5 Ly An 2 
Kena an ah Lb yes BIOS IR UG li 
Arap 2 1n3) 


ary: NG NO aa PALA Cg 

2 . 24 2191019, PRPE Parah A3 (1 

TA Na «el ea 3 KAI 
IBAN LAMA TAKE PA ana na 


ya yY 0 


Gala kasa SA Sae Ka K5 36 
IBL Ke OAb ea aer 
201994 3) KATA 


Pa AN BAG EN TN Ha Ie 
. ta 9 01 29 689 16 ed gn ya: 
“jam LG) 3 Caja UW GAS) Yam YA 


1666. Dari Abu Bakrah ra., ia berkata: ''Nabi saw. berkhutbah ke- 
pada kami pada hari Nahar. Beliau bersabda: '' Apakah kamu semua 
mengetahui, hari apakah ini?” Kami berkata: ''Allah dan Rasul-Nya 
adalah lebih mengetahu.”' Kemudian beliau berdiam diri, sehingga kami 
menyangka bahwa beliau akan memberinya nama dengan nama yang 


. lain dari namanya sendiri, kemudian beliau bersabda: '' Bukankah ini 


hari nahar?” Kami mengatakan: ''Ya”. Kemudian beliau bertanya: 
''Bulan apakah ini?” Kami menjawab: ''Allah dan Rasul-Nya adalah 
lebih mengetahui.” Beliau lalu berdiam diri sehingga kami mengira 
bahwa beliau akan menamakan dengan nama yang selain dari namanya 
sendiri. Kemudian beliau bersabda: ”' Bukankah ini bulan Dzulhijjah?” 
Kami menjawab: ''Ya””. Beliau bertanya: '' Negeri manakah ini?” Kami 
menjawab: ' Allah dan Rasul-Nya adalah lebih mengetahui.'' Beliau lalu 
berdiam diri, sehingga kami mengira bahwa beliau akan memberinya 
nama selain namanya sendiri. Kemudian beliau bersabda: '' Bukankah 
ini negeri (tanah) suci?” Kami menjawab: ” Ya''. Seterusnya beliau ber- 
sabda: ''Sesungguhnya darahmu dan harta bendamu adalah suci atasmu 
semua, sebagaimana kesucian harimu ini, dalam bulanmu ini dan di 
negerimu ini sehingga kamu semua menemui Tuhanmu. Ingatlah, apa- 
kah aku telah menyampaikan.” Oleh karena itu hendaklah yang hadir 


539 








ini Menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab yang tidak hadir itu 
banyak sekali yang lebih mengerti dan hafal daripada yang hadir. Maka 
dari itu, jangalah kamu menjadi kafir kembali sesudahku. dimana seba- 
gian dari kaum muslimin memenggal leher saudaranya kaum muslimin 
yang lain.” 


14291, 4 2, 0 CA REG ATAU DR) 21192 P, 
Al AI SAN IG IG GS oi eat 
MK I41IN 91. IV Rela 21 29267 4 Au 
Jas Asi eng MI UU La papa Lana Gua 9 
IIA 29 01JN Na A21 2JO1 tnya 11. 4 
Malaka Ia Tn Ab Gank Aan IG 


Sa da2 19 00K 


40492 23 11 IL 0Y n t 4 20 gan 04 
TAN daan 9 AN (NG ih Kas SI Ona Mlati 0G 


LN Aa 13111 0 APaga Na 10Y ah ND NA no. 

SN gala Alay Kie Sab 3 IG NO JG 

KPA KEALIPT ME AN PAPAN, PPP APIP 

| - : 

Ab Nia Pn li Kai Aa PKI 
1667. Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: ”'Nabi saw. ketika berkhut- 
bah di Mina mengatakan: ”' Apakah kamu semua mengetahui, hari apa- 
kah ini?” Para sahabat menjawab: ''Allah dan Rasul-Nya adalah lebih 
mengetahui.” Beliau bersabda: Sesungguhnya hari ini adalah hari suci. 
Lalu apakah kamu semua mengetahui, negeri apakah ini?” Para sahabat 
menjawab: ''Allah dan Rasul-Nya adalah lebih mengetahui.” Beliau 
bersabda: ''Ini adalah negeri suci: Lalu apakah kamu semua menge- 
tahui, negeri apakah ini?” Para sahabat menjawab: ''Allah dan Rasul- 
Nya adalah lebih mengetahui.” Beliau bersabda: '' Ini adalah negeri suci. 
Lalu apakah kamu semua mengetahui, bulan apakah ini?” Para sahabat 
menjawab: ”'Allah dan Rasul-Nya adalah lebih mengetahui.” Beliau 
bersabda: ”'Ini adalah bulan yang suci.” Seterusnya beliau bersabda: 
''Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (yakni mensucikan darahmu 
semua), hartamu semua dan keperwiraan atau kehormatanmu semua. 

Sebagaimana kesucian harimu ini, bulanmu ini dan negerimu ini.” 


Pi Pa 1 ta 0101 5 


Kado Ke MEN Ioi Ia pas A5, 


LINE a Y NGA RU Re 


PL IPP RR 


Aa 


rd 


1668. Dari Ibnu Umar ra,, ia berkata: ”Nabi saw. berdiri untuk 


berkhutbah pada hari Nahar antara jumrah (yaitu pada Sea 
dalam hajji beliau yang merupakan hajji wada'. Beliau bersabda: Kia 
ini adalah Hajji Akbar (besar).” Kemudian Nabi saw. bala a: 2. 
Allah, persaksikanlah.'' Dan Nabi saw. Ver perautan - gn bai 
nyak. Kemudian orang banyak itu berkata: | Ini adalah hajji : 


Ka NN Pn NN 
SA Kei MAA 


BAB | 
APAKAH ORANG-ORANG BERTUGAS MEMBERI AIR 
MINUM KEPADA ORANG BANYAK DAN ORANG- 
ORANG LAIN ITU BOLEH BERMALAM 
DI MAKKAH PADA MALAM- 
MALAM HARI.MINA 
"4, jugh mand (AA PIA 
LELANG NN Keshintas uga up yA 


Nan , 
AD LINA Lah LA 
7 ud 1, 12 A11 AT STA ARI 
da SENI Sd 2 Aa Neon 
pe Ta IG, A3 Peru ae 
Oa og kalus Ja 
24 “.# 
i «al Abbas ra. meminta 'izin 
1669. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya 
kepada Nabi saw. untuk bermalam di Makkah pada malam-malamnya 
Mina, karena perlu memberi minum orang banyak, kemudian beliau 
memberi izin kepadanya. 2 Ni 


aa 


"4 


PL 


541 





Wih 
2 yu - 
BAB 


MELONTAR BEBERAPA JUMRAH 


114 Ka 2.5 g10 MAA, 
LP endanatke DH GS Peer. 
TLP 
“ ia aga Aa asn 
1670. Dari Jabir bahwasanya Nabi saw. melontar Jumrah Agabah 


pada hari Nahar di waktu dluha. Dan setelah itu beliau melontar Jumrah 
yang lain-lain ketika matahari telah tergelincir. 


4 4211) 14 La aa 10 04 
Gia Lage NK 20 AL OG 8 pg US saus 
aan, Kl Ta Sha ban 


Cd 
1671. Dari Wabarah, ia berkata: ”' Aku bertanya kepada Ibnu Umar 
:: "Kapankah saya melempar Jumrah?”' Ia berkata: ” Jika imammu 
AAA aan melempar, maka lemparlah. Ia mengulangi pertanyaan 


itu?” Ia berkata: ''Kami menunggu masa, apabila matahari tergencir 
maka kami melempar.” 


Salgi okodandi sd LG 


-. BAB 
MELONTAR BEBERAPA JUMRAH DI BAWAH LEMBAH 
(BATHNUL WAADI) 


ny 12 LNG PPA OPT 2.2 9 
Ka SIB AP PENA Seaanvy 
PT 


RENA Pasi 
at Sa KEA basa £, DK Ira 


N 


542 


1672. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Abdullah melem: 
par dari Bathnul Wadi”. Aku (yakni Abdurrahman bin Yazid) berkata: 
”Sesungguhnya orang-orang melemparnya dari sebelah atasnya. Ia 
berkata: '' Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain-Nya, ini adalah tem- 
pat yang padanya diturunkan surat Al aU x 


Nun et (5 LX 
— BAB 


MELONTAR JUMRAH-JUMRAH ITU DENGAN 
TUJUH BATU KECIL 


? Aa AL R 2 
SAN la KENA MEA GP NAS Se Vr 


353 aa ama ai 


hah, 
An ALAN Hindi Sg AA Par SIH 5 


1673. Dari Abdullah ra. bahwasanya ia sampai pada melempar 
Jumrah Kubra. Ia jadikan Baitullah itu di samping karinya, tata aa 
sebelah kanannya dan ia melempar tujuh kali. Ia berkata: Demikian 
ja melempar tempat yang di situ diturunkannya surat Al Bagarah. 


KE AR Ha LL 


BAB 
H AOABAH LALU 
ORANG YANG MELONTAR JUMRA 
MENJADIKAN BAITUL HARAM DI 
SEBELAH KIRINYA 


910 day I20 
d Ws v3 La 
G3: PAN Yg Hap Ne Luk NN aa : 
gen LUM 1410 20 Sd 121 Lg "3 AAN IAIN 


SEL Yaa Te Ta 
ale shah Anta 


40 


EF: 8 Hah Gado) 


PPP »g 3 
-ASI Sy ga 
543 





' 1674. Dari Abdurrahman bin Yazid bahwasanya ia melakukan hajji 
bersama Ibnu Mas'ud ra., lalu Abdurrahman meliht Ibnu Mas'ud me- 
lontar jumrah Kubra (yakni jumrah Agabah) dengan tujuh batu kecil. Ia 
menjadikan Baitul Haram di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanan- 
nya. Kemudian ia berkata: ”' Ini adalah tempat yang padanya diturunkan 
surat Al Bagarah.” 


m1 Pj Ja 
Pe PAN DL 
BAB 


MENGUCAPKAN TAKBIR BESERTA SETIAP 
' LONTARAN BATU KECIL 


2 In yo 1110 ara Ya 7, Pap P 
payaa an lwt Ela MK “N1VO 
aa ae Kas an 


A3 gu ag 


Ha yan 3 6 (a #1 4 ' 3 Ag 4 
2 Tg Gx 23 "73 'rAn9 Jang - FN 9 44 
| ar Ba Pa mpe 


Gan 31 ae. 2011 se. c "7. 

Ara pop Gene HAL Sani 

AG SEN ENN B 26 Fak Kar 
| 100 1019 


ae b Lg 
“kanal PNG RANK 


. 1675. Dari A'masy, ia berkata: ''Aku mendengar Hajjaj berkhut- 
bah di atas mimbar berkata: Surat yang disebut di dalamnya Al Ba- 
garah, surat yang disebut di dalamnya Ali Imran, surat yang disebut di 
dalamnya An Nisa'.” A'masy berkata: "Kemudian aku menyampaikan 
berita itu kepada Ibrahim, lalu Ibrahim berkata: Saya diceritai oleh Ab- 
durahman bin Yazid ketika ia bersama Ibnu Mas'ud ketika melempar 
jumrah agabah dari tengah-tengah lembah sehingga apabila hampir di 
pohon dia melempar dengan tujuh batu dan bertakbir pada tiap lempar- 
an, kemudian berkata: ''Dari tempat ini, demi Dzat yang tidak ada 


544 


Tuhan selain-Nya telah berdiri orang yang diturunkan kepadanya surat 
Al Bagarah, yaitu Nabi saw.” 


& BRA NAD UG 11 201Y 1S V 
Ka Ipad 3 298 NG 


BAB | 
BILA ORANG YANG MELONTAR DUA BUAH JUMRAH 
MENURUNI JURANG LALU BERDIRI SAMBIL 
MENGHADAP KIBLAT 


1221 1 LA 274 210) 7 
en) bal ap Ok AN ape an GA HS MVA 
909 day 141111), 


Ia SE NN 


AA 2 AN NA En aa PPNI Ida 
€ AR mp3 P3 Donlot Ale aya 


Gentan Oren YEN AA dig 


20 1 AJ no R 1 
10, 


: SEP AAS TAN Sego ed Ha 


ws Lai 99 Sal lan Ga AAN Te BI 
Rab A5 ale Lyon KAU OK 


1676. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia melempar Jumrah yang 
dekat (ke arah Masjid Khaif) dengan tujuh batu kecil dengan bertakbir 
untuk mengiringi batu kecil. Kemudian ia maju sampai tanah yang da- 
tar, lalu berdiri dengan menghadap kiblat. Ia berdiri lama, berdo'a 
mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar jumrah Al Wustha. 
Kemudian ia mengambil sebelah kiri lalu ia mengeraskan suara dan ber- 
diri dengan menghadap kiblat. Ia berdiri lama menghadap kiblat ke- 
mudian berdo'a dan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama 
kemudian ia melempar jumrah Agabah dari dalam lembah itu. Ia tidak 
berdiri di sana kemudian berangkat dan berkata: '' Demikianlah saya 
melihat Nabi saw. melakukannya.” 


Ju 
y. . 


N 


545 





SA NE 
| BAB 


MENGANGKAT KEDUA TANGAN PADA JUMRAH 
DUNYA DAN WUSTHA 


SAN Panel NAN 490 121 


as GEA ANA IN KE AA Ge 
Mn KE LN PENGEN DUR 


11 211111 
» 1 Tang IA Nan 3 391114 


23 Wupuga DN JALAN pad Naa: ai | 
ya ANTA Ka nii edi Kp deh Rp3 


31 1931, vs 9 Fa 


AANG AN GI 


mp 
on 


BA LA GA UNP, Ana Nag. 
PE PA ANK PARE TATAT 


1677. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar ra. 
melempar Jumrah yang dekat (kepada Masjid Khaif) dengan tujuh batu 
kecil dengan bertakbir untuk mengiringi batu kecil. Kemudian ia maju 
sampai tanah yang datar, lalu berdiri dengan menghadap kiblat. Ia ber- 
diri lama, berdo'a dan mengangkat kedua tangannya, kemudian melem- 
par jumrah Al Wustha. Kemudian ia mengambil sebelah kiri lalu ia 
mengeraskan suara dan berdiri dengan menghadap kiblat. Ia berdiri 
lama menghadap kiblat kemudian berdo'a dan mengangkat kedua ta- 
ngannya dan berdiri lama kemudian ia melempar jumrah Agabah dari 
dalam lembah itu. Ia tidak berdiri di sana kemudian berangkat dan ber- 
kata: ”' Demikianlah saya melihat Nabi saw. melakukannya.” 


546 





ape Kena 


BAB 
BERDO'A DI KEDUA JUMRAH DUNYA DAN WUSTHA 


2 IN Pa" gt 
GLEYAS, ada ate A 2 Jas APA sa ye “Y1YA 
10II pe ,.. ,. 4 dg0n ge 
Ly 2 Dana ea an : SA S3 A1 3 22135 


3 Pa KA ai 1 1a1, 


dsn 3, Nan A3 Gala aka AWENI 
LAN APA IR EYAA GS Anta 5 KAN 
BOR SR ana etaes Ta 


“hate SEN ON BONE 3 Sa 


Lang or 1 3 Lebah ASI 114 Aan Sir | 
Bee, s1 


1678. Dari Zuhri bahwasanya Rasulullah ketika Beat ai Jumrah 
yang dekat masjid Mina, beliau melempar dengan tujuh buah batu sam- 
bil beliau mengucapkan takbir setiap melempar dengan satu batu. Ke- 
mudian beliau maju ke muka dan berdiri menghadap kiblat sambil 
mengangkat kedua belah tangannya berdo'a dan berdiri agak lama. 
Kemudian beliau mendekati jumrah. Sesudah itu beliau pindah ke se- 
belah kiri mendekati lembah, dan berdiri menghadap kiblat, dan sambil 
mengangkat kedua belah tangannya beliau berdo'a. Sesudah itu beliau 
mendekati Jumrah yang akhir, maka dilemparnya dengan tujuh buah 
batu sambil takbir tiap-tiap kali melontar, kemudian beliau pergi dari 
situ dan ia tidak berdiri di sana.” 


547 





ng 8y HAL IUP TALI LN oi - ant Aa da Teka 2 san IN tp 
ala WI IA Pend 3 Aas ali Ob Lap adab cad Rei Be 1 343) 

., « . Pa " - 

BAB 
MENGENAKAN WANGI-WANGIAN SESUDAH 
MELONTAR SEMUA JUMRAH DAN 
MENCUKUR SEBELUM BERTHA- 
WAF IFADLAH 


L Mona Yaa PANALN, BA ut 24 
Kopitaya AA Ae PAN 2 


1681. Dari Anas ra. bahwasanya Nabi saw. shalat Zhuhur, Ashar, 
Maghrib dan Isya”, dan tidur di hamparan. Kemudian beliau berken- 
daraan ke Baitullah, lalu Thawaf di sana. 


PE ANGKAA ANA AN ol) Oka 


Nestapa... 


Panpnn 


BAB 
: 25 PEREMPUAN JIKA BERHAIDL SESUDAH 
3 Sg Na na :: MENGERJAKAN THAWAF IFADLAH 
Soda (Ae Les San 9adcah - 
.11 K3 PETA ta ken ang. Io 1 Lag Aa 261104 
3 selam 9 S3 p 5: Sai na KAS GEA SR e AY 


1679. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Aku seringkali mengenakan 
wangi-wangian kepada Rasulullah saw. dengan kedua tanganku ini ke- 


Ka oadi BAAYO KIA Aa San yA Le 


Mata 
Pee IN Mean an 


tika hendak melakukan ihram dan ketika beliau selesai bertahallul 3 Ten 124 Ge Bg Gi C 2 BG . « t AP AA Fe 
, K 1 . (amar) | | 0) ) Na2 
sebelum beliau mengerjakan thawaf ifadlah.'' Dan Aisyah membeber- f 38 J 3 3 2 J dag dala 
kan kedua tangannya. 1682. Dari Aisyah ra. bahwasanya Shafiyyah binti Huyayyin isteri 
: 1 Nabi saw. berhaidl. Kemudian hal itu kuberitahukan kepada Rasulullah 
231 s1 . 3ylo XX a saw. Lalu beliau bersabda: ”' Apakah ia menyebabkan kita terhalang 
na dalam perjalanan kita ini (yakni sebab dia tidak dapat mengerjakan 
“BAB thawaf ifadlah karena haidlnya)?” Para sahabat menjawab: ''Sesung- 
TRAYAN WADA' (MOHON DIRI) guhnya Shafiyyah sudah mengerjakan thawaf ifadlah (sebelum ber- 
haidl).”' Beliau bersabda: ''Jika demikian maka ia tidak menyebabkan 
119 ( Ju Te 44 PA ed : : 2 RI) 
OR ! EROA | 136 ANE CA o aa “ITA. kita terhalang untuk melanjutkan perjalanan 
“ £ , 3 4 apn 90 11 ya 
LA C : | Maha ATA 
PE ea 4 GA Ih wah o BAE NA Wat Hina Ko) Aa 
4 1734 At k | 
1680. Dari Ibnu'Ahbas ra., ia berkata: '' Manusia disuruh agar akhir “ 36 bla. MELNUN ssi us ANE Ne 


masa mereka di Baitullah, hanya saja beliau memberi keringanan ter- 
hadap orang yang sedang haidl.” 


100 


AN: MS GG. Pen En MAN 
Ia HASAN Len MIO AI Gema BESAAN In aan PN ha PPPA 


2g 64 1 


Nee o70 ge a1 ap0 na 3103 A 0 
A5) Mali gali al ga an kale Hao taka 


548 549 








1683. Dari Ikrimah bahwasanya para penghuni Madinah sama ber: 
tanya kepada Ibnu Abbas ra. mengenai perempuan yang sudah ber- 
thawaf ifadlah kemudian haidl. Ibnu Abbas berkata kepada mereka: 
Perempuan itu jangan kembali dulu sampai ia bersuci dan thawaf 
wada'.” Mereka berkata: ''Kita tidak akan mengikuti ucapan engkau 
dan meninggalkan ucapan Zaid.” Kemudian Ibnu Abbas berkata: 
Apabila engkau sekalian telah datang di Madinah, maka tanyakanlah 
hal itu kepada penduduk Madinah.” Setelah mereka tiba di Madinah 
lalu mereka menanyakan hal itu kepada penghuni Madinah yang ahli 
dalam masalah tersebut. Di antara orang-orang yang ditanya itu ialah 


aa Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim menyebutkan hadits Shafiy- 
y ”, 


TG Abah - 


14 90 ” J PRE, Ly. , gi 
Seram JI Laga (533 Lal Url g “itat 
Akan LOR TP PLOT IA 9 2 he 071, 
Ip Ae gan ena Dag 
AIR KIA 9 PA CA end 15377 - 


1684. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Orang yang sedang haidl 
itu diberi rukhshah (kemurahan) untuk berangkat ke Makkah apabila ia 
berangkat. Ia berkata: ”' Saya mendengar Ibnu Umar berkata: ” Orang 
yang sedang haidl itu tidak berangkat ke Makkah. Kemudian saya men- 
dengar ia berkata sesudah itu: ”'Sesungguhnya Nabi saw. memberi ke- 
murahan kepada mereka.” 


31 Ig 04 011 1017 
AT era HP IG EA SS TSI 5S ana 


AL AL AA 
“1 1 PP, 1 y “. 1.11 Iu PP 

| NN AA hah SG Ida 3 Anda KTA Non 

Kaban sa hinga Ma me NN das 


ME S5: A3 PE Saha 


Ea YAN JG CG IG AI NI 


550 





Pa II AL 3 LG IG ena 
PN AN Ya LEAN: Ih 
Sya SIG has Nop ks £ Kera KS 
kera daa Yaa Aria D si okang 
26 HS Panah IG Wita Singa gi gn 
Ga Aa. Lena AJ Ja Manan POLA 3 sai USG 
Tea .J 
aa 


1685. Dari Aisyah ra., ia berkata: ”Kami keluar bersama Nabi saw. 
dan kami tidak mempunyai sangkaan melainkan untuk mengerjakan ha- 
jji. Setelah Nabi saw. datang di Makkah, maka beliau thawaf menge- 
lilingi Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, namun beliau tidak 
bertahallul sesudah itu dan pada saat itu beliau membawa hadyu. Ke- 
mudian orang-orang yang menyertai beliau yaitu dari pada isteri dan 
sahabat beliau sama thawaf, dan ada orang dari mereka yang bertahallul 
karena tidak membawa hadyu. Lalu Aisyah berhaidl. Oleh karena itu 
kita meneruskan manasik hajji kita. Setelah tibanya kita bermalam di 
Hashbah, yang pada malam itu kita hendak berangkat untuk kembali 
(yakni ke Madinah), Aisyah ra. berkata: ”Wahai Rasulullah, semua 
sahabat engkau kembali dengan memperoleh pahala hajji dan umrah 
selain aku.” Beliau lalu bersabda: ””' Belumkah kamu mengerjakan tha- 
waf mengelilingi Baitullah pada malam-malam hari mulai kita datang?” 
Aku menjawab: ''Belum”'. Beliau bersabda: ”Pergilah keluar beserta 
saudaramu ke Tan'im dan berihramlah untuk mengerjakan umrah. Dan 
tempatmu berjanji untuk berkumpul ialah di tempat ini dan itu.” lalu 
aku keluar bersama Abdurrahman pergi ke Tan'im. Kemudian aku ber- 
ihram umrah. Dan pada saat itu pula Shafiyyah binti Huyayyin berhaidl. 
Kemudian Nabi saw. bersabda dengan tenggorokan yang terserang sakit: 
"Sesungguhnya kamu menahan kita untuk berangkat. Tetapi bukankah 
kamu sudah mengerjakan thawaf pada hari Nahar?” Shafiyyah men- 
jawab: ”Ya'”. Beliau bersabda: "Tidak mengapa, berangkatlah ke Mak- 


551 





























kah.” Kemudian aku bertemu beliau ketika beliau sedang mendaki dan 
aku sedang menurun atau sebaliknya dari Makkah.'- 


AN Sa an mi Yo LL 


BAB 
ORANG YANG SHALAT ASHAR PADA HARI NAFAR 
(YAKNI HARI KEMBALI DARI MINA), YAITU 
DI ABTHAH 


Intl aan Su Jean Pel aabe "TAI 


A3 HE Aa ehi IS Aan 
WIL Ga Paras Yo Li ada 
| NA MAA Arti 


1686. Dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata: "Saya bertanya 
kepada Anas: ''Beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu 
dapat dari Nabi saw. Di manakah beliau shalat Zhuhur dan Ashar pada 
hari Tarwiyah?” Ja menjawab: ''Di Mina””. Ia bertanya: ''Di manakah 
beliau shalat Ashar pada hari Nafar (hari berangkat dari Mina ke Mak- 
kah — hari ketiga dari hari Nahar)?”' Ia menjawab: ''Di Al Abthah.” 
Kemudian Anas berkata: ”' Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh 
para amirmu (pemimpinmu).” 


PI PA tb ITN 
Ia oa MEA ASLI S3 IA ae “NTAV 
“a Latah ra LALAPAN "4 YA g ae - je 
Ao geli) aa KASI Sa aka 
14, 00 Ly 3 2 tt. KA Pd 
“ho Gas San Si ea L 3x05 
1687. Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi saw. shalat Zhu- 


hur, Ashar, Maghrib dan Isya”, dan tidur di hamparan. Kemudian beliau 
berkendaraan ke Baitullah, lalu Thawaf di sana. 


552 





NN 3 Pa 
“v - . 
BAB 
'— MUHASHSHAB 


AB ALI HA Fa : HA Seng Aas "NTAA 


BN sa PN At 


1688. Dari Kisyati ra., ia berkata: ”” Muhashshab adalah sebuah 
tempat persinggahan yang didiami oleh Nabi saw. agar lebih mudah asi 
keluarnya beliau, yakni ga berada Abthah.” 


PA 4G 3 Saga ea yaa 
Na : Kak 9119 KPA Id 
Anak 7» dn Fak pa Ipa ta 
, JABI 3 Hg 
1689. Dari Ibnu Abbas ra:, ia: Bekata ” Pembuatan hamparan itu 
bukan apa-apa, itu Laga Lepai tinggal yang disinggahi Rasulullah 
26 5 : 
NE TAN, 
paud PAI 214 rh. 0 PRA P3 . 193 3. 
PalyaN, aa rae Sandi 2 


» “ f SAINS. “a 
o- | Kan Lin OA 


3) 


2 


ANN gg | 
SIN an Dar THUWA SEBELUM MEMASUKI 


MAKKAH DAN SINGGAH DI BATH-HA' YANG 
BERADA: Di WIL YAH DPZULHULAIFAH 


APABILA K T DARI MAKKAH 
» $. ti Peninahan NA La PN raiag 
Horsia L AE Tuna al BL -na, 


/ 2,00 3 Pre das AN 2 AE : Pa Pd h 
BS YAN G » sunati FA Iu 
EM DARI & 5 TA 


4 Am ES pa. Ia Nyhang! hara AA 


553 




















12 P2 ya II 1 222011 a 1 0 0L, II 0. 
& - 
Una GS AL abu. Aa SAI 5 
pn gen 21 5. Pan Ka 4 gen 95 P3 Lenan pat , 2- sc017 


mo Sa Febi Sayang A1 
Pi 23 Gani Sold aya) 
An Aan 53 dau Maa Teri 


- na 7, TA 


pena dg ale 


1690. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ra. bermalam di Dzi Thu- 
wa di antara dua buah jalan di tanah tinggi, kemudian masuk dari jalan 
di dataran tinggi yang ada di bagian atas dari Makkah. Beliau itu apabila 
telah datang di Makkah untuk ibadah hajji atau umrah, beliau tidaklah 
menghentikan ontanya melainkan di pintu masjid. Kemudian beliau 
masuk, lalu mendatangi rukun aswad atau hajar aswad, maka mulai dari 
situlah beliau bertolak untuk mengerjakan thawaf tujuh kali. Yang tiga 


kali dengan berjalan agak cepat, sedangkan yang empat kali dengan ber- . 


jalan biasa. Sehabis itu beliau berangkat ke tempat bersa'i sebelum 
pulang ke rumahnya. Kemudian beliau mengerjakan thawaf (yakni sa'i) 
antara Shafa dan Marwah. Dan manakala beliau kembali hendak me- 
nuju ke Madinah sebab telah menyelesaikan ibadah hajji atau umrah, 
maka beliau menghentikan ontanya di Batha' yang ada di Dzulhulaifah 
yang tempat itulah dahulunya dipergunakan oleh Nabi saw. untuk meng- 
hentikan ontanya.” Khalid bin Harits berkata: ””'Ubaidullah pernah 
ditanya tentang Muhashshab. Kemudian Ubaidullah memberitahukan 
kepada kami dari Nafi", ia berkata: ”' Rasulullah saw., Umrah dan Ibnu 
Umar seringkali singgah di situ.” 


1. Ker 1 2113 en-& eat Ld . 
PLN, 2 Mars gembala 


aa 


Je IU 


SANG GG i an na "2 , 
AN AAN Yara Bang AA AAA 


1691. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar ra, sering kali menger- 
jakan shalat Zhuhur dan Ashar yang dikatakan oleh Khalid itu ia shalat 


554 





Maghrib, namun Khalid sendiri mengatakan: "Tidaklah aku merasa 
bimbang bahwa yang dikerjakan itu adalah Isya”, kemudian beliau tidur 


sebentar.” 


IA asi Ia 
BAB 


- ORANG YANG SINGGAH DI DZI THUWA APABILA : 
KEMBALI DARI MAKKAH 


OR Kasi JJ 4 | 
ha SG SANG ASI lake ab a 2 bor Ge anar 
ta AL 1 


Fa PA Ef Sab AP JS AG TIA 
AE AN 


1692. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya apabila ia datang, ia ber- 
malam di Dzi Thuwa sehingga apabila di waktu pagi ia masuk. Apabila 
berangkat ia singgah di Dzi Thuwa, ia bermalam di sana sampai masuk 
pagi, dan ia menyebutkan bahwasanya Nabi saw. selalu melakukan hal 


itu.” 
Kabag Ia AA AAL 


BAB 
BERDAGANG PADA HARI-HARI MUSIM HAJJI DAN 
MEMBELI DI PASAR-PASAR JAHILIYAH 


ma Ber TANYA s2) duet ol SS ANAY 
PER AA AAN Ae CG adi aa 


POR ARA ARA KERAS NS 1g 


1696. Dari Ibnu Abbas berkata: ''Dzul Majaz dan Ukad adalah 
tempat berjual belinya orang-orang pada zaman Jahiliyah. Setelah 
agama Islam datang, maka orang-orang itu seakan akan tidak suka ber- 


555 





jual beli di situ, sehingga turunlah ayat: ” LAISA 'ALAIKUM JUNAA- 


HUN ANTA TABTAGHUU FADL-LAM MIRRABBIKUM'"' (Tidak 
ada dos bagimu untuk mencari karunia (trezeki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu) di musim-musim hajji.” 


LA FN 


BAB 
BERJALAN DI WAKTU MALAM DARI MUHASHSHAB 


te WI LEE EK 2 KSEI naat 
SA Ke KIE Lara 6 Karna 
PELAN G3b 06. SILAN 2 salbigia 

210 Mg TN PA 


PN RN se OA nGer CLEAN CEAYGI, 
Alah Hoa J5 aa Cp pak 53 Ale 
ne SMS Pama - AW an hana 
An ala manga Le Ae 
3 256 Di Pe Kelbetaika ai Gde 


3 oat 29 al 3 


Ea YA stop LA RA PAN 
SG ah Lara SS ISA bu Ga Pra 


1694. Dari Aisyah ra., ia berkata: ''Shafiyyah berhaidl pada malam 
Nafar, kemudian ia berkata: '' Gerakan apakah yang menjadikan saya 
tidak berpendapat kecuali menahan kamu semua.” Nabi saw. bersabda 
dengan tenggorokan yang terserang sakit: '"Apakah kamu sudah thawaf 
apa nahar (penyembelihan binatang korban)?” Kemudian beliau dija- 
wab: ''Ya.'' Beliau bersabda: ''Berangkatlah ke Makkah.” 

Abu Abdillah berkata: Hadits di atas itu diberi tambahan oleh Muham- 


556 





mad, ia berkata: Muhadlir memberitahu kepada kami, ia berkata: 
A' masy dan memberitahukan kepada kami dari Ibrahim dari Aswad dari 
Aisyah ra., ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah saw. dan tidak 
ada yang menjadi pemikiran kami selain hendak beribadah hajji. Setelah 
kami datang di Makkah, beliau menyuruh kami agar bertahallul dari 
ihram kami. Kemudian ketika tiba saatnya berangkat dari Makkah, tiba- 
tiba Shafiyyah binti Hayyin berhaidl. Lalu Nabi saw. bersabda dengan 
tenggorokan yang terserang sakit: '' Gerangan apakah yang menjadikan 
dia tidak berpendapat kecuali menahan kamu semua.” Kemudian beliau 
bersabda: '' Apakah kamu sudah thawaf pada hari nahar (penyembelih- 
an binatang korban)?” Ia berkata: ''Ya.”' Beliau bersabda: ”' Berangkat- 
lah ke Makkah.” Aku berkata: ” Wahai Rasulullah sesungguhnya aku 
tidak bertahallul. Beliau bersabda: ”'Kalau begitu berumrahlah dari 
Tan'im. Kemudian keluarlah saudaranya (yakni Abdurrahman) beserta 
Aisyah, lalu kami (yakni Aisyah dan Abdurrahman) bertemu dengan 
Nabi saw. di saat akhir malam, kemudian beliau bersabda: '' Tempatmu 
berjanji untuk berkumpul ialah di sini dan di sini.” 


557 


